I 

| TGK.M.DAUD 

BEUREUEH 

peranannya dalam pergolakan 
| di Aceh 

| 

|| 

| ; 


M.NurEI Ibrahimy 








0116 3508 

Qiiz \gssot 












LOKAL 2 

■ 4150 .. 


TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH 




-rJ 

TEUNGKU MUHAMMAD 
DAUD BEUREUEH 

Peranannya dalam pergolakan 
di Aceh 


Olch 

M. NUR ELIBRAHIMY 


■/ v V., 

£ VOOR . 

V J ^.enV0LKi^ 


Uj 

£ 


GUNUNG AGUNG - JAKARTA MCMOOOOI 













. . . Semoga pahalanya disampaikan 
kepada almarhum ananda 
Nyazi Effendi Nur. 


Penerbit PT CUNUNC ACUNC — Jakarta 1982 
AngRota IKAPI 

Hak-ciptu ada pada Pcncrbit dan dilindungi oleh UU. 

Dilarang mengutip atau mcmperbanyak dalam bcntuk 
apa pun bila tidak ada irin tertulis dari Pcncrbit. 

Cctakan kedua 

(cctakan jwrtama berjudul KISAH KEMBAUNYA 

TCK. MOHD. DAUD BEUREUEH KE PANCKUAN REPUBUK 

INDONESIA. ditcrbitkan oleh Pcngarang) 


Setting : Repro Jaya, Jakarta 

Pcnata wajah : CA 

Gambar kulit : DeEm 

Pencetak : PT Inti Idayu Press, Jakarta. 


MUKADIMAH CETAKAN KEDUA 


DALAM waktu yang relatif singkat, cetakan yang pertama telah terjual 
habis. Dalam pada itu, dari berbagai pihak permintaan datang bertubi- 
tubi. Banyak yang menyatakan kekecewaannya karena belum dapat 
memilikinya. Terima kasih saya ucapkan atas sambutan yang baik dan 
minat yang besar terhadap buku ini. Tak lupa pula saya mengucapkan 
terima kasih atas kritik-kritik yang mcmbangun dan saran-saran yang 
bermanfaat untuk kesempurnaan buku ini. Semuanya saya terima 
dengan dada yang lapang dan dengan penuh pengertian serta perhatian. 
Sebab tiada lain maksud penulisan buku ini semata-mata hanyalah 
mengungkapkan sekelumit peristiwa sejarah yang terjadi di daerah 
Aceh antara tahun 1945 dan tahun 1962, yang tclah meninggalkan bekas 
yang dalam dan pengaruh yang luas dalam masyarakat Aceh. 

Buku ini saya tulis dengan cara yang lebih wajar, sebagai suatu 
studi perbandingan yang kebenaran isinya lebih dapat dipertanggung- 
jawabkan, meskipun belum sepenuhnya tepat dikatakan secara ilmiah. 
Tujuannya pun tidak lain hanyalah untuk menjadi iktibar bagi generasi 
muda, yang merupakan tumpuan harapan masyarakat dalam usaha 
menuntun rakyat”Serambi Mekah” ke arah kemajuan dan kedamaian, 
setelah beberapa kali dilanda kemelut berdarah yang mengakibatkan 
kehancuran dan keterbelakangan. 

Dalam cetakan yang kedua ini, di sana sini diadakan perbaikan dan 
tambahan dengan tujuan memperjelas masalah yang agak kabur se- 
hingga tidak menyebabkan salah taisir atau menimbulkan salah paham. 
Sejalan dengan tujuan ini, dokumen-dokumen yang mendukung dan 
buku-buku acuan pun diperluas. Judulnya pun atas permintaan orang 
banyak mengalami perubahan. 

Harapan saya, moga-moga buku ini dapat merupakan sumbangan 
pikiran, baik bagi pemerintah dalam usaha membina perkembangan 
sosial politik atau menyusun kebijaksanaan umum terhadap "Serambi 


V 







Mekah”, maupun bagi rakyat dalam menentukan sesuatu sikap politik, 
jangan sampai menimbulkan akibat-akibat yang tidak baik, yang mem- 
bawa malapetaka bagi rakyat banyak. 

Hasil karya saya yang tiada sepertinya dalam bentuk yang baru ini, 
saya persembahkan kepada masyarakat, terutama masyarakat Aceh, 
sebagai tanda syukur kepada Tuhan, sehubungan dengan ulang tahun 
saya yang ke-70. Dengan harapan, moga-moga pahala secercah amal 
bakti saya ini dapat dinikmati oleh almarhum ananda Nyazi EtTendi 
Nur. 

Akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada tcrhing- 
ga kepada sdr. Drs. Lukman Hakim, yang telah bersedia meluangkan 
waktunya untuk menyunting naskah ini. Ucapan terima kasih saya tu- 
jukan pula kepada isteri saya Maryama, yang tiada putus-putusnya 
memberikan dorongan semangat sehingga naskah ini selesai dituiis. 
Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada sekalian 
mereka yang telah turut memberikan bantuan apa saja dalam usaha 
mempersiapkan naskah yang baru ini untuk diterbitkan. 

Harapan saya, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi masya- 
rakat, terutama masyarakat "Serambi Mekah” dan moga-moga men- 
dapat kerelaan Tuhan Yang Maha Kuasa. 


M. NUR EL IBRAHIMY 
Bekas Mayor TNI Divisi Gajah I 
dan bekas anggota DPR-RI 


VI 


MUKADIMAH CETAKAN PERTAMA 


SEBAGIAN bcsar rakyat Aceh tentu masih ingat akan pemberontakan 
yang dilancarkan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh terhadap Pcme- 
rintah Pusat pada tanggal 21 September 1953. Meskipun pertempuran 
secara besar-besaran tidak terjadi lagi sesudah tahun 1953, akan tetapi 
pemberontakan itu berlangsung sampai bertahun-tahun lamanya. 

Kemudian rakyat Aceh tentu masih ingat pula bahwa pada bulan 
Mei 1959, lima setengah tahun setelah terjadinya pemberontakan, di 
Kutaraja diadakan musyawarah antara wakil-wakil Pemerintah Pusat 
yang terkenal dengan Misi Hardi dan Dewan Revolusi yang dipimpin 
oleh Trio Hasan Saleh, Ayah Gani dan Husin Almujahid, yang me- 
misah dari pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Hasil musyawarah itu 
ialah bahwa sebagian anggota DI/TII yang menjadi pengikut Dewan 
Revolusi turun kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sedangkan Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh dan pengikut-pengikut yang sctia kepadanya 
masih tetap di gle (hutan/gunung) seperti biasa. 

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Mei 1962, tiba-tiba 
orang mendengar bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan pengikut- 
pengikutnya kembali ke pihak Republik Indonesia. Berlainan dengan 
peristiwa turunnya Trio Hasan Saleh, Ayah Gani dan Husin Almujahid, 
yang diketahui oleh hampir setiap orang, proses turunnya Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh ke Republik Indonesia, hampir tidak diketahui oleh 
rakyat umum. Maka, untuk kepentingan sejarah, sebagai seorang yang 
terlibat langsung dalam usaha penyelesaian yang tcrakhir dengan Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh, baiklah proses itu saya ungkapkan berdasar 
atas fakta yang nyata dan berdasar atas pengalaman saya sendiri, 
dengan segala peristiwa yang berkaitan dengannya. 

Membicarakan kesudahan suatu revolusi, agak sukar rasanya tanpa 
membicarakan permulaannya, latar belakangnya dan usaha-usaha 
penyelesaian yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, jika 
dalam hal ini saya terpaksa menyinggung soal-soal yang telah tcrbenam 


VII 










dalam scjarah, yang merupakan salah satu latar belakang dari peristiwa 
September 1953, sama sekali saya tidak bermaksud hendak mem- 
bangkit-bangkit batang terendam. Jauh panggang dari api. Akan tetapi, 
hal itu merupakan pengajian sejarah semata-mata yang harus kita selami 
untuk dapat memahami secara jelas persoalan yang scdang kita pelajari. 

Dalam menyinggung "soal-soal lama” ini, sedapat-dapatnya saya 
akan berusaha berdiri di atas garis obycktivitas, tidak menyinggung kiri 
dan tidak menyinggung kanan. Akan tetapi kalau masih ada juga di an- 
tara uraian-uraian saya yang dirasakan menyimpang dari garis 
obyektivitas, hal itu semata-mata kekhilafan insani. Atas kekhilafan ini 
dengan segala kcrendahan hati saya meminta maaf yang sebesar- 
besamya. 

Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tiada ter- 
hingga kepada sekalian teman yang telah menyumbangkan bantuan apa 
saja, baik dalam usaha penyiapan buku yang berupa bahan-bahan dan 
gambar-gambar, maupun dalam usaha penerbitannya. Moga-moga 
Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang akan memberi gan- 
jaran yang setimpal. 

Saya berharap, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi 
masyarakat. 


Jakarta, 17 Agustus 1978 


M. NUR EL IBRAHIMY 
Bekas Mayor TNI Divisi Gajah I 
dan bekas anggota DPR-RI 


VIII 


DAFTARISI 


Mukadimah Cctakan Kedua . 

Mukadimah Cetakan Pertama . 

Meletusnya Peristiwa Berdarah pada 21 September 1953 . 

Peristiwa Berdarah Dalam DPR-Rl . 

Usaha Hendak Memasukkan Pcrsoalan DI/TIl ke Dalam 

Perserikatan Bangsa-Bangsa . 

Sebab-musabab Meletusnya Peristiwa Berdarah . 

Latar Belakang Peristiwa Berdarah .• • • • • 

Hal-hal yang Menimbulkan Kekecewaan Rakyat Aceh Terhadap 

Pemerintah Pusat .. .. 

Sumbangan Rakyat Aceh Dalam Menegakkan Kembali 

Republik Indonesia . 

Pembentukan TNI di Aceh . 

Persoalan Propinsi Aceh . 

Dialog Antara Presiden Sukarno dan Tgk. Muhd. Daud 

Beureueh . 

Razia Agustus 1951 .. 

Pertentangan Ulama-Uleebalang dan Kaitannya Dengan 

Pemberontakan Daud Beureueh .-. 

Pertentangan Antara Ulama dan Uleebalang Memasuki 

Babak Baru . 

Timbulnya Persoalan Cumbok . 

Benarkah Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Kawan-kawannya 

Ulama Haus Kekuasaan ... 

Apakah Penangkapan Residen Aceh, T. Nyak Arif, 

Termasuk Dalam Rencana Daud Beureueh . 

Kebijaksanaan Gubernur Sumatera yang Tidak Bijaksana .... 
Gerakan Said Ali c.s. dan BKR (Badan Keinsafan Rakyat) . .. 
Kesangsian Terhadap Keputusan Bersama Pemerintah Daerah 
Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh . 


V 

VII 

I 

7 

13 

20 

26 

30 

41 

45 

50 

64 

69 

72 

80 

86 

109 

114 

119 

123 

130 


IX 





























Persoalan Majlis Penimbang . 143 

Beberapa Konsepsi Mengenai Pemulihan Keamanan di Aceh .. 156 

Usaha-usaha Pemulihan Keamanan .162 

Munculnya Dewan Revolusi . !!!."! 165 

Pemulihan Keamanan pada Masa Kol. Jasin Menjadi 

Panglima Kodam 1/Iskandar Muda . 177 

Benturan Antara Tgk. Muhd. Daud Beureuch Scbagai Kepala 

Negara dan Hasan Ali Sebagai Perdana Menteri .... 190 

Perdana Menteri Hasan Ali Kembali ke Pangkuan 

Ibu Pertiwi .. 

Usaha Penyelesaian Keamanan dengan Tgk. Muhd. 

Daud Beureueh Menemui Jalan Buntu . 197 

Hubungan Antara NBA/NII Aceh dengan PRRI/Rpi 202 

Usaha Menembus Jalan Buntu .210 

Penyelesaian Keamanan Dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh 

Berhasil Dengan Baik .212 

Tgk. Muhd. Daud Beureueh Kembali ke Pangkuan 

Republik Indonesia .215 

Siapa Tgk. Muhd. Daud Beureueh? .221 

Tgk. Muhd. Daud Beureueh di "Hijrahkan” ke Jakarta .236 

Lampiran . 239 

BibIiografi . 315 

Indeks ... 


X 


















1. Hndschap XII 

Muklm Pidle 

2. Landachap V 

Mukim Reubie 

3. Landachap II 

Mukim Arie 

4 Landschap VIII Muklm Samalndra dan Lhok Kayu 

5. Landschap 

Muklm Krung Seumldeun 

6. Landachap III 

Muklm Bambl dan Unoe 

7. Landachap III 

Muklm Gigieng 

8. Landachap III 

Muklm Plneung 

9. Landschap III 

Muklm Ibolh 

10 Landschep IX 

Mukim Kumengan 

11, Landschap VI 

Muklm 1« Leubeui 

12. Landachap III 

Muklm Glumpang Payong 

13. Landachap III 

Muklm Aron 

14. Landachap VII 

Muklm Ndjong 

16. Landachap 

Muklm llot 

16 . landachap 

Muklm Mitareum 

17. Landschap 

Mukim Andoue dan Lala 

18. Landschap V 

Muklm Cumbok 

19. Landachap II 

Muklm Keumala 

20. Landschap II 

Muklm Tltaui 

21. Landachap II 

Muklm Truaib 

22. Landachap 

Muklm Tangai 

23. Landachap 

Muklm Panti Raja 

24. Landschap 

Muklm Trleng Geding 

26. Landschap 

Muklm Meureudu 

28. Landschap 

Muklm Geumpang (tldak kellhatanl 

a. Arie 

h. Gigiing 

b. Garot 

1. Glumpang Minyeuk 

c. Samaindra 

|, Teupln Raya 

d. Gle Gapul 

k. Lampolh Saka 

e. Ilol 

1. Reubii 

1. Metartum 

m. Lala 

g. Tlteui 

n. Trusib 




















ke Banda Aceh 


Padang T1JI 


/ Gig*n 0 £s^ 

Markas Rakyat (<f* bawah 
pimpinan Huain Sab dan 
Sab Cut) 


Garot 

MARKAS BESAR RAKYAT 
(Di bawah pimpinan Haaan AJi) 


I* Leubeu*X 

Markaa Rakyat '* s 
(di bawah pimpinan 
Ayah Haaan dan Karani Huam) 


MAtareom 


Bansan rakyat dah Garot 
dan aakitamya dan dah 
iSeullmaum. 
llDi bawah pimptnan 
iHaaan Ali) 


Idl bawah pimpinan 
A Gam Mutiara) 


IBantang Cumbok II) 


Meuraudu 


Bauraunun 


Banaan Rakyat dari Bireun 
Idi bawah komando Lt Hasballah 
Haji dengan Ustai Ahmad Abdullah 
aebagai wakil) 

Tgl. 7-1- 46 


Gaukimpang 

Minyauk 


Bahaan Rakyat dah Biraun 
(di bawah komando 
Lat Haaballah Haj.) 


IDi bawah pimpinan Nyak Haaan) 


IBanteng Cumbok I) 


Keterangan Jarak 
Bireuen - Sigli 
Bireuen - Beureunun 
Beureunun — Lam Neulo 
Beureunun - Sigii 
GI4 Gapui - Lam Meuk> 


103 Km Keterangan tentang Lokaai Senjata 

89 Km. H = Meriam Howit*er 

4 Km. M ~ Mortir 

12 Km - S = Senapan Meain Ringan 

± 7 Km. SB = Senapan Meain Berat. 


PETA PENYERANGAN TERHADAP CUMBOK 


) dr bawah plmpinan lnapektur\ 
Polisi Abdurrahman) V 

XX ) di bawah pimpinan Raja Uma 
XXX) di bawah pimpinan Nyak Haaan ' 


Net: 

1. Benteng Cumbok II (Luong Putu) 
jatuh pada tanggal 7-1- 46 

2. Benteng Cumbok I (Lam Mouio) 
Jatuh pada tanggal 13-1-48 


PRONT,8ARAT 


- Jalan Raya 

- Jalan Kereta Api 

- Route yang dilalui oleh T Daud Cumbok 
dan Statnya dalam uaaha melarikan dlri 
ke gunung Seulawah 





MELETUSNYA PERISTIWA BERDARAH 
PADA 21 SEPTEMBER 1953 


PADA 21 Scptember 1953 di Aceh meletus suatu peristiwa berdarah 
yang mcrupakan suatu tragedi bagi rakyat Tanah Rencong. Oleh Peme- 
rintah yang pada waktu itu dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastro- 
amidjojo, peristiwa ini dinamakan Peristiwa Daud Beureueh atau Pem- 
berontakan Daud Beureueh. Sedangkan rakyat Aceh mcnyebut peris- 
tiwa itu sebagai Peristiwa Berdarah. Pada tanggal tersebut itu, Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh, seorang ulama besar, seorang pemimpin rakyat, 
bekas Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo dan bekas 
Gubernur Aceh yang pertama, mengangkat senjata terhadap Peme- 
rintah Pusat dan memproklamasikan Aceh sebagai Negara Islam. 

Proklamasi itu berbunyi sebagai berikut: 


PROKLAMASI 

BERDASARKAN PERNJATAAN NEGARA REPUBLIK ISLAM INDONESIA 
PADA TANGGAL 21 SJAWAL 1368/7 AGUSTUS 1949 OLEH IMAM KARTO- 
SUWIRYO ATAS NAMA UMAT ISLAM 1NDONESIA, MAKA DENGAN INI KAMI 
NJATAKAN DAERAH ATJEH DAN SEKITARNYA MENJADI BAGIAN DARI 
PADA NEGARA ISLAM INDONESIA. 

ATAS NAMA UMAT ISLAM DAERAH ATJEH 
DAN SEKITARNYA 

TTD 

TEUNGKU MUHD. DAUD BEUREUEH 


TERTANGGAL: 

ATJEH DARUS'SALAM: 

13 MUHARRAM 1373 
21 SEPTEMBER 1953 


1 









Sebenamya, gagasan untuk melancarkan pemberontakan terhadap 
Regime Sukarno dengan aiasan-alasan seperti yang akan saya terangkan 
nanti, timbul dari Tgk. Abdul Wahab Seulimeum. Akan tetapi, nyatanya 
beliau sendiri tidak dapat turut dalam pemberontakan itu. Niat beliau 
yang sejak semula telah beiiau bulatkan untuk menunaikan rukun Islam 
yang kelima pada tahun 1953 memaksa beliau meninggaikan tanah air 
dan berangkat ke tanah suci. Waktu beliau kemudian tiba di tanah air, 
beiiau tak dapat masuk lagi ke Aceh karena pemberontakan sudah iama 
meletus. 1 ) 

Di samping proklamasi itu, dikeluarkan pula suatu maklumat yang 
berbunyi sebagai berikut: 

Seruan Kepada Seluruh Lapisan Masjarakat 
Maldumat 

Dengan lahirnja proklamasi Negara Islam Indoncsia Atjeh dan daerah sekitarnja, 
maka lenjaplah kekuasaan Pemerintah Pantja Sila di Atjeh dan daerah sekitarnja, diganti- 
kan oleh Pemerintah Negara Islam. 

Dari itu dipermaklumkan kepada scluruh rakjat, bangsa asing, pemeluk bermacam- 
macam agama, pegawai negeri, saudagar dan sebagainya: 

1. Djangan menghalangi gerakan tentara Isiam Indonesia, tetapi hendaklah memberi 
bantuan dan bekcrdja sama untuk menegakkan keamanan dan kesedjahteraan 
Negara. 

2. Pegawai-pegawai Negeri hendaklah bekcrdja terus seperti biasa. 

Bekerdjalah dengan sungguh-sungguh supaja roda pemerintahan terus berdjalan lan- 
tjar. 

3. Para saudagar hcndaklah terus membuka toko, laksanakanlah pekcrdjaan itu seperti 
biasa, Pemerintah Islam mendjamin keamanan Tuan-luan. 

4. Rakjat seluruhnya djangan mengadakan sabotage, merusakkan harta vital, mentjulik, 
merampok, menjiarkan kabar bohong, inHltrasi, provokasi dan sebagainya jang dapat 
mengganggu keselamatan umum. Siapa sadja jang melakukan kedjahatan-kedjahatan 
tcrsebut, akan dihukum dengan hukuman militer. 

5. Kcpada Tuan-tuan bangsa asing hendaklah tenang dan tenteram, laksanakanlah 
kewadjiban tuan-tuan seperti biasa. Keamanan dan keselamatan tuan-tuan didjamiri. 

6. Kepada Tuan-tuan jang beragama selain Islam djangan ragu-ragu dan sjak wasangka, 
jakinlah bahwa pemerintah NII mendjamin keselamatan tuan-tuan dan agama jang 
tuan-tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap-tiap umat dan 
agamanja seperti melindungi ummat Islam sendiri. 

Akhirnja kami serukan kepada seluruh lapisan masjarakat agar tenteram dan tcnang 
serta laksanakanlah kewadjiban masing-masing seperti biasa. 

Negara Islam Indonesia 
Gubernur Sipil & Militer 
Atjeh dan daerah sekitarnja 

Muharram 1373 Atjeh Darussalam 
September 1953 


1) Wawancara dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. 


2 


Selanjutnya disiarkan pula keterangan politik yang di dalamnya 
dikemukakan berbagai sebab yang mendorong mereka membentuk 
Negara Islam di Aceh. Antara lain dikatakan, rakyat Aceh merasa tidak 
puas dengan sikap Pemerintah yang ketika Republik dalam kcadaan 
yang hampir hancur, Aceh disanjung-sanjung sebagai ”daerah modal” 
dan memang Aceh menjadi modal bagi tegaknya kembali Republik 
Indonesia. Akan tetapi setelah Republik tegak kembali, Aceh dilupakan 
serta dibiarkan terlantar. Kehancuran yang terjadi selama penjajahan 
Jepang tetap tidak dijamah perbaikan yang selayaknya, sehingga hampir 
tidak ada kesempatan bagi anak-anak Aceh untuk belajar dan rakyat 
umumnya tidak mempunyai penghidupan yang layak. Selain dari itu di- 
terangkan pula bahwa rakyat sangat kecewa dengan sikap Pemerintah 
yang tidak dapat memenuhi tuntutan rakyat untuk menjadikan Aceh 
sebagai daerah otonom, schingga rakyat Aceh dapat mengurus dirinya 
sendiri, padahal mereka tidak berniat untuk memisahkan Aceh dari 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya rakyat Aceh sangat 
kecewa melihat sikap Bung Karno dan beberapa pemimpin Iain yang 
seakan-akan dengan sengaja menyempitkan jalan bagi jihad umat Islam 
untuk memperjuangkan terlaksananya ajaran-ajaran Islam dalam 
kehidupan masyarakat dan negara, bahkan lebih dari itu mereka 
berusaha membelokkan dasar dan falsafah negara Republik Indonesia 
ke arah yang sesat.2) 

Dalam sebuah buku yang berjudul Revolusi Islam Indonesia, 
karangan Hasan Saleh, secara jelas dan panjang lebar diuraikan sebab- 
sebab mereka mengangkat senjata terhadap Rcpublik Indonesia yang 
dipimpin oleh Presiden Sukamo, yang pada umumnya sama scperti yang 
tercantum dalam maklumat politik itu. 2 3 ) 

Dalam buku itu diterangkan juga bahwa semboyan gerakan DI/TII 
adalah YUQTAL AU YAGHLIB (mati atau mcnang). Akan tetapi, per- 
edaran jaman telah menelan semboyan yang hebat itu dengan mun- 
culnya Dewan RevoIusi pada tanggal 15 Maret 1959. 

Susunan Pemerintahan DI Aceh 

Pada waktu DI diproklamasikan di Aceh susunan pemerintahan- 
nya sebagai bcrikut: 

1. Aceh dan daerah sekitamya mcrupakan daerah otonom yang luas, 
yang berbentuk Wilayah sebagai bagian NII. 

2. Wilayah ini dipimpin oleh seorang Gubernur Sipil dan Miiiter, yang 
berkedudukan di Ibu Kota Wilayah. 


2) Keterangan Politik NII Atjeh. 

Lihat pula Ercyclopedia Brilannica. jil. 2, hal. 684-685. 

3) Hasan Saleh, Rewlusi Islam Indonesia, Pustaka Djihad, Darussalam, 1956, hal. 8-20. 
Lihat pula T.A.H. Gelanggang’s, Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Politik 
Mr. S.M. Amin, Pustaka Mumihati, Kutaradja, hal. 9-18 dan hal. 31-43. 


3 













3. Gubernur Sipil dan Militer merupakan Kepala Pemerintah Tertinggi 
dan Pemimpin Tertinggi Angkatan Perang NIl yang berada di daerah 
Aceh dan daerah sekitamya. Oleh sebab itu ia merupakan pula 
Komandan Tentara Islam Indonesia Teritorium V, Divisi Tgk. Tjhik 
di Tiro. 

4. Di dalam sebuah Wilayah terdapat sebuah Dewan Syura (Dewan 
Pemerintah Daerah) dan sebuah Majelis Syura (Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah). 

5. Gubernur Sipil dan Militer, karena jabatannya, menjadi Ketua Ma- 
jelis Syura. 

6. Dewan Syura (DPD) merupakan badan eksekutif dan Majelis Syura 
merupakan badan legislatif. 

7. Gubernur Sipil dan Militer, karena jabatannya, selain Ketua Ekse- 
kutif Wilayah merupakan pula Wakil Pemerintah Pusat dari IMAM 
NEGARA. 

8. Wilayah Aceh dan sekitarnya merupakan suatu Daerah Teritorium 
Tentara dengan kekuatan satu Divisi Besar, yang disebut Tentara 
Islam Indonesia Tcritorium V, Divisi Tgk. Tjhik di Tiro. 

9. TII Teritorium V, Tgk. Tjhik di Tiro dalam pelaksanaannya, pimpin- 
annya disclenggarakan oleh sebuah Staf Umum. 

Kemudian, dcngan surat Penetapan Komandemen Wilayah 
Angkatan Pcrang Negara Islam Indonesia Aceh dan daerah sekitamya 
bertarikh 10 Juni 1954 No. 2/54, susunan pemcrintahan DI di Aceh dan 
daerah sekitarnya diubah dengan susunan pemerintahan yang berben- 
tuk Komandemen. Sejak berlakunya penetapan itu hapuslah susunan 
pemerintahan yang dibangunkan pada waktu Aceh diproklamasikan 
menjadi Darul Islam, dan berlakulah susunan pemerintahan Koman- 
demen. Untuk daerah Aceh dan sekitarnya susunan pemerintahan yang 
baru adalah sebagai berikut: 

1. Komandemen Wilayah untuk seluruh wilayah. 

2. Komandemen Kabupaten untuk kabupatcn. 

3. Subkomandemen Kabupaten untuk gabungan beberapa kecamatan 
dalam lingkungan kabupaten. 

4. Komandemen Kecamatan untuk daerah kecamatan. 

Komandan Angkatan Perang Negara Islam Indonesia merupakan 
Pemerintah Militer yang mutlak, yaitu suatu sistem pemerintahan 
gabungan Pemerintah Sipil dan Militer dengan komandannya 
diletakkan di bawah kekuasaan Militer. 

Setelah berakhirnya Kongres Batee Kureng pada akhir bulan Sep- 
tcmbcr 1955, status daerah dan susunan pemerintahan berubah pula 
menjadi: 


4 


1. Daerah Aceh yang tadinya merupakan bagian dari Negara Islam 
Indonesia menjadi Negara Bagian Aceh, Negara Islam Indonesia. 

2. Sistem pemerintahan Komandemen yang dualis berubah menjadi 
sistem pemerintahan biasa. 

3. Di dalam Negara Bagian Aceh terdapat sebuah kabinet dan di sam- 
pingnya terdapat sebuah Majelis Syura. 

Sebagai Kepala Negara yang pertama, terpilih Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dan sebagai Ketua Majelis Syura sementara, terpilih Tgk. 
Husin Almujahid. 

Pada waktu itu, dibentuk juga kabinet pertama yang susunannya 
adalah sebagai berikut: 

1. Perdana Menteri: Hasan Ali. 

2. Menteri Dalam Negeri: Hasan Ali. 

3. Menteri Keuangan/Kesehatan: T.A. Hasan. 

4. Menteri Pertahanan/Keamanan: Kolonel Husin Jusuf. 

5. Menteri Ekonomi/Kemakmuran: T.M. Amin. 

6. Menteri Kehakiman: Tgk. Zainal Abidin. 

7. Menteri Pendidikan: Tgk. M. Ali Kasim. 

8. Menteri Penerangan: A.G. Mutiara. 

Kemudian dari itu diadakan pula dua buah kementerian yaitu 
Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sosial. Untuk yang per- 
tama diangkat Tgk. Jusuf Hasjim dan untuk yang kedua Tgk. Harun 
B.E. Selanjutnya Kolonel Husin Jusuf yang menjabat sebagai Menteri 
Pertahanan dan Keamanan diganti oleh Hasan Saleh yang memakai 
nama baru yaitu Menteri Peperangan. 

Setelah tcrbentuk Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Hasan Saleh 
pada bulan Mei tahun 1959 DI/TII Aceh terpecah dua. Sebagian di 
bawah pimpinan Hasan Saleh dan sebagian lain di bawah pimpinan Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh. Masing-masing daerah baik yang berada di 
bawah pimpinan Hasan Saleh maupun yang berada di bawah pimpinan 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh tetap memakai status Negara Bagian Aceh 
(NBA/NII). 

Kabinet Hasan Ali yang setia kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
mengalami perubahan menjadi: 

1. Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan/Kemakmuran: 
Hasan Ali. 

2. Menteri Dalam Negeri: Tgk. Sulaiman Daud. 

3. Menteri Peperangan: Tgk. H. Affan. 

4. Menteri Pendidikan/Penerangan: Saleh Adri. 

5. Menteri Kehakiman: Tgk. Zainal Abidin. 


5 












Oleh karena DI/TII yang berada di bawah pimpinan Hasan Saleh, 
setelah tercapai persetujuan dengan Misi Hardi, terpaksa bubar, maka 
semua aparat (sipil dan militer) bergabung ke dalain satu pasukan yang 
diberi nama Pasukan Tgk. Tjhik di Tiro sebagai bagian dari Komando 
Militer Aceh/Iskandar Muda. Pasukan ini kemudian diiebur ke dalam 
Tentara Nasional Indonesia. Dan dengan demikian tamatlah riwayat 
Negara Bagian Aceh, Negara Islam Indonesia yang berada di bawah 
pimpinan Hasan Saleh setelah sempat hidup selama dua bulan sepuluh 
hari. 


6 


PERISTIWA BERDARAH DALAM DPR-RI 


TIGA puluh delapan hari setelah meletus Peristiwa Daud Beureueh, 
Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo memberi Keterangan Pemerintah 
mengenai peristiwa tersebut di dalam rapat pleno terbuka DPR-RI pada 
tanggal 28 Oktober 1953. Pemerintah menganggap bahwa apa yang 
telah terjadi di Aceh pada tanggal 21 September itu adalah Pcm- 
berontakan Daud Beureueh dengan segelintir kawan-kawan dan peng- 
ikut-pengikutnya, bukan pemberontakan rakyat Aceh.*) Akan tetapi 
kalau kita mengetahui bahwa hampir seluruh rakyat Aceh terlibat 
dalam pemberontakan itu, baik secara aktif maupun dengan mem- 
berikan bantuan di belakang layar, demikian juga seluruh instansi mu- 
lai dari pamongpraja (bupati, wedana sampai kepada camat), jawatan- 
jawatan terutama jawatan agama sampai kepada polisi, banyak orang 
beranggapan bahwa pemberontakan itu adalah pemberontakan rakyat 
Aceh yang total. 

Keterangan Pemerintah bagian kedua, yaitu yang mengenai latar 
belakang peristiwa, mengesankan seakan-akan Keterangan Pemerintah 
itu duplikat dari laporan yang disodorkan oleh golongan yang pada 
waktu itu disebut ”sisa-sisa feodal”, 4 5 6 ) yaitu laporan yang selalu di- 
lontarkan oleh mereka terhadap Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan 
kawan-kawan atau umumnya terhadap PUSA (Pcrsatuan Ulama 
Seluruh Aceh).‘) 


4) Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh pada tanggal 28 
Oktober 1953. 

5) Hendaknya kata "sisa-sisa feodal" tidak menimbulkan salah paham. Tidak ada sama 
sekali maksud untuk menghina atau merendahkan sesuatu golongan. Kata itu saya 
pakai karena kata itu populer di kalangan rakyat pada jaman yang silam yaitu dari 
tahun 1946 sampai tahun 1950. 

6) PUSA didirikan di Matang Geulumpang Dua (Kecamatan Peusangan) pada tanggal 
12 Rabiul Awal 1358, bertepatan dengan 5 Mci 1939. 

Tujuan PUSA ialah menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan agama 
Islam yang suci. Di samping itu berusaha sedapat mungkin mempersatukan paham 


7 












Rancangan Keterangan Pemerintah yang pertama (kode S.l 110/53) 
yang terdiri dari 33 butir sebagiannya mengandung tuduhan-tuduhan 
yang keterlaluan dan tak terbukti sama sekali. Umpamanya, dikatakan 
bahwa pakaian seragam yang dipakai oleh anak-anak pandu Kasysya- 
fatul Islam 7 ) kepunyaan PUSA yang berjumlah 4.000 orang itu adalah 
sumbangan dari Borsumij, suatu perusahaan dagang Belanda. Bagai- 
mana dapat masuk di akal, PUSA mau menerima sumbangan dari 
musuhnya? BagaimanapulaBorsumij maumemberisumbangan kepada 
musuh negaranya? Dikatakan pula bahwa PUSA menerima sumbangan 


ulama-ulama Aceh dalam hal menerangkan hukum-hukum Islam guna menghlndari 
pcrcekcokan dan perpecahan dalam masyarakat. Selain itu berusaha memperbaiki 
dan menyatukan program pengajaran yang beraneka ragam pada sekolah-sekolah 
agama di seluruh Aceh. 

Pengurus Besar PUSA adalah: 

1. Ketual: Tgk. Muhd. Daud Beurcueh. 

2. Ketua II: Tgk. Abdurrahman Matang Gculumpang Dua 

3. Sekretaris I: Tgk. Muhd. Nur El Ibrahimy 

4. Sekretaris II: Tgk. Ismail Jacob 

5. Bendahari: T. Muhd. Amin 

6. Pembantu-pembantu: 

1. Tgk. Abdul Wahab Seulimeum 

2. Tgk. Syekh Abdul Hamid (Ayah Hamid) 

3. Tgk. Muhd. Amin Aluĕ 

4. Tgk. Usman Lampoih Awĕ 

5. Tgk. Yahya Baden 

6. Tgk. Usman Aziz 

7. Tgk. Mahmud Simpang Ulim 

8. Tgk. Muhd. Daud Peudada 

9. Tgk. Ahmad Damanhuri Takengon 

7. Penasehat-penasehat: 

1. Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri 

2. Tgk. Muhd. Amin (Tgk. di Yan) 

8. Pelindung: T. Tjhik Mochd. Djohan Alamsjah 

7) Kasysyalatul Islam (kepanduan Islam) tadinya bernama Kasysyafatul Muslim, didiri- 
kan pada tanggal 5 September 1934 di Matang Geulumpang Dua (Peusangan). 
Kemudian atas pcrsetujuan dari pcngurusnya, pada tanggul 9 Juli 1940 KI mcnjadi 
organisasi bawahan dari Pemuda PUSA. Namanya berubah menjadi Kasysyafatul 
Islam. Dan sejak itu berkembang dengan cepat sehingga mempunyai cabang-cabang 
di seluruh Aceh. 

Dalam mengasuh KI ini tak dapat dilupakan jasa Ayah Gani serta Hadi Rafiud- 
din dan Marah Adam, keduanya guru Taman Siswa di Bireuen. 

Dalam perang kemerdekaan pemuda-pemuda tempaan KI ini banyak yang 
berperan sebagai tenaga pimpinan, yang kemudian tidak sedikit yang berperan 
dalam Tcntara Nasional Indonesia. 

Pengurus Besar KI terdiri dari: 1. Ketua: T. Muhammad (guru Normal Islam); 
2. Wakil Ketua: M. Nur El Ibrahimy (Direktur Normal Islam); 3. Sekretaris: Hadi 
Rafiuddin (Ketua Kwartir Besar KI); 4. Anggota: Abu Bakar Adamy (Sekretaris PB 
Pemuda PUSA) dan R. Murdani (Pemimpin Taman Siswa Bireuen). Sedangkan 
Kwartir Besar KI terdiri dari: 1. Ketua: Hadi RaAuddin (guru Taman Siswa 
Bireuen); 2. Anggota: Ayah Gani (guru Normal Islam) dan Marah Adam (guru 
Taman Siswa Bireuen). 


8 


dari Amerika Serikat sebanyak S 15.000.000,00 untuk membendung 
komunisme. Seterusnya dikatakan bahwa pemimpin-pemimpin PUSA 
mempunyai saham dalam NV Permai dan ATC (Aceh Trading Com- 
pany), suatu perusahaan kepunyaan Pemerintah Republik Indonesia.') 
Sedangkan dalam rancangan Keterangan Pemerintah yang terakhir 
(kode S 1171/53 yang terdiri dari 22 butir) sebagian daripada tuduhan- 
tuduhan yang keterlaluan itu telah dihilangkan karena jelas benar ke- 
bohongannya.’) 

Kemudian pada tanggal 2 November 1953 Pemerintah berdiri lagi 
di depan DPR-RI memberi jawaban atas pemandangan umum para 
anggota yang telah berbicara pada babak pertama mengenai Ke- 
terangan Pemerintah yang diberikan pada tanggal 28 Oktober 1953. 
Satu hal yang sangat tidak jujur bahwa setelah selesai Pemerintah meng- 
ucapkan jawabannya, pemandangan umum untuk babak kedua 
langsung ditutup. Para anggota tidak diberi kesempatan lagi untuk 
mengucapkan pemandangan umumnya pada babak kedua untuk 
menguji jawaban Pemerintah. Hal itu merupakan pengurangan hak-hak 
demokrasi. 

Seterusnya pada 13 April 1954 untuk ketiga kalinya Pemerintah 
memberikan keterangan di dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI 
mengenai peristiwa Cot Jeumpa, yang oleh harian Peristiwa yang terbit 
di Kutaraja disebut "banjir darah yang membasahi bumi Tanah Ren- 
cong”, 10 ) karena 64 orang penduduk yang tidak berdosa telah menjadi 
korban tindakan alat negara yang tidak bertanggung jawab. 

Dari keterangan Pcmerintah, baik yang diucapkan di dalam DPR, 
maupun yang diberikan di luar DPR, dapat diambil kesimpulan bahwa 
dalam penyelesaian Peristiwa Daud Beureueh ini Pemerintah mem- 
pergunakan tangan besi, yaitu dengan mengambil tindakan kekerasan 
senjata untuk membasmi "gerombolan-gerombolan” liar yang mcm- 
berontak dengan senjata terhadap Pemerintah Negara Republik Indo- 
nesia. 11 ) 

Anggota-anggota oposisi (Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Mohd. 
Daljono, Amelz, dan penulis sendiri) yang tidak dapat menyetujui ke- 
bijaksanaan politik Pemerintah mengenai penyelesaian Peristiwa Daud 
Beureueh, oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dikatakan 
”seakan-akan memberi kesan hendak membela pemberontakan yang 
sudah nyata-nyata merugikan negara dan bangsa kita.” 11 ) Khusus 


8) Rancangan Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh (kode S 
111-0/53). 

9) Rancangan Keterangan Pemerintah tanggal 28 Oktober 1953 (kodc S 1171/53). 

10) Harian Peristiwa. - Kutaraja, tanggai 3 Maret 1954. 

11) Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Cot Jeumpa, pada tanggal 13 April 
1954. 

12) Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh, pada tanggal 2 
November 1953. 









mengenai penulis dalam keterangannya yang terakhir sebelum kabinet- 
nya jatuh, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mencap saya "sebagai 
pembela pemberontak yang setia.” Tak ada kesalahan yang saya per- 
buat saya kira, selain menentang kebijaksanaan Pemerintah dan 
mengupas tanpa tedeng aling-aling tindakan alat-alat negara yang me- 
lampaui batas-batas hukum dan melanggar garis-garis peri kemanu- 
siaan terutama yang dilakukan oleh anak-anak Simbolon yang 
tergabung dalam Batalyon B dan anak-anak Mayor Sjuib yang 
tergabung dalam Batalyon 142. Mereka ini terlibat dalam pembantaian 
di Cot Jeumpa dan sekitamya (Pulot/Leupung dan Kroeng Kala) yang 
menewaskan 99 orang penduduk yang tidak berdosa, sehingga menim- 
bulkan protes keras dari seluruh rakyat Aceh terutama pelajar dan 
mahasiswa. 1 ’) 

Pada mulanya Pemerintah membantah dengan keras adanya tin- 
dakan alat-alat negara yang melampaui batas itu. Akan tetapi kemudian 
tatkala terjadi pemberontakan PRRI dan Simbolon terlibat di dalam- 
nya, Sudibjo — Menteri Penerangan pada waktu itu - mcngutuk dan 
mencaci maki Simbolon dengan membongkar perbuatan anak buahnya 
yang telah melakukan kekejaman dan pembantaian terhadap rakyat 
Aceh pada waktu mereka bertugas mcmulihkan keamanan di daerah 
Aceh dalam rangkaian Peristiwa Daud Beureueh. 

Kami dari pihak oposisi sejak awal telah memperingatkan Peme- 
rintah bahwa tindakan kekerasan semata-mata apalagi jika disertai 
dengan caci maki dan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan terhadap 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan tidak akan segera dapat 
menyelesaikan pcrsoalan, malahan sebaliknya mungkin akan mempe- 
runcing suasana dan mengakibatkan penyelesaian menjadi berlarut- 
larut. Akan tetapi, dengan lantang Pemerintah menyatakan bahwa 
keamanan akan dapat dipulihkan pada akhir tahun 1953. Ternyata 
dugaan Pemerintah meleset sama sekali. Hal ini diakui oleh Komisi Par- 
lemen ke Aceh yang diketuai oleh Sutardjo Kartohadikusumo 14 ) dan 
oleh beberapa orang wartawan yang pemah meninjau Aceh di antara- 
nya Sdr. Hasan dari Abadi dan Sdr. Asa Bafagih dari Pemandangan , 15 ) 

Kemudian, setelah Takengon dan Tangse diduduki, Pemerintah 
merasa optimistis bahwa keamanan akan dapat dipulihkan pada bulan 
Maret 1954. Temyata anggapan Pemerintah ini pun meleset. Bahkan, 
sampai saat Kabinet Ali jatuh pada tahun 1955, keamanan di Aceh 
belum dapat dipulihkan. Benar, sejak Tangsedan Takengon diduduki 
pasukan Pemerintah maka pertempuran besar-besaran yang dimulai 


13) Pernyataan protes Badan Kontak Organisasi Pelajar-Mahasiswa Aceh Seluruh Indo- 
nesia dan Masyarakat Aceh di Ibu Kota Ri. 

14) Laporan Komisi Parlemen ke Aceh, hal. 5. 

15) Abadl. tanggal 19, 20, dan 21 Januari 1954 dan Pemandangan. tanggal 22, 23, 24, 26, 
28, 29 dan 30 Desember 1953. 


10 



tanggal 21 September 1953 tidak terjadi lagi. Akan tetapi, sejak saat itu 
terjadilah apa yang dinamakan "gangguan keamanan" terus menerus di 
mana-mana, bukan saja di kampung-kampung akan tetapi juga di kota- 
kota. Terjadi penyerangan kecil-kecilan terhadap pos-pos tentara, 
pengadangan-pengadangan terhadap patroli-patroli dan penyerangan 
terhadap konvoi-konvoi yang membawa pasukan atau mengangkut per- 
bekalan. 

Banyak terjadi penunjukkan terhadap orang yang dituduh atau di- 
sangka mengikut gerombolan atau kaki tangan gerombolan. Mereka 
lalu ditembak atau ditangkap oleh alat-alat negara. Sebagai balasan 
pihak gerombolan menculik atau membunuh langsung orang-orang 
yang menjadi tukang tunjuk yang dalam bahasa Aceh terkenal dengan 
nama Lhoh (mata-mata). 

Dipandang dari segi kemiliteran pada saat itu potcnsi kaum pem- 
berontak memang tidak membahayakan lagi. Akan tetapi, dilihat dari 
sudut keamanan rakyat, gangguan itu langsung menimpa diri mereka. 
Kalau dalam taraf pertama hanya alat-alat negara (tentara dan satuan 
mobrig) atau gerombolan yang menjadi sasaran, maka dalam taraf yang 
kedua sasaran langsung adalah rakyat, baik dari pihak alat-alat negara, 
maupun dari pihak gerombolan. 

Menghadapi tahap yang kedua ini timbul dua pendapat yang 
berbeda. Yang pcrtama berpendapat bahwa potensi militer gerombolan 
sudah patah, mereka sudah lumpuh dan terpecah-pecah scrta terdesak 
ke hutan-hutan dan mengalami kelaparan. Yang kedua, berpendapat 
bahwa gerombolan mengubah taktik, mereka tidak mau memboroskan 
tenaga dengan jalan menghindari pertempuran besar-besaran. Mereka 
melakukan pengadangan-pengadangan yang sedapat mungkin efektif 
dengan kekuatan yang sekecil-kecilnya serta mengadakan gangguan 
keamanan yang merupakan perang gerilya dan sekaligus merupakan 
pula perang urat syaraf. Pemerintah dan pejabat-pejabat di pusat lebih 
mempercayai pendapat yang pertama schingga timbul rasa optimistis 
yang berlebih-lebihan bahwa keamanan segera akan pulih kembali. 
Akan tetapi mereka yang langsung menghadapi peristiwa di daerah 
yaitu Staf Keamanan di Kutaraja memandang bahwa keadaan dalam 
tahap kedua cukup kritis dan lebih membahayakan. Selain rakyat yang 
langsung menjadi sasaran kedua belah pihak, roda pemerintahan tidak 
bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pamongpraja yang diangkat oleh 
Gubernur Sumatera Utara, Mr. S.M. Amin, untuk mengisi lowongan 
yang ditimbulkan oleh pemberontakan, tidak dapat melakukan 
tugasnya karena 80% daripadanya terdiri dari ”sisa-sisa feodal”. Me- 
reka tidak berani menempati posnya yang jauh dari kota karena takut 
kepada gerombolan. Mengenai hal ini Bupati A. Wahab, Ketua/Koor- 
dinator Staf Keamanan berkata, ”Tetapi yang paling menyukarkan ialah 
Pamongpraja atau pegawai yang telah ditetapkan untuk suatu tempat 


11 











tidak ada yang berani tinggal di tempatnya itu kalau tidak dikawal oleh 
alat negara yang bersenjata.” 

Koordinator Kepolisian, Nya’ Umar, berpendapat bahwa rakyat 
semakin merasa terancam karena bersimaharajalelanya gerombolan 
dalam menjalankan penculikan-penculikan, sedangkan kekuatan 
bersenjata tidak cukup untuk memberi perlindungan.” Selanjutnya Nya’ 
Umar berkata, "Bagi saya, bahaya yang tidak kurang beratnya ialah ge- 
rombolan mempunyai orang-orang di daerah kita bahkan di tengah- 
tengah kota.” 

Golongan Perti mengatakan bahwa sudah 35 orang anggotanya 
yang terbunuh. Golongan BKR (Badan Keinsafan Rakyat) yaitu organi- 
sasi ”sisa-sisa feodal” menganjurkan Pemerintah agar menempatkan 
tentara sebanyak-banyaknya di tiap-tiap kampung sehingga jumlahnya 
untuk Kabupaten Aceh Besar saja jangan kurang dari 2.500 orang. Pada 
masa itu di Kutaraja diadakan "daerah perlindungan” di Kedah yang 
menampung 150 orang lebih yang meminta perlindungan karena ter- 
ancam di daerahnya. 

Saya mendengar pada waktu itu ada empat orang yang menama- 
kan dirinya "wakil rakyat” telah menyampaikan permohonan kepada 
Menteri Pertahanan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1954, supaya ten- 
tara yang bertugas di Aceh jangan ditarik dahulu. Bukankah hal ini 
menunjukkan kritisnya keadaan? 

Pendeknya, gangguan keamanan yang oleh Pemerintah diharapkan 
dapat berakhir dalam waktu yang singkat, sampai Kabinet Ali Sastro- 
amidjojo jatuh pada tahun 1955 belum juga teratasi. 16 ) 


16) Meskipun Mr. Ali Sastroamidjojo pada waktu itu menghantam saya habis-habisan, 
akan tetapi tatkala saya mengunjungi beliau sebagai Kepala Perutusan Indonesia ke 
PBB di kantomya di New York pada tahun 1960, beliau menerima saya dengan 
ramah tamah dan kami berbincang-bincang dalam suasana yang penuh per- 
saudaraan. ”Saya tidak pernah menaruh dendam, Saudara," itulah ucapannya yang 
sangat berkesan di hati saya. Beliau sungguh-sungguh merupakan seorang pemimpin 
yang patut dihormati, oleh lawan sekali pun. 


12 


USAHA HENDAK MEMASUKKAN 
PERSOALAN DI/TII KE DALAM FORUM 
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 


PADA permulaan bulan September 1954, genap setahun sesudah 
pecahnya Peristiwa Daud Beureueh, seperti halilintar di tengah hari 
masyarakat Indonesia di Ibu Kota RI termasuk Kabinet Ali Sastroami- 
djojo dikejutkan oleh muncuinya seorang putera Aceh bernama Hasan 
Muhammad Tiro di kota New York, Amerika Serikat. Meskipun sudah 
sejak tahun 1950 Hasan Muhammad Tiro berdiam di Ncw York, sebagai 
mahasiswa Fakultas Hukum pada Columbia University, dan sebagai 
seorang staf Perwakilan Indonesia di New York, dia tidak pernah 
dikenal oleh masyarakat Indonesia apalagi oleh masyarakat Internasio- 
nal. Ia bertempat tinggal di 454 Riverside Drive, New York dan mem- 
punyai kantor di jalan yang terbesar yaitu di 489 Fifth Avenue, New 
York 17. Sejak bulan September 1954 dengan tiba-tiba nama Hasan 
Muhammad Tiro bukan saja dikenal oleh masyarakat Indonesia, akan 
tetapi dikenal juga oleh dunia Internasional. Ia muncul sebagai ”Duta 
Besar Republik Islam Indonesia” di Amerika Serikat dan di Per- 
serikatan Bangsa-Bangsa, dengan sebuah surat terbuka kepada Perdana 
Menteri Ali Sastroamidjojo. Surat itu disiarkan oleh surat-surat kabar 
Amerika dan surat-surat kabar Indonesia yang terbit di Jakarta seperti 
Abadi, Indonesia Raya dan Keng Po. 

Dalam surat itu Hasan Muhammad Tiro menuduh Pemerintah Ali 
Sastroamidjojo telah menyeret bangsa Indonesia ke dalam lembah ke- 
runtuhan ekonomi dan politik, perpecahan dan perang saudara, serta 
memaksa mereka bunuh-membunuh sesama saudara. Di samping itu 
pemerintah Ali Sastroamidjojo telah melakukan pula kejahatan-ke- 
jahatan yang dalam bahasa Inggris disebut genocide terhadap rakyat 
Aceh, dan hal itu bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa- 
Bangsa. Isi surat Hasan Muhammad Tiro itu adalah sebagai berikut: 


13 









New York, 1 September 1954 


Kepada Yth. 

Tuan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo 
Jakarta. 


Dengan hormat, 

»ta, ^r'A ar V n ' l Udah ' ehih Se !? hun laman ya Tuan memegang kendali pemerintahan 
atas tanah air dan bangsa kita. DaJam pada itu alangkah sayangnya kenyataan-ke 

| m | i> 'kk 1 k a n ha h wa Tuan ' bukan saja telah tidak mempergunakan kekua- 
te J ah d lelnkkan dl lan « an Tuan ' lu untuk membawa kemakmuran, ketertiban. 
H ?" da " PCrSatUan dl kaIan 8 an bangsa Indonesia, tetapi sebaliknya Tuan 
2fik kemtl» n r». a e n US menyeret bangsa lndonesla ke ' emba h keruntuhan ekonomi dan 
: dan perang saudara - Belum pernah selama dunia 

Walaupun dl masa Penjajaban, rakyat Indones.a dipaksa bunuh-mem- 
bU H nUhantara se “ ma saudaran ya secara yang begitu meluas sekali sebagaimana sekarang 

B ‘™' * ,,w ‘ * «—•* •« 
Komt;! , ^ h o Zaman pen J a j ahan baru sudab dalan 8 k = Indonesia di mana hanya kaum 

dr a y fl n 8 Tr 8 n ecah \ merdekaan ' sedang yang iain ' ,ain harus dibunuh ma,i? Lebi| > 

dari itu lagi, Tuan pun tidak segan-segan memakai politik "pecah dan jaiah" terhadan 

lu uTa fl sa h A ngS H a T ’ Uar JaW A t Bahl f an UntUk me "8 hancurk an persatuan di kalangan 
T,?» Aceh ’ Tuan pun tldak m alu-malu memakai "Politik Aceh" penjajah Belanda 
h?,?!n T men f ku be 8'>u membencinya. Tetapi ketahuilah, politik kotor Tuan ini 

mp k nrn,» karenanya ' kami rak y a ' Aceh semakin bersatu padu 

menentang tiap pemndasan dari regime Komunist-Fasist Tuan. 

noi’,r/ eblh rendah dari segala-galanya, Tuan sekarang sedang melakukan kejahatan 
^ukubhrs^Th 81 ' 18 ^'^ 8 y ? n 5 b,sa diperbua > dalam negara yang terdiri dari suku- 
dttln c,?t?'h b 881 ha n i ya Indones,a ' y ai,u mengadudombakan satu suku bangsa 
£ n f anSuk “ bangsa V an 8 lam mengadudombakan suku bangsa Kristen dengan suku 
S??d« dan scba 8 a ! nya ' Juan mengadu suku Minahasa dengan suku Sunda. suku 

Sunda dengan suku Bugis, suku Jawa dengan suku Ambon dan suku Batak Kristen 

?n?a 8 ,; S n U „m ^ an T , Uan men 8 a,akan ba hwa Tuan telah memperbuat semua 

ebihTen», H« perS , a ? naS, ° na dSn pa " io,isme! Rasanya tak ada suatu contoh yang 
H.m«n v. d , P ^ l h yang men 8 a >akan bahwa palriolisme itu adalah tcmpat perlin- 
dungan yang terakhir bagi seorang penjahat! V V 

h„„ Sa hT, h !i ri ‘»i, «mbilan tahun sesudah tercapainya kemerdekaan bangsa, sebagian 
maT»n! d * " h° n » Sl , a ma i‘ h lerUS di 8 enan 8‘ darah dan air mata putcra-puterinya yang 
dan Kalim»;?? h ' * T dl JaWa Tcn8ah ' di Sulawesi Selatan, di Sulawesi Tcngah 
l^“ an j yang kesemuanya > er Jadi karena Tuan ingin melakukan pembunuhan 
Mrt?mn»h»T d" 8 h an pollt,k Tuam Seluruh raky at Indonesia menghendaki penghentian 
khaLma kita TetanT^ind T" 1 v' sekara | lg j uga ' den 8 a n jalan musyawarah antara 
keuntuTLn v»n» ThpJaT? d T" 1 Komun,s la,nnya ' sedan 8 >erus mencoba mengeruk 
lah vnn fl ?en^ hrT,? T beMrnya d “ kesengsaraan rakya ‘ in ‘. dan hanya Tuan sendiri- 
sekarane hd ! ™, ! mem P er P a njang agresinya terhadap rakyat Indonesia ini. Dan 
Tn.nT 8 ' , puas .. de n8an darah yang sudah tertumpah, harta benda yang sudah 
musnah, ratusan nbu j.wa yang sudah melayang, Tuan sedang merencanakan pula buat 
m nCarkan agresl yang leb,h heba >. dahsyat dan kejam lagi terhadap rakyat Sulawesi 
Selatan, Sulawes. Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan dan Aceh. Tetapi Tuan 

siku STbTk dC H 8a 2 SC i? ra ba iTj iwa merdeka - har 8 a diri, dan kecintaan suku- 
R» k |,va b , inH ,n,ke P a da kead.lan, t.dak dapat Tuan tindas dengan senjata apa pun juga 

m?rekl H d T e r sudahnlerebut kemerdekaa nnya dari penjajah Belanda. Pastilah sidah 

rkan k memhL a k kan T en,blarka C Tua " merebut kemerdekaa n itu dari mereka, juga tidak 
akan membiarkan Tuan menukarnya dengan penjajahan model baru. 


14 


Persoalan yang dihadapi Indonesia sesungguhnya bukan tidak bisa dipecahkan, 
tetapi Tuanlah yang mencoba membuatnya menjadi sukar. Sebenarnya jika Tuan hari ini 
mengambil keputusan buat menyelesaikan pertikaian politik ini dengan jalan semestinya, 
yakni perundingan, maka besok hari juga keamanan dan ketenteraman akan meliputi 
seluruh tanah air kita. Oleh karena itu, demi kepentingan rakyat Indonesia, saya mengan- 
jurkan Tuan mengambil tindakan berikut: 

1. Hentikan agresi terhadap rakyat Aceh, rakyat Jawa Barat, Jawa Tengah, rakyat 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan rakyat Kalimantan; 

2. Lepaskan semua tawanan-tawanan politik dari Aceh, Sumatra Selatan, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Kalimantan dan Maluku; 

3. Berunding dengan Tengku Muhammad Daud Beureueh, S.M. Kartosuwirjo, Abdul 
Kahar Muzakar dan Ibnu Hajar. Jika sampai pada tanggal 20 September 1954, 
anjuran-anjuran ke arah penghentian pertumpahan darah ini tidak mendapat per- 
hatian Tuan, maka untuk menolong miliunan jiwa rakyat yang tidak berdosa yang 
akan menjadi korban keganasan kekejaman agresi yang Tuan kobarkan, saya dan 
putera-putera Indonesia yang setia, akan mengambil tindakan-tindakan berikut: 

a. Kami akan membuka dengan resmi pcrwakilan diplomatik bagi "Republik Islam 
Indonesia" di seluruh dunia, termasuk PBB, benua Amerika, Eropa, Asia dan se- 
luruh ncgara-negara Islam; 

b. Kami akan memajukan kepada General Assembly PBB yang akan datang segaia 
kekejaman, pembunuhan/ penganiayaan, dan lain-lain pelanggaran terhadap 
Human Righls yang telah dilakukan oleh regime Komunist Easist Tuan terhadap 
rakyat Aceh. Biarlah forum Internasional mendengarkan perbuatan-perbuatan 
maha kejam yang pernah dilakukan di dunia sejak jamannya Hulagu dan Jengkiz 
Khan. Kami akan meminta PBB mengirimkan Komisi ke Aceh. Biar rakyat Aceh 
menjadi saksi; 

c. Kami akan menuntut regime Tuan di muka PBB atas kejahatan genocide yang 
scdang Tuan lakukan terhadap suku bangsa Aceh; 

d. Kami akan membawa ke hadapan mata seluruh dunia Islam, kekejaman-kc- 
kejaman yang telah dilakukan oleh regime Tuan terhadap para alim ulama di 
Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Kali- 
mantan; 

e. Kami akan mengusahakan pengakuan dunia Internasional terhadap "Republik 
Islam Indonesia", yang sekarang de facto menguasai Aceh, sebagian Jawa Barat 
dan Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Tengah dan sebagian Kalimantan; 

f. Kami akan mengusahakan pemboikotan diplomatik dan ekonomi Internasional 
terhadap regime Tuan dan penghentian bantuan teknik dan ekonomi dari PBB, 
Amerika Serikat dan Colombo Plan; 

g. Kami akan mengusahakan bantuan moral dan matcrial buat "Republik Islam 
Indonesia” dalam perjuangannya menghapuskan regime teror Tuan dari Indo- 
nesia. 

Dengan demikian terserah kepada Tuanlah, apakah kita akan menyelesaikan per- 
tikaian politik ini secara antara kita atau sebaliknya. Tuan dapat memilih tetapi 
kami tidak! 

Apakah tindakan-tindakan yang saya ambil ini untuk kepentingan bangsa Indonesia 
atau tidak, bukanlah hak Tuan untuk mencntukannya. Allah Subhanahu waTa'aia dan 80 
juta rakyat Indonesialah yang akan menjadi Hakim, yang ke tengah-tengah mereka saya 
akan kembali di dunia, dan keharibaan-Nya saya akan kembali di hari kemudian. 

HASAN MUHAMMAD TIRO 

Tindakan Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama untuk meng- 
hadapi tantangan Hasan Muhammad Tiro ini, ialah mencabut paspor 
diplomatik yang dipegangnya. Tindakan ini telah menyebabkan Hasan 
Muhammad Tiro sejak 27 September 1954 ditahan oleh Jawatan Imi- 


15 











grasi New York. Akan tetapi setelah membayar uang jaminan sebesar 
$ 500,00 Hasan Muhammad Tiro dibebaskan kembali. 

Kemudian, oleh karena sampai sudah lewat 20 September 1954 
anjuran-anjuran Hasan Muhammad Tiro yang tercantum dalam su- 
ratnya kepada Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo tidak diindahkan 
oleh Perdana Menteri tersebut maka ia atas nama Wakil "Republik 
Islam Indonesia” menyerahkan kepada Sekjen Perserikatan Bangsa- 
Bangsa dokumen-dokumen tentang bukti-bukti atas tuduhan-tuduhan- 
nya terhadap Pemerintah Ali Sastroamidjojo. 

Tindakan Hasan Muhammad Tiro ini segera mendapat reaksi dari 
Delegasi Republik Indonesia untuk PBB dengan mengeluarkan sebuah 
pernyataan selain membantah tuduhan-tuduhan Hasan Muhammad 
Tiro, menyatakan pula bahwa "Republik Islam Indonesia” yang di- 
wakilinya itu hanya merupakan suatu impian belaka. Kesimpulan dari- 
pada pernyataan delegasi Republik Indonesia untuk PBB itu adalah se- 
bagai berikut: 

1. Bahwa apa yang dinamakan "Republik Islam Indoncsia” itu sejak 1949 telah "men- 
jalankan aksi-aksi subversif dan teror" terhadap Pcmerintah Indoncsia yang sah. 

2. Bahwa Partai Islam Masyumi telah menjatuhkan hukuman atas golongan Darul Islam 
seperti dikcmukakan beberapa waktu yang lalu. 

3. Bahwa ujud sebenarnya gerakan Darul Islam itu adalah sukar ditentukan, karena 
sudah diindltrasi oleh anasir asing dan petualangan. 

4. Bahwa gerakan Darul Islam telah mendapatkan kekuatan baru di dalam pemberon- 
takan di Aceh, tempat Hasan Muhammad pernah tinggal. 

5. Tuduhan-tuduhan terhadap Republik Indonesia itu tidak beralasan dan fantastis serta 
didasarkan atas berita-berita pers yang tidak dibuktikan, yang merupakan desas-de- 
sus belaka. 

6. Bahwa tampaknya Hasan Muhammad mendapat sokongan dari golongan bukan Indo- 
nesia. 

7. Bahwa PBB akan menolak surat Hasan Muhammad, karcna "Republik Islam Indo- 
nesia" tidak mempunyai status di dalam organisasi PBB. 

8. Bahwa Pemcrintah Indonesia mampu mengendalikan "pemberontakan-pemberon- 
takan" di dalam wilayahnya dan berniat teguh untuk mempertahankan dan menjamin 
hak, termasuk juga hak-hak manusia, akan tetapi tidak mengecualikan hak-hak nasio- 
nal rakyatnya di dalam rangka Piagam PBB. 

9. Bahwa tiap campur tangan untuk membantu gerombolan Darul Islam akan ditolak 
dan pada hakekatnya akan merupakan perbuatan yang tidak bersahabal terhadap 
Republik Indonesia. 

Maksud Hasan Muhammad Tiro dengan kegiatannya di New York 
itu adalah mencoba memasukkan persoalan DI/TII ke dalam forum Per- 
serikatan Bangsa-Bangsa dengan tujuan supaya kepada rakyat Aceh ter- 
utama diberikan hak menentukan nasib sendiri (self determinalion). 
Akan tetapi maksud itu menemui kegagalan. 

Di lain pihak, maksud Pemerintah Republik Indonesia menarik 
paspor Hasan Muhammad Tiro supaya ia diusir dari Amerika Serikat 
pun tidak berhasil. Oleh karena dengan bantuan beberapa orang 
Senator, Hasan Muhammad Tiro diterima sebagai penduduk tetap di 
Amerika Serikat. 


16 



Gambar kiri: Teungku Muhammad Daud Beureueh, ”Wali Negara” Negara Bagian 
Aceh/Negara Islam Indonesia (NBA/NII) (1953). 

Gambar kanan: Hasan Ali, "Perdana Menteri” Negara Bagian Aceh/Negara lslam 
lndonesia (NBA/NII) (1953). 


17 













Pengurus Besar pertama PUSA. Duduk dari kanan ke kiri: Tgk. Yahya Baden, Tgk. 
Usman Lampoih Awe, Tgk. Abdurrahman Matang, Tgk. Daud Beureueh, Tgk. Abdul 
Wahab Seulimeun. Berdiri: M. Nur E1 Ibrahimy, T.M. Amin, Tgk. Mahmud Simpang 
Ulim, Tgk. H. Syekh Abdul Hamid, Tgk. M. Amin Alue dan Tgk. Ismail Yakub, 
(1939). 


18 












SEBAB MUSABAB MELETUSNYA PERISTIWA 
BERDARAH 


PERASAAN tidak puas dan kekecewaan rakyat Aceh terhadap Peme- 
rintah Pusat adaiah kebenaran yang tidak dapat dibantah oleh siapa 
pun, baik ia dari golongan ulama, maupun dari golongan yang pada 
masa itu disebut ”sisa-sisa feodal”, dan apakah ia anak daerah Aceh 
sendiri ataupun anak daerah iain. Semua orang mengakuinya. Perasaan 
tidak puas dan kecewa seperti ini pun dirasakan pula oleh rakyat di 
daerah-daerah lain di luiar Jawa. Mereka menganggap Pemerintah 
Pusat seolah-olah tidak mcnghiraukan keinginan dan keluh kesah rak- 
yat di daerah-daerah itu. Perasaan tidak puas dan kecewa rakyat Aceh 
ini lama kelamaan berubah menjadi perasaan tidak percaya kepada 
Pemerintah Pusat. Akan tetapi apa sebab perasaan itu sampai menim- 
bulkan Peristiwa Berdarah yang bcnar-benar merupakan tragedi nasio- 
nal? 

Scbagaimana kita ketahui bahwa pada bulan Mei 1953 Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh masih memimpin Kongres Ulama di Medan, yang di 
antaranya mengambil keputusan "mengadakan kerjasama yang erat de- 
ngan instansi-instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi untuk amar 
makruj dan nahi munkar". Hal ini diakui oleh Perdana Menteri Ali Sas- 
troamidjojo dalam Kcterangan Pemerintah mengenai "Peristiwa Daud 
Beureueh” yang diucapkan dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI 
pada tanggal 28 Oktober 1953. Terjadinya Pcristiwa Berdarah pada 
tanggal 21 September 1953 itu, yaitu sesudah 3 bulan lebih berakhirnya 
Kongres Ulama di Medan, dengan pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh pula, betul-betul menimbulkan tanda tanya. Hal ini hanyalah 
mungkin kalau ada sebab-sebab lain yang mendorongnya, yang me- 
nyebabkan beiiau meninggalkan keputusan yang sudah diambil dalam 
Kongres Ulama di Medan itu. 


20 


Menurut keterangan-keterangan yang diperoleh, sebab itu adalah 
sebagai berikut: 

1. Manuver atau latihan besar-besaran Mobrig di Aceh. 

2. Tertangkapnya ”Mustafa" di Jakarta. 

3. Bocornya rahasia ”les hitam” di Medan. 

Ketiga faktor ini, pada lahirnya tidak mempunyai hubungan satu 
dengan yang lain, akan tetapi orang yang mengikuti dengan seksama 
akan pergolakan di Aceh pada waktu-waktu menjelang meletusnya 
Peristiwa Berdarah pada tanggal 21 Septcmber 1953, mengetahui bahwa 
ketiganya kait-berkait dan merupakan dorongan yang kuat untuk mem- 
percepat meletusnya Peristiwa Berdarah itu. 

Latihan Mobrig besar-besaran yang dilakukan di Aceh, yang jelas 
sekali merupakan pameran kekuatan, oleh pemimpin-pemimpin di 
Aceh dianggap sebagai suatu tantangan terhadap tuntutan-tuntutan 
rakyat Aceh. Meskipun keterangan yang diberikan oleh pembesar- 
pembesar daerah Aceh seperti bupati dan lain-lain menunjukkan bahwa 
keadaan aman dan tenteram, akan tetapi Mobrig secara demonstratif 
telah melakukan perang-perangan yang sangat mengejutkan dan 
menyolok itu. Suasana dirasakan semakin panas karcna adanya latihan 
yang dilakukan oleh Pandu Islam yang berjumlah hampir 4.000 orang di 
seluruh Aceh yang mungkin merupakan tantangan terhadap manuver 
Mobrig itu. 

Penangkapan ”Mustafa” yang menamakan dirinya "Utusan 
Istimewa” dari Kartosuwiryo menimbulkan kegclisahan yang amat 
sangat di kalangan rakyat Aceh. Dia telah membuka rahasia perhubung- 
an Tgk. Muhd. Daud Beurcueh dengan Kartosuwiryo dan menyerah- 
kan kepada Kejaksaan di Jakarta ”surat pengangkatan” Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh oleh Kartosuwiryo scbagai Gubernur Militer DI di 
Aceh. Ketcrangan yang diberikan oleh ”Mustafa” itu mcrupakan pang- 
kal rantai bagi segala kejadian yang bersangkut-paut satu dengan lain 
sampai kepada pecahnya Peristiwa Berdarah pada tanggal 21 
September 1953. Kedatangan ”Mustafa” ke Aceh untuk membawa 
amanat dari Kartosuwiryo memang tepat benar waktunya. Rakyat Aceh 
pada waktu itu selain sedang diliputi perasaan kecewa yang memuncak 
terhadap Pemerintah Pusat, juga sedang dilanda keresahan akibat kam- 
panye ”sisa-sisa feodal” yang terus-menerus mendesak Pemerintah 
supaya mengambil tindakan tegas terhadap kaum PUSA, yang mereka 
tuduh melakukan pembunuhan terhadap Uleebalang serta merampas 
seluruh kekayaannya dalam rangka Peristiwa Cumbok. Bahkan 
beberapa Ulama dituduh telah mendirikan "Comite van Ontvangts" di 
Kutaraja untuk menerima kedatangan Belanda dan telah mempunyai 
hubungan dengan Belanda pada "politioneel Actie II", seperti dapat 
dibaca dalam Siaran Pertama dari Subkomite Menuntut Keadilan dan 


21 









Pembangunan Daerah Aceh, ayat 4, yang diterbitkan di Medan pada 
tanggal 4 September 1950.”) 

Saya kira, orang mudah mengerti bahwa Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dan kawan-kawan yang sudah sejak lama mcmpunyai cita- 
cita memperjuangkan terlaksananya ajaran-ajaran Islam dalam 
masyarakat, dalam keadaan frustasi, resah dan jengkel yang sudah 
memuncak sedemikian rupa mudah sekali menerima ajakan Karto- 
suwirjo untuk bersama-sama memperjuangkan cita-cita tersebut, 
walaupun bertcntangan dengan peraturan perundang-urtdangan 
Republik Indonesia. 

Adapun ”Ies hitam” yang terkenal itu berasal dari daftar yang 
dibawa oleh Jaksa Tinggi Sunarjo dari Jakarta. Di dalamnya disebutkan 
nama-nama lebih dari 300 orang pemimpin Aceh yang akan ditangkap, 
yang tentunya didasarkan atas keterangan yang diberikan oleh orang 
"tawanan” yang bcrnama ”Mustafa” yang tcrsebut di atas. 

”Les Hitam” itu sengaja dibocorkan oleh pihak tertentu dan 
sengaja pula disampaikan kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang 
namanya beserta kawan-kawan seperjuangan tercatat sebagai orang- 
orang yang terkemuka di dalam ”les hitam” itu. 

Ketiga kejadian tersebut telah memperhebat kegelisahan rakyat di 
Aceh. Inilah faktor utama yang dianggap teiah mempercepat 
mcletusnya Peristiwa Berdarah di Aceh. Pemimpin-pemimpin Aceh 
bertekad daripada ditangkap lebih baik mati. Daripada diserbu lebih 
baik menyerang lebih dahulu. Hanya dengan mengetahui sangkut-paut 
kejadian seperti yang teiah diterangkan itu, barulah dapat dipahami 
sebab timbulnya Peristiwa Berdarah yang sangat menyedihkan itu. 

Pendapat ”Sisa-sisa Feodal” 

Menurut ”sisa-sisa feodal” bahwa yang menyebabkan pemberon- 
takan Daud Beureueh adalah kegelisahan dan ketakutan akan 
ditangkapnya lebih dari 300 orang dari pemimpin-pemimpin PUSA yang 
telah banyak berbuat kesalahan baik selama Peristiwa Cumbok maupun 
sesudahnya. Mereka diluduh telah melakukan pembunuhan yang tidak 
wajar terhadap keluarga Cumbok yang tidak bersalah dan menguasai 
harta peninggalan mereka dengan jalan yang tidak sah, baik harta yang 
telah dikuasai oleh Majelis Penimbang, maupun yang tidak. 

Menurut saya, kalau dikatakan kegelisahan dan ketakutan itu 
merupakan faktor yang satu-satunya tidaklah benar sama sckali. Akan 
tetapi kalau dikatakan kegelisahan dan ketakutan akan ditangkap — 
lepas dari apakah tuduhan itu benar atau tidak — merupakan faktor 
yang mempercepat meletusnya peristiwa, dapatlah dimengerti. 


17) Siaran Subkomite Menuntut Keadilan dan Pembangunan Daerah Aceh (Lampiran 
ke-1). 

22 


Kemudian ”sisa-sisa feodal” menyebutkan satu persatu hal-hal 
yang menjadi latar belakang kegelisahan para pemimpin PUSA yang 
teijadi sejak tahun 1950 sebagai berikut: 

1. Pembubaran Propinsi Aceh 

”Sisa-sisa feodal” mengingatkan bahwa pada tahun 1949 Wakil 
Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara, karena kurang pahamnya 
tentang keadaan di Aceh yang sebenarnya, telah masuk dalam 
perangkap orang-orang PUSA dan telah dapat dibujuk untuk mcnjadi- 
kan Aceh sebagai suatu propinsi yang otonom. Bahwa maksud yang 
utama dari orang-orang PUSA menurut ”sisa-sisa feodal” adalah supaya 
orang-orang PUSA dapat mengkonsolidasikan kekuasaan dalam 
pemerintahan sehingga dengan demikian kesalahan-kesalahan yang 
telah mereka perbuat dalam revolusi Cumbok dapat terbenam. Di sam- 
ping itu, untuk memperkuat dan mempertahankan diri terhadap gerak- 
an ”sisa-sisa feodal” yang telah mengkonsolidasikan dirinya dalam BKR 
(Badan Keinsafan Rakyat) yang tujuannya hendak menjatuhkan 
kekuasaan PUSA. Maka dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri 
Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Dec/WKPM tahun 1949 terben- 
tuklah Propinsi Aceh yang pcrtama dengan gubernurnya Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh. Hal ini inendapat tantangan yang hebat sekali dari 
”sisa-sisa feodal” sehingga orang-orang yang turut menuntut Propinsi 
Aceh dicap oleh ”sisa-sisa feodal” sebagai pengkhianat kesatuan 
bangsa. 18 ) 

Propinsi Aceh ini kemudian dibubarkan pada permulaan tahun 
1951. Menurut ”sisa-sisa feodaI” hal ini sangat menggelisahkan orang- 
orang PUSA bahkan telah menimbulkan ketegangan suasana. Pendapat 
”sisa-sisa feodal” ini memang tak dapat dibantah. 

Menurut pendapat saya bahwa ada oknum-oknum PUSA yang ber- 
buat kesalahan dalam revolusi Dcsember 1945 yang lebih terkenal 
dengan Peristiwa Cumbok, memang tidak dapat dibantah. Perbuatan 
yang tidak wajar atau katakanlah perbuatan yang bertentangan dcngan 
hukum dan keadilan lumrah terjadi dalam setiap revolusi, baik di Barat 
maupun di Timur, baik di negeri Islam maupun bukan, baik dahulu 
maupun dalam jaman modern ini ketika hak asasi manusia (human 
rights) didengungkan setinggi langit. Di Perancis, di Rusia, di Turki, di 
Amerika Latin, di Afrika, di Irlandia, di Irak dan paling akhir di Iran 
telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peri 
kemanusiaan. Di Sumatera, di Jawa dan mungkin pula di daerah-daerah 
lain di Indonesia telah terjadi hal-hal yang serupa. 1 *) 

Di luar Indonesia, umpamanya di Vietnam, Green Beret, pasukan 
elite dari tentara sebuah negara yang sangat gigih memperjuangkan dan 


18) Surat sebaran "sisa-sisa feodal” (lampiran ke-2). 

19) Lihat Nh. Dini, Femina tanggal 1 Desember 1981 dan Adcng Sudarsa, Kompas, 
tanggal 8 Desember 1981. 


23 










mempertahankan hak-hak asasi manusia bahkan melakukan pembunuh- 
an massal terhadap rakyat Vietnam sehingga menghcbohkan duma yang 
beradab. Jangankan dalam masa revolusi atau perang, dalam masa 
damai pun orang yang berkuasa tidak luput daripada berbuat kesalahan 
yang melampaui batas keadilan dan peri kemanusiaan terhadap lawan 
politik mereka, baik dahulu maupun pada waktu sekarang lni Sebenar- 
nya kalau dipikir-pikir revolusi yang terjadi di Aceh jauh lebih baik 
daripada revolusi yang terjadi di tempat-tempat lainnya. 

Adapun tuduhan bahwa dengan adanya propinsi otonom orang- 
orang PUSA dapat membcbaskan diri dari tuduhan atau tuntutan 
hukum terhadap kesalahan yang mereka perbuat, saya kira tidak masuk 
akal, selama ada suatu Pemerintah Pusat yang masih berpegang teguh 
kepada asas keadilan. Oleh scbab itu, tidak masuk akal apabila sisa- 
sisa feodal” menuduh penuntut Propinsi Aceh sebagai "pengkhianat 
kesatuan bangsa” sebab mereka tidak bermaksud memisahkan a>r> .aan 
Republik Indonesia. Bukti bahwa pcmbentukan Propinsi Aceh tidak 
berarti memecah kesatuan bangsa adalah manfaatnya yang telah 
dinikmati oleh segala golongan dan segenap lapisan masyarakat. 
Bukankah karcna kepeloporan rakyat Aceh, kini telah terbentuk 
sebanyak 26 propinsi di seluruh Indoncsia, kecuali Timor Timur yang 
bergabung sendiri ke dalam Republik Indonesia. 

2. Dalam tahun 1950 Tentara Nasional Indonesia yang merupakan satu 
divisi untuk daerah Aceh yaitu Divisi X, diciutkan menjadi satu resimen 
yang dilctakkan di bawah pimpinan Mayor Nazir yang berhaluan kin, 
sedangkan Kolonel Husin Jusuf, Panglima Divisi X, diberhentikan. Hal 
ini menurut ”sisa-sisa feodal” tclah menimbulkan ketegangan dan 
kegelisahan di kalangan orang-orang PUSA oleh karena hampir semua 
anggota divisi ini terdiri dari putcra-putera Aceh yang sebagiannya 
adalah anak-anak PUSA atau orang-orang yang simpati kepada PUSA. 
Pendapat mereka ini ada benarnya. 

3 Pemindahan kesatuan-kesatuan tcntara dan Mobrig yang terdiri dari 
putera-putera Aceh ke luar daerah Aceh seperti ke Tapanuli Jawa, Am- 
bon, dan Sulawesi yang kemudian diikuti dengan pemindahan Kepala 
Polisi Daerah Aceh, Mohd. Insya, dan Komisaris Muda Polisi, Yusut 
Effendi ke Medan, pun satu hal yang menimbulkan kegelisahan pula. 

4. Pada bulan Agustus 1950 diadakan suatu razia di Aceh yang ditu- 
jukan terutama terhadap orang-orang PUSA untuk mencari senjata- 
senjata gelap bekas rampasan dari Jepang yang diduga masih disimpan 
oleh orang-orang PUSA. Dalam hal ini kepala-kepala jawatan, pamong- 
praja (bupati, wedana dan camat) tidak terkecuali dirazia. Bahkan 
rumah bekas Gubernur Militer, Tgk. Muhd. Daud Beureueh, turut 
digeledah dengan cara yang kurang wajar. Dalam razia ini ”sisa-sisa 
feodal” mengakui turut serta memberi bantuan kepada pihak tentara. 


24 


5. Pada pertengahan tahun 1951 suasana di Aceh bertambah bergolak 
akibat meningkatnya gerakan BKR di bawah pimpinan T. Ali Lam 
Lagang. Badan ini menyampaikan suatu resolusi kepada Pemerintah 
yang menuntut, antara lain: 

a. Supaya Majelis Penimbang yang mengurus harta peninggalan golong- 
an Cumbok diganti dengan badan lain yang netral. 

b. Pamongpraja supaya diganti dengan yang lain, karena selain mereka 
orang-orang PUSA pun mereka tidak cakap; demikian juga pegawai- 
pegawai kehakiman dan kepolisian. 

c. Supaya dilakukan pcmilihan umum. 

6. Pada permulaan tahun 1951 dibentuk Propinsi Sumatera Utara yang 
terdiri dari Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli, dengan gubernurnya 
berkedudukan di Medan. Sejak itu berlakulah tindakan-tindakan Peme- 
rintah Pusat yang tidak bijaksana terhadap Aceh yang menyebabkan 
kegelisahan orang-orang PUSA menjadi-jadi. 

Inilah faktor-faktor yang oleh ”sisa-sisa feodal” dianggap menim- 
bulkan kegclisahan yang memuncak di kalangan orang-orang PUSA, hal 
mana kemudian menyebabkan meletusnya Pemberontakan Daud 
Beureueh pada tanggal 21 September 1953. 


25 












LATAR BELAKANG PERISTIWA BERDARAH 


BAHWA Peristiwa Bcrdarah 21 Septcmber 1953 mcmpunyai latar 
belakang yang lebih dalam tidaklah dapat disangsikan lagi. Dalam hal 
ini ada dua pendapat yang dikemukakan orang. Pertama, Tgk. Muhd. 
Daud Beurcueh terpaksa bcrtindak cepat dengan persiapan yang be- 
lum matang karena merasa didesak oleh keadaan sehingga tidak dapat 
menangguhkan waktunya lebih lama lagi. Kedua, Peristiwa Berdarah itu 
adalah permainan siasat atau jebakan dari lawan-lawan politiknya yang 
ingin menjerumuskannya ke dalam bencana yang fatai dcngan tujuan 
melenyapkannya dari arena politik dan menghancurkan gerakannya 
yang bertujuan memperjuangkan terlaksananya ajaran Islam di Serambi 
Mekah. 

Pendapat yang pertama dibuktikan oleh persiapan mereka yang 
tidak matang, baik mengenai persenjataan, maupun pembiayaan dan 
pendukung yang menjadi sumber bantuan biaya dan senjata selanjut- 
nya. Begitu pula dibuktikan oleh gerakan mereka yang tidak serempak 
(19 September di Meulaboh dan Blang Kejeren). 

Bukti bahwa persiapan mereka belum matang adalah keterangan 
yang saya peroleh dari Ayah Gani yang beberapa waktu scbelum ter- 
jadinya peristiwa sengaja dikirim ke Jakarta untuk menemui saya dan 
Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Dalam pembicaraan dengan saya, Ayah 
Gani menyatakan bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh selain ingin 
memberitahukan bahwa, "Kamoi keumeung pubuetbuet" (kami hendak 
bekerja) mengajak saya turut serta dalam gerakan yang akan dicetus- 
kan tidak lama lagi. 

"Tidak perlu Teungku pulang ke Aceh,” katanya, ”cukup tinggal di 
Jakarta saja.” 

Saya tanya kepada beliau, "Kapan gerakan itu akan dimulai?” 
Beliau tidak dapat memberi jawaban. "Pokoknya tak lama lagi, sebab”, 
kata beliau, ”rakyat Aceh dewasa ini ibarat buah di pohon yang sudah 


26 



cukup matang, jika tidak scgera dipetik dia akan kematangan dan akan 
jatuh sendiri nanti.” Maksudnya semangat rakyat Aceh untuk berontak 
telah meluap-luap. Jika tidak segera dikendalikan mereka akan bertin- 
dak sendiri-sendiri. Kalau hal itu terjadi, susah mengendalikannya nanti 
dan hal yang seperti itu sangat berbahaya. 

Saya tanyakan kepada beliau, "Bagaimana tentang persenjataan, 
pembiayaan dan sumber bantuan selanjutnya apalagi jika gerakan itu 
memakan waktu yang lama?” 

Beliau menjawab, ”Biaya sampai saat ini belum ada, akan tetapi 
kami perkirakan kalau pekerjaan kita sudah berjalan, biaya itu akan 
datang dengan sendirinya.” 

”Orang harus melihat dahuiu pekerjaan kita,”katanya.”Mengenai 
senjata hanya ada sekedamya yaitu bekas senjata rampasan Jepang yang 
masih ketinggalan pada sebagian rakyat dan diharapkan akan ada tam- 
bahannya yaitu yang akan "dirampas” dari polisi dan tentara.” Se- 
lanjutnya saya tanyakan, "Apakah ada ncgara luar yang akan mem- 
bantu dengan senjata dan biaya?” Beliau menjawab, ”Tidak ada.” 

Setelah mendengar jawaban beliau, saya menyatakan bahwa saya 
sangat menyesal tidak dapat turut serta oleh karena saya tidak yakin 
bahwa gerakan yang demikian rupa keadaannya, yang bermodal hanya 
semangat belaka, akan mencapai kemenangan. Selanjutnya saya 
katakan kepada Ayah Gani, ”Dari pihak saya hanya doa, mudah- 
mudahan saja berhasil.” 

Satu bukti bahwa persiapan untuk membentuk Negara Islam di 
Aceh itu belum matang, alias tergesa-gesa, dapat dibaca dalam surat 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Tgk. Hasan Hanafiah tgl. 10 
September 1961.“) 

Baik juga saya sebutkan di sini bahwa pembicaraan Ayah Gani dan 
saya ini diikuti oleh Sdr. Ali Muhammad dan Sdr. Mohd. Amin Basyah. 

Kemudian Ayah Gani dan saya pergi menemui Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara. Pendapat beliau ini tidak berbeda dengan pendapat 
saya. Satu alasan lain ditambahkan oleh beliau, ”Bahwa kalau kita 
mengingini kemenangan, kita harus bergerak di pusat, bukan di daerah 
setelah menguasai segala sesuatu persiapan yang diperlukan.” 

Masih nyaring di telinga saya beliau berkata, ”Bahwa orang-orang 
yang berontak di daerah itu adalah orang-orang gila.” Ironinya ialah, 
tatkala beliau sendiri dengan PRRI-nya mengangkat senjata terhadap 
Pemerintah Pusat pada tahun 1958, beliau mencetuskan pemberon- 
takan itu di daerah juga. 

Di dalam lingkungan pendapat yang pertama ini, ada lagi pendapat 
yang mengatakan bahwa sebetulnya niat hendak menyelamatkan diri 


20) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Tgk. Hasan HanaBah tanggal 10 
September 1961 (lampiran ke-5). 


27 













scrta membebaskan Aceh menjadi suatu daerah yang di dalamnya 
berlaku hukum-hukum Islam memang menjadi tujuan Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh dan kawan-kawan. Oleh sebab itu, mereka meng- 
hindarkan pertempuran dengan jalan mempengaruhi dan menguasai 
seluruh rakyat dan alat-alat. negara. Konon kabarnya mereka mela- 
kukan ”sumpah” di mana hampir seluruh rakyat dengan pemimpin- 
pemimpinnya masuk ke dalamnya. Bahkan juga di kalangan alat-alat 
ncgara dari berbagai instansi hampir semua melakukan sumpah itu. Ada 
yang memberitakan bahwa di antara orang-orang yang bermulut besar 
yang setelah terjadinya peristiwa memusuhi mereka, tadinya teiah ikut 
dalam sumpah itu. Maksud dari mercka sebenarnya hendak melakukan 
suatu "coup de grace". yaitu dengan sekali pukul tujuan dapat tercapai, 
akan tetapi diharapkan tanpa pertumpahan darah. Dengan percaya 
kepada sumpah yang diikrarkan oleh banyak orang itu, mereka mengira 
bahwa perebutan kekuasaan yang akan mereka lakukan itu tidak akan 
mendapat perlawanan atau dengan perkataan lain tidak akan me- 
nimbulkan pertempuran, atau pertumpahan darah. 

Sampai berapa jauh pengaruh mereka di kalangan alat-alat negara, 
dapat dibuktikan bahwa hampir seluruh instansi Pemerintah terlibat 
dalam peristiwa ini. Mulai dari pamongpraja sampai kepada kepolisian, 
dan jawatan-jawatan terutama jawatan agama. Oleh sebab itu, ada 
orang yang menamakan pernberontakan di Aceh itu pemberontakan 
resmi. 

Sebagai kelanjutan atas pendapat ini maka bagaimanapun juga 
orang menyalahkan tindakan Tgk. Muhd. Daud Beureueh sebagai pem- 
berontakan yang bertentangan dengan hukum-hukum negara, tetapi 
rakyat Aceh mengakui akan keluhuran tujuan perjuangannya yaitu 
menegakkan ajaran Islam di Tanah Rencong. Terlepas dari per- 
buatannya memberontak, mereka tetap mcnghargai dan memuji akan 
tujuan yang luhur iutu. Demikian pendapat sebagian orang. Inilah dasar 
selanjutnya, kata mereka, maka sedikit sekali rakyat Aceh yang berterus 
terang mencela Tgk. Muhd. Beurcueh, kecuali "sisa-sisa feodai” yang 
menjadi lawannya atau orang-orang yang berada di bawah pengaruh 
mereka. Benar tidaknya pendapat ini, Wallahu A'lam. 

Adapun pendapat yang kedua yang mcnyatakan bahwa Peristiwa 
Berdarah yang terjadi pada tanggal 21 September adalah suatu per- 
mainan politik atau jebakan dari lawan-lawan politik Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh, didasarkan atas pertentangan-pertentangan politik yang sa- 
ngat meruncing di Aceh pada masa yang lampau. Lawan-lawan politik- 
nya adalah: 

1. Golongan Said Ali cs yang pro ”sisa-sisa feodal”, yang pernah 
ditangkap dan diasingkan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh pada 
waktu beliau menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah 
Karo. 


28 



2. ”Sisa-sisa feodal” yang selamat dari roda revolusi Desember 1945 
yang telah mengkonsolidasikan dirinya dalam BKR (Badan Ke- 
insafan Rakyat). 

3. Golongan PKI yang pemimpin-pemimpinnya pernah diusir dari Aceh 
pada waktu Tgk. Muhd. Daud Beureueh menjadi Gubernur Militer. 

Ketiga golongan ini mengadakan kerjasama yang erat apalagi 
setelah Tgk. Muhd. Daud Beureueh dijatuhkan dari jabatannya. 
Meskipun mereka bertentangan aliran satu sama lain, tetapi mereka 
dapat bekerjasama di dalam siasat menghancurkan Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dan kawan-kawan. 

Pembocoran ”les hitam” yang memuat nama tokoh-tokoh Islam 
Aceh yang lebih dari 300 orang banyaknya, termasuk di dalamnya Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh yang dibawa oleh Jaksa Tinggi Sunarjo ke 
Medan, sebenarnya ”les hitam” itu tidak ada, merupakan suatu bukti 
yang menimbulkan kecurigaan kita bahwa pencetusan Peristiwa Berda- 
rah pada tanggal 21 September 1953 itu adalah akibat permainan politik 
lawan-lawan Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk menghancurkan beliau 
dan kawan-kawan. 

Bahwa ”les hitam” yang dibawa Jaksa Tinggi Sunarjo ke Medan 
yang kemudian dibocorkan, sebenarnya tidak ada. Artinya tidak pernah 
les itu dibuat oleh Jaksa Agung. Hal ini diakui oleh Perdana Menteri Ali 
Sastroamidjojo dalam Jawaban Pemerintah tanggal 2 November 1953 
dalam rapat paripurna terbuka DPR-RI atas pertanyaan anggota DPR 
tentang Keterangan Pemerintah mengenai "Peristiwa Daud Beureueh” 
yang diucapkan Pemerintah pada tanggal 28 Oktober 1953. Marilah 
saya nukilkan Jawaban Pemerintah itu, yang berbunyi sebagai berikut, 
"Mengenai pertanyaan tentang penyusunan daftar penangkapan kurang 
lebih 300 orang, di sini Pemerintah hendak menerangkan bahwa Jaksa 
Agung tidak pemah menyusun daftar tersebut. 21 ) 

Kiranya dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa hal-hal yang 
telah kita terangkan ini menambah keyakinan atas pendapat bahwa 
dalam pematangan Peristiwa Berdarah 21 September 1953 itu turut ber- 
main tangan-tangan politik kotor yang merupakan jebakan dari lawan- 
lawan politik Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk menceburkan beliau 
dan kawan-kawannya ke dalam bencana yang berakibat fatal bukan saja 
bagi Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan, akan tetapi juga 
bagi rakyat Aceh yang tidak berdosa. Dengan demikian, Jaksa Tinggi 
Sunarjo turut terlibat dalam permainan politik yang kotor ini, yang me- 
rupakan suatu perbuatan yang sangat hina yang telah menjerumuskan 
rakyat Aceh ke dalam kancah penderitaan yang amat pedih bertahun- 
tahun lamanya. 


21) Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh, tanggal 2 November 
1953. 


29 










HAL-HAL YANG MENIMBULKAN KEKECEWAAN 
RAKYAT ACEH TERHADAP PEMERINTAH PUSAT 


RAKYAT Aceh sejak berabad-abad menganut agama Islam, dan agama 
ini telah menjadi darah dagingnya. Tidak saja dalam kehidupan per- 
orangan, akan tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan 
kehidupan bernegara, agama telah bersemi secara mendalam sehingga 
adat resam kanun pun bersandar kepada agarna. 22 ) Yang menjadi 
pedoman bagi pengadilan untuk memutuskan berbagai perkara ialah 
hukum dan adat. Yang dimaksud dengan hukum dalarn perundang- 
undangan Kerajaan Aceh ialah syariat agama Islam dengan memakai 
pedoman Al Quran, Hadits dan Qias. u ) Tidak heran kalau timbul kata 
bersayap hukom ngon adat lagei zat ngon sifeut (Hukum dengan adat se- 
perti zat dcngan sifat). Oleh karena itu pula Aceh terkenal sebagai 
Seuramoĕ Makah (Serambi Mekkah). 

Perjuangan rakyat Aceh berpuluh-puluh tahun melawan Belanda 
tak dapat dikatakan mempunyai dasar lain kecuali mempertahankan 
agama, sehingga perang melawan Belanda itu dinamakan perang sabil 
(perang fi sabilillah) yaitu pcrang mempertahankan agama Allah, dan 
mereka yang tewas dalam perang itu dianggap mati syahid. 

Perang Aceh yang dahsyat itu setelah berlangsung paling sedikit 31 
tahun berakhir pada tahun 1904. Akan tetapi dalam hatinya rakyat Aceh 
masih belum menerima kekuasaan Belanda. Ternyata beberapa kali 
setelah tahun 1904, terjadi pemberontakan terhadap Belanda misalnya 
di Bakongan antara tahun 1925 dan tahun 1927 serta di Lhong pada 
tahun 1933. Kemudian badai pemberontakan Aceh yang paling hebat 
terhadap Belanda adalah ketika pemerintah Belanda menghadapi 


22) James T. Siegel, The Rope of God. University of Calitornia Press. hal. 70. 

23) Drs. Zakaria Ahmad. Sekilar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1575, Penerbit 
Monora, Medan, hal. 94. 


30 




musuh dari luar yaitu Jepang pada waktu pecah Perang Pasifik, sehingga 
ketika bala tentara Jepang masuk ke Aceh, mereka tidak menemui per- 
lawanan lagi dari tentara Belanda yang sudah lebih dahulu menyingkir 
untuk menyelamatkan diri. 

Mengenai pemberontakan rakyat Aceh yang terakhir terhadap 
Belanda ini baiklah saya kutip sebagian dari pada tulisan yang disiarkan 
dalam majalah Sta/- Weekly No. 407,17 Oktober 1953 tahun ke 8 yang di- 
dasarkan atas buku Dr. A.J. Piekaar Atjeh en de Oorlog met Japan 
sebagai berikut: 

Desembcr 1941 Nedertandsch tndie menyatakan perang dengan Jepang. Keadaan di 
Aceh masih tetap aman. Tapi diam-diam orang Aceh yang berada di Malaka (yang 
sementara itu sudah mulai diduduki Jepang) mendarat di panlai Aceh sebagai pengungsi. 
Pada hal di antara mereka terdapat anggota Kolone V yang bekerja bersama dengan 
Jepang dan PUSA untuk melawan Belanda. Semua ini berjalan secara rahasia. 

Desember dan Januari lewat seperti biasa. Tapi tanggal 19-20 Pebruari 1942, akhir- 
nya meletuslah perasaan anti Belanda yang demikian lama tertahan itu. Bcbcrapa malam 
kemudian Controleur Tiggelman di kota Seulimeum pagi jam 3.30 dibunuh mati; istri- 
nya hanya bisa melarikan diri bcrkat pertolongan seorang Aceh pegawai Controleur itu 
setelah menyaru scbagai wanita Aceh. Pembunuhan ini segcra diikuti oleh sabotase. 
Kawat tclepon dan kawat telegral diputuskan; jalan kereta api dibongkar. (pcrbuatan 
sabotase ini sekarang dilakukan oleh gerombolan pemberontak); stoomwals ditaruh di 
tcngah-tengah jalan sebagai penghalang; jembatan diblokir. pohon di pinggir jalan di- 
tebang dan dijatuhkan di jalan raya. Semua ini terjadi di sekitar Seulimeum. Juga seka- 
rang nama ini seringkali terdengar . 

Tidak kebetulan pemberontakan PUSA terhadap Belanda itu dimulai di Seulimcum. 
Sebab kota itu yang lctaknya di pegunungan, sedari dulu terkenal scbagai tcmpat 
kelahiran Ulama-ulama yang terkemuka, yang mempunyai banyak sckolah dan murid di 
sini. "Fanatik, bcnci akan orang asing", demikian tulisan Dr. C. Snouck Hurgronjc ten- 
tang penduduk Sculimeum ini dalam tahun 1894. Dan ketika dalam tahun 1937 seorang 
Controlcur Bclanda omong-omong dengan seorang tua, pcnduduk Seulimcum itu tentang 
kesudahan Pcrang Aceh dengan Belanda (1873-1904), Controleur itu mendapat jawaban; 
Kita bukan "talo" (= takluk), cuma "dame" (kcdua belah pihak setuju mengakhiri pe- 
rang itu). 

Perasaan dan keyakinan bukan "talo" itu yang dipendam demikian lamanya, scka- 
rang bisa meletus kcluar terhadap kafir Belanda. Dcngan mendapat banluan para Ulama 
yang tuaan, maka terjadilah gcrakan pemberontakan sccara massal ini. Tapi bahwa 
sesudah kafir Belanda itu diusir, nanti akan datang kekuasaan Jcpang, juga kafir, tidak di- 
pikirkan lebih jauh. Primair kekuasaan Bclanda harus disingkirkan. Kekuasaan Jcpang 
ada urusan secondair. 

Di malam 23-24 Februari 1942 seorang pcgawai Belanda dari jawatan kcrcta api 
(Graaf U. Bernstorff von Sperling namanya, pen.) mati dibunuh (dckat Keumire, Seu- 
limeum, pen.). Di malam 7-8 Maret kembali terjadi gelombang sabotase pada hubungan 
lalu lintas di seluruh Aceh, yang dilakukan oleh anggota organisasi Fujiwara, yaitu orang- 
orang Aceh Kolone V di bawah pimpinan organisasi Jepang Fujiwara Kikan dengan siapa 
PUSA bekerja bersama dengan rapat sekali. Poliklinik di Indrapuri dirampok. Assisten 
Resident Van den Berg di Sigli mati dibunuh. Kotanya dirampok. Tanggal 8 Maret tibalah 
warta radio yang mengejutkan, bahwa tentara KNIL di Jawa telah menyerah pada 
Jepang, tapi di Aceh sendiri tentara Nippon belum mendarat. Itu baru terjadi di malam 
11-12 Maret. Dr. Piekaar yang waktu itu brrada di Kutaraja melukiskan malam itu 
sebagai malam penuh siksaan batin leen nacht vol verschrikking) sebab selainnya ke- 
mungkinan pendaratan Nippon, tiap saat ditakuti serangan orang Aceh secara mendadak 


31 










di waktu malam. Dalam keadaan begitu, pendaratan tentara Jepang, oleh pihak Belanda 
malah dirasakan hampir sebagai berakhirnya penderitaan (welhaasi als een \er!ossing). u ) 

Dalam hal perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda sebelum in- 
vasi Jepang, supaya masalahnya menjadi terang, rasanya tidak salah 
kalau saya nukilkan keterangan Paul Van ’t Veer dalam bukunya, Perang 
Belanda di Aceh, halaman 374. (Nama aslinya De Aljeh Oorlog. Diter- 
jemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abubakar). Berkatalah Van 
’t Veer sebagai berikut: 

"Namun ada pula sesuatu yang baru. Telah menjadi kenyataan, bahwa putera-putera dan 
cucu-cucu para pahlawan Aceh yang terkenal dahulu, seperti Panglima-panglima Sagi 
XXII dan XXVI mukim. yaitu Teuku Panglima Polem Mohamad Ali dan Teuku Nyak 
Arif, turut dalam perlawanan-perlawanan itu, akan tetapi mereka itu bukanlah inlinya. 
Intinya itu ada dua jenis. Ada kolone kelima yang dibentuk oleh Jepang di Pulau Pinang 
dan ada pula sebuah organisasi agama, yaitu PUSA (singkatan dari Persatuan Ulama Selu- 
ruh Acch) yang telah bertindak sebagai gerakan di bawah tanah dalam perlawanan itu. 
Ketua PUSA adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh dari Sigli, salah seorang 
pemimpin perlawanan yang paling terkemuka. Para Panglima Sagi lebih banyak mcnye- 
rupai peserta daripada pemimpin, akan tetapi turut sertanya mereka itu berarti, bahwa 
tak ada seorang Uleebalang pun boleh dikatakan yang dapat melepaskan dirinya dari ge- 
rakan perlawanan itu."”) 

Mcngenai kcterangan Paul van 't Vecr tersebut di atas, rasanya 
perlu saya berikan sedikit koreksi dan penjelasan. Yang pertama, bahwa 
dengan Fujiwara Kikan yang olch van ’t Veer dinamakan kolone kelima, 
PUSA mengadakan kerja sama yang erat atas dasar pertimbangan- 
pertimbangan politik yang nyata. Karena itu banyak orang PUSA yang 
menjadi anggota dari Fujiwara Kikan itu (Lihat lampiran ke-5A). Yang 
kedua, bahwa kepergian Said Abu Bakar ke Malaya, yang oleh se- 
bagian penulis dikatakan sengaja dikirim oleh PUSA ke sana untuk 
menjemput Jepang masuk ke Acch, sama sekali tidak benar. Ia be- 
rangkat ke Malaya bukan atas suruhan PUSA, akan tetapi atas keingin- 
annya sendiri karena hendak bekerja sebagai guru pada sebuah 
madrasah di Yan (termasuk dalam Kerajaan Kedah), dan di tempat itu 
banyak orang Aceh bermukim. Kepergiannya ini lama sebelum Jepang 
mendarat di Malaya. Hubungan yang diadakan oleh Said Abu Bakar 
dengan Jepang dalam kaitannya dengan gerakan Fujiwara Kikan, 
bukanlah atas instruksi PUSA, akan tetapi atas inisiatifnya sendiri. 
Utusan PUSA kepada Jepang di Malaya adalah Tgk. Syekh Abdul 
Hamid (Ayah Hamid) bersama tiga orang temannya yaitu H. Ahmad 


24) Slar Weekly No. 407 - 17 Oktobcr 1953, tahun kc 8 (Aceh Selama Pendudukan 
Jepang), berdasarkan buku Dr. A.J. Piekaar Atjeh en de Oorlog mel Jupan, N.V. Uits 
W. van Hoeve, Den Haag, Bandung, 1949. 

25) Paul van 't Veer, Perang Belanda di Aceh. hal. 374. (Diterjemahkan oleh Abubakar 
dari DeAljeh Oorlog, diterbitkan oleh N.V. Uitgeverij DeAbeiderspcrs, Amsterdam, 
1969). Lihat juga Dada Meuraxa, Aceh 100 Tahun dan Perisliwa Teungku Daud 
Beureueh c.s.. hal. 38. 


32 



Bateĕ, Tgk. Abdul Samad Seuneubok Rambong (Idi), dan Petua Husin 
(Idi). Dari Idi mereka menuju Penang dengan maksud meminta bantuan 
senjata dari Jepang karena PUSA hendak melancarkan pemberontakan 
terhadap Belanda. Yang ketiga, turut sertanya Teuku Panglima Polem 
Mohamad Ali dan Teuku Nyak Arif dalam perlawanan terhadap Belan- 
da sebelum Jepang mendarat bcrarti semua uleebalang di seluruh Aceh 
turut terlibat dalam perlawanan tersebut scperti kata van ’t Veer, saya 
kira tidak benar. Uleebalang yang turut dalam perlawanan itu adalah 
sebagian dari Aceh Besar dan sebagian lagi dari Aceh Barat yang di- 
pimpin oleh T. Sabi Lageuen, salah scorang uleebalang yang menjadi 
anggota PUSA di samping T. Ali Basyah Trieng Gading dan T. Daud 
Rambong Pajong (Peureulak). Scdangkan uleebalang dari Aceh Pidie, 
Aceh Utara, dan Aceh Timur tidak ada yang turut dalam gerakan per- 
lawanan itu. Mengenai hal ini rasanya baik juga saya nukilkan ke- 
terangan Anthony Reid, sebagai berikut. ”Di daerah Pidie dan pesisir 
Utara, di mana uleebalang senantiasa mendukung statesko kolonial 
((coloniaI status quo), gerakan ’F adalah tenang-tenang saja.” 24 ) 

Lebih jauh mengenai peranan PUSA dan Ketua Pengurus Besar- 
nya Tgk. Muhammad Daud Beureueh, dalam pemberontakan terhadap 
Belanda pada tahun 1942 dan mengenai kerja sama dengan Jepang, 
dapat kita baca keterangan M. Joenoes Djamil, seorang yang banyak 
mengetahui tentang sejarah Aceh dan seorang teman karib Said Abu 
Bakar, dalam bukunya Riwayat Barisan "F" (Pujiwara Kikan) di Aceh 
yang diterbitkan di Kutaraja pada tahun 1944. Pada halaman 4 buku ter- 
sebut beliau menulis sebagai berikut: 

Dalam bulan Desember 1941, baru-baru pecah perang Pasitik, Tgk. MuliammadDaud 
Beureueh Kctua Pengurus Besar PUSA, Tgk. Abdul Wahab Seulimeum anggota PUSA 
dan Kcpala Cabang PUSA Aceh Raya, Teuku Nyak 'Arif. Pangtima Sagi XXVI Mukim, 
Teuku M.AIi Panglima Polem, Panglima SagiXXII Mukim. dan TeukuAhmad, Uleebalang 
Jeunieb (Samalanga), mengadakan suatu pertemuan di rumah T. Nyak Arif di Lamyong di 
malam hari. Dalam rapat ilu kelima mereka bermusyawarat, mengambil ketetapan, 
meneguhkan janji dan bersumpah setia kepada Agama Islam, kepada bangsa dan lanah air, 
mercka akan bersetia kepada kerajaan Dai Nippon, dan bckerja bcrsama melawan Peme- 
rintah Belandu, menyusun pemberontakan aias nama PUSA. 

Setclah itu Ketua PB PUSA memberi surat keangkatan T. Nyak Arif menjadi 
"Penasehal Umum" PUSA dalam keadaan pemberontakan melawan Pcmerintah Belanda 
dan menyambut kcdatangan Tcntara Nippon dan mcmbcri bantuan kcpada mereka dan 
bekcrja bersama-sama membina Kemakmuran Asia Titnur Raya. 

Setelah itu diaturlah barisan-barisan propaganda ke seluruh Aceh oleh PUSA dan 
PEMUDAnya. 

Selanjutnya M. Joenoes Djamil pada halaman 69 memberi 
keterangan sebagai berikut: 

Sigli, tempat kedudukan Pengurus Besar PUSA adalah yang mula-ntula sekali 
mengambil langkah mcnjalankan propaganda bcnci (anti) kepada Pcmerintah Bclanda 
dan bersetia (pro) dengan Pemerintah Nippon. 


26) Anthony Reid, The Blood of ihe People. Oxford University Press, 1970, hal. 89. 


33 









Sejak negeri Belanda jatuh dalam peperangan di Eropa dan setelah pecah perang 
Asia Timur Raya, anggota P.B. PUSA setelah mengambil keputusan dalam rapatnya, 
tcrus menjalankan propaganda itu ke segenap pengurus cabang-cabangnya di seluruh 
Aceh. Dan pengurus cabang-cabang itu meluaskan propaganda itu kepada anggota- 
anggotanya, hingga terus-menerus sampai datangnya SAID ABUBAKAR dan Tgk. HASBI 
Lhok Sukon dan beberapa orang kawannya pulang dari Malaya sebagai utusan FUJI- 
WARA KIKAN. 

Seterusnya M. Joenoes Djamil pada halaman 70 mengatakan 
sebagai berikut: 

Tgk. Muhd. Daud Beureueh Ketua Pengurus Besar PUSA, selalu dicari oleh Peme- 
rintah Belanda dan kaki tangannya. Tetapi tak dapat dijumpai karena beliau telah di- 
sembunyikan oleh kawan-kawannya yang setia di sebuah rumah di Kampung Garot. 
Maka di situlah Tgk. Muhd. Daud Beureueh memberi perintah apa-apa yang musti 
dikerjakan dengan disampaikan oleh utusannya yang kepercayaan kepada pemimpin-pe- 
mimpin yang musti melakukannya. 

Dari keterangan M. Joenoes Djamil tersebut di atas jelas bahwa se- 
belum Said Abubakar datang ke Aceh dari Malaya sebagai utusan Fuji- 
wara Kikan, PUSA teiah iebih dahulu mengadakan persiapan untuk 
memberontak terhadap Pemerintah Belanda dan telah mengambil 
keputusan bahwa untuk kepcntingan bangsa tidak ada alternatif lain 
kecuaii menerima Jepang dan bekerjasama dengan mereka. Sebab mau 
lak mau Jepang pasti mendarat di tanah Aceh. Kalau inggris yang 
terkenal kuat sudah tidak berdaya menahan invasi Jepang di Malaya 
dan Singapura dan Belanda sangat diragukan kemampuannya untuk 
dapat bertarung dengan balatentara Jepang yang perkasa, apakah 
PUSA, bahkan rakyat Aceh seluruhnya sanggup menahan banjir besar 
yang sedang melanda Asia itu? Demikianlah perhitungan politik PUSA 
pada masa itu. 

Selanjutnya mengenai Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang memim- 
pin pemberontakan rakyat Aceh tcrhadap Belanda sebelum Jepang 
mendarat di tanah Acch, saya ingin mengemukakan keterangan seorang 
Belanda yang ahli dalam masalah-masalah Aceh seperti yang pernah 
dikutip juga oleli Star Weekly tersebut di atas sebagai berikut: 

Selalu (Tgk. Muhd. Daud Bcureueh, pen.) hormat dalam pergaulan. Apalagi sifatnya sim- 
patik, juga dalam pergaulan dengan orang Eropa. Maka itu orang tidak akan percaya 
sedikit juga, jika dikatakan bahwa ialah nanli yang memimpin gerakan pemberontakan 
rakyal Aceh secara besar-besaran terhadap kekuasaan Belanda, sebelum Jepang mendarat. 
(Huruf miring dari pcnulis). 

Dari uraian tersebut itu ternyata bahwa pemberontakan atau per- 
lawanan rakyat Aceh terhadap Belanda sebelum Jepang mendarat di 
pantai Aceh bukanlah suatu perlawanan lokal, akan tetapi suatu per- 
lawanan massal dan total, terjadi di Aceh Besar, di Calang (Aceh Barat), 
di Aceh Pidie dan di tempat-tempat lain. 17 ) Perlawanan rakyat itu dipim- 


27) T.M.A. Panglima Polem, MEMOIR. hal. 6. 


34 



pin oleh Ulama-ulama atau pemimpin-pemimpin PUSA seperti, Tengku 
Abdul Wahab, Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri dan Tgk. Syekh 
Ibrahim (Ayahanda) di Aceh Besar di bawah komando Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh yang pada waktu itu bermarkas di suatu tempat yang di- 
rahasiakan di dalam Kabupaten Pidie untuk menghindari penyergapan 
alat-alat kekuasaan Belanda dan kaki tangannya. T. Mohd. Amin, 
Sekretaris Pengurus Besar PUSA, yang tidak sempat menyingkir pada 
waktu itu telah ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam pen- 
jara di Sigli. 

Mengapa saya katakan demikian oleh karena pada bulan Januari 
1942, dalam sebuah rapat terbatas pimpinan PUSA yang dihadiri oleh 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh, T.M. Amin, Tgk. Abdul Wahab Seu- 
Iimeum, Tgk. Syekh Abdul Hamid (Ayah Hamid) dan Tgk. Namploh, 
seorang pemuda kepercayaan Tgk. Muhd. Daud Beureueh, (kini 
Letkol. Pum.) dan bekas Wakil Gubemur KDH Aceh telah diambil ke- 
putusan mencetuskan pemberontakan untuk mengusir Belanda dari 
tanah Aceh. Selain itu diputuskan pula mengirimkan Ayah Hamid ke 
Malaya secepat-cepatnya untuk meminta bantuan senjata dari Jepang. 
Keputusan ini disampaikan secara rahasia kepada pemimpin-pemimpin 
PUSA di seluruh Aceh. 

Hal ini tidak berarti bahwa pemimpin-pemimpin yang lain, seperti 
T. Nyak Arif dan T. Panglima Polem Muhamad Ali tidak turut serta 
dalam pcmberontakan itu. T. Nyak Arif tak dapat disangsikan 
memegang peranan penting di Aceh Besar. Demikian juga T. Panglima 
Polem Muhammad Ali memegang peranan penting pula di Seulimeum 
di samping Tgk. Abdul Wahab Seulimeum dan Tgk. H. Ahmad Has- 
ballah Indrapuri. Akan tetapi kedua tokoh tersebut seperti kata Paul 
van ’t Veer, pengarang buku DeAtjeh Oorlog, bukanlah intinya. Mereka 
lebih banyak merupakan peserta daripada pemimpin. Pemimpin utama 
pemberontakan adalah Tgk. Muhd. Daud Beureueh, sedangkan di 
Aceh Besar, motor yang menggerakkan pemberontakan adalah Tg. Ab- 
dul Wahab Seulimeum dan Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri seperti 
dikatakan oleh Anthony Reid dalam bukunya The Blood of the People, 
halaman 88. 

Untuk menjunjung tinggi prinsip obyektifitas, saya ingin me- 
nampilkan di sini pandangan Anthony Reid mengenai pimpinan pem- 
berontakan terhadap Beianda pada tahun 1942, yang berbeda dari pan- 
dangan penulis-penulis lainnya seperti yang telah saya sebutkan. Pada 
halaman 89 dalam bukunya The Blood of the People, ia menulis sebagai 
berikut: 

"The question who deserved the credit for inspiring this revolt, already raised by the 
differcnt missions to the Japanese in Malaya, became an opcn one as soon as the new 
rcgime was established. Teuku Nyak Arif and other uleebalang on the one hand, and the 
PUSA colleagues of Said Abu Bakar on the other, each claimed sole responsibility for the 
movement 21. The PUSA claim is more convincing. Some sources even suggest that a 


35 









plan of rcvolt was drawn up by thc PUSA executive, though with considerable vagueness 
as lo date 22. In view of the apparent passivity of the PUSA leader, Teungku Daud 
Beurcueh, 23 it is easier to envisage a pattern of separate initiative by locally induential 
ulama, most of whom were associated with PUSA or its youth wing. If there was any cen- 
tral direction for the movement, it lay with Said Abu Bakar and the ulama of Seulimeum, 
not with the PUSA executive in Sigli." (Persoalan siapa sebenarnya yang mustahak men- 
dapat kehormatan karena merupakan sumber inspirasi bagi pemberontakan ini, yang 
tadinya oleh berbagai utusan kepada Jepang di Malaya dipercakapkan di kalangan 
mcreka sendiri, telah menjadi persoalan terbuka secepat rejim baru (Pemerintah Bala 
tentara Jepang, pen.) terbentuk. Teuku Nyak Arif dan uleebalang-uleebalang yang lain di 
satu pihak, dan orang-orang PUSA teman-teman Said Abu Bakar di pihak yang lain, ma- 
sing-masing mendakwakan bahwa merckalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas 
gerakan terscbul. Pendakwaan P USA tampaknya lebih meyakinkan. Malah bcbcrapa 
sumber menunjukkan bahwa suatu rcncana pemberontakan telah dibuat oleh pemimpin 
PUSA meskipun tanggalnya sangat tidak jelas. Mcmandang pasifnya pemimpin PUSA, 
Teungku Daud Beureuch, dcngan gampang dapat diramal bahwa pola daripada pem- 
bcrontakan itu berbcntuk inisiatif-inisiatif yang terpisah satu sama lain yang dilakukan 
oleh ulama-ulama setempat yang berpengaruh, yang kebanyakannya tergabung dalam 
PUSA atau PEMUDA PUSA. Sekiranya mcmang terdapat suatu pusat pengarahan (pim- 
pinan, pen ), maka itu terletak dalam tangan Said Abu Bakar dan ulama Seulimeum, 
bukan dalam tangan pemimpin PUSA di Sigli.) Demikian pandangan Anthony Reid. 

Menurut pendapat saya, anggapan Anthony Reid bahwa Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh nyata pasif dalam pemberontakan tersebut saya 
kira keliru. Keterangan M. Joenoes Djamil pada halaman 69 dan 
halaman 4-5 dari bukunya "Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di 
Aceh, seperti yang telah saya kutipkan, menunjukkan bahwa Teungku 
Muhammad Daud Beureueh bersama Tgk. Abdul Wahab Seulimeum 
dan beberapa pemimpin PUSA yang lain teiah mengambil keputusan 
akan mengadakan pemberontakan terhadap Beianda sejak negeri 
Belanda diduduki oleh Jerman dalam Perang Dunia II, yaitu sebelum 
berhubungan dengan Said Abu Bakar, yang merupakan utusan Fuji- 
wara Kikan yang pertama datang ke Sumatera pada tanggal 19 Januari 
1942. 

Kemudian untuk mengkongkritkan dan melaksanakan keputusan 
yang telah diambil sebelumnya, dalam rapat terbatas pimpinan PUSA, 
teiah diambil pula keputusan yang penting yaitu mengutus Ayah Hamid 
kepada Jepang di Maiaya daiam rangka pemberontakan yang akan 
dilancarkan itu, juga sebelum berhubungan dengan Said Abu Bakar. 

Saya kira, apa yang telah dikerjakan Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
itu merupakan aktifitas-aktifitas atau langkah-langkah yang nyata dalam 
usaha mempersiapkan pemberontakan itu. 

Mungkin Anthony Reid sangsi akan kebenaran keterangan M. 
Joenoes Djamil ataupun menganggapnya berlebihan. Kalau saya tidak 
salah, kesangsian ini disebabkan dua hal. Yang pertama oleh karena M. 
Joenoes Djamil dalam keterangannya tidak menyebut tanggal yang jelas 
dan yang kedua oleh karena M. Joenoes Djamil sahabat karib Said Abu 
Bakar dan teman baik Tuan Masubuchi yang oleh orang Aceh dianggap 
”Bapak” Fujiwara Kikan di Acch. Jadi bukan orang yang netral. 


36 




Mengenai soal tanggal, bagi orang-orang Aceh pada waktu itu, 
meskipun sudah termasuk golongan terpelajar, oleh karena sedikit 
sekali yang sudah menempuh pendidikan menengah apalagi pen- 
didikan tinggi, tanggal belum merupakan masalah yang penting dan 
menentukan seperti halnya dalam masyarakat yang telah maju. 

Mengenai yang kedua, sebagaimana Anthony Reid sendiri tahu, 
bahwa "Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan) di Aceh, pada mula- 
nya merupakan laporan, yang bukan dibuat oleh M. Joenoes Djamil 
sendiri, akan tetapi oleh suatu tim yang terdiri dari orang-orang PUSA 
yang diketuai oleh M. Joenoes Djamil. Penulisan laporan ini ditugas- 
kan oleh tuan Aoki Eigoro, Kepala Urusan Kehakiman Pemerintah Bala 
Tentara Jepang di Aceh. Oleh karena laporan itu merupakan laporan 
resmi, saya kira tim tersebut tidak akan berani menulis yang bukan- 
bukan atau mengarang secara berlebihan. Sebab apabila hal ini di- 
ketahui Jepang, pasti tim itu akan menanggung akibat yang berat. 
Laporan ini telah diedarkan di kalangan pcjabat-pejabat Jepang di Aceh 
dan juga di kalangan pejabat Jepang di Bukit Tinggi. 

Selain dari itu, laporan tersebut dibuat dalam tahun 1943, ketika T. 
Nyak Arif, T. Panglima Polem Mohd. Ali, T. Ahmad Jeunieb dan ulee- 
balang-uleebalang lain yang tergabung dalam Fujiwara Kikan masih 
hidup. Tentu saja mereka akan menyanggah apabila dalam laporan itu 
terdapat hal-hal yang bukan-bukan atau yang berlebih-lebihan, apalagi 
bagi T. Nyak Arif, T. Panglima Polem Mohd. Ali dan T. Ahmad Jeunieb 
yang namanya turut dilibatkan dalam peristiwa-peristiwa yang dipapar- 
kan dalam laporan itu. Jadi, saya kira, tidak ada alasan untuk me- 
nyangsikan kebenaran keterangan M. Joenoes Djamil yang terdapat 
dalam "Riwayat Barisan "F"(Pujiwara Kikan)diAceh" itu. (Lihat lampir- 
an ke-5). 

Ada satu hal lain yang saya kira menyebabkan Anthony Reid meng- 
anggap Tgk. Muhd. Daud Beureueh pasif dalam pemberontakan 1942, 
yaitu bahwa pemberontakan fisik sudah dimulai di Seulimeum pada 
tanggal 19 Februari 1942 sedangkan di Sigli baru terjadi pada tanggal 7 
Maret 1942. Di samping itu, selama bulan Januari dan Februari Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh tidak tampak dalam arena perjuangan terbuka. 
Akan tetapi hal ini tak dapat dijadikan bukti bahwa beliau tidak meme- 
gang pimpinan perjuangan. 

Satu hal yang harus diketahui bahwa keadaan di Aceh Pidie sangat 
berlainan dengan keadaan di Aceh Besar. Rakyat di Aceh Besar bersatu 
padu mendukung pemberontakan. Sebab ulama dan uleebalang bahu- 
membahu dalam melancarkan pemberontakan terhadap Belanda. Ham- 
pir tidak ada uleebalang di Aceh Besar yang tidak bergabung dalam 
Fujiwara Kikan. Sedangkan di Aceh Pidie hampir seluruh uleebaJang 
masih tetap mempertahankan status quo kolonial dan tidak ada seorang 
pun uieebalang yang menjadi anggota Fujiwara Kikan. Oleh karena itu 
gerakan Fujiwara Kikan di Aceh Pidie sebagai dikatakan oieh Anthony 


37 






Reid sendiri (The Blood of the People, halaman 50) tenang-tenang saja. 
Sejak Belanda mengumumkan perang terhadap Jepang, pengawasan 
terhadap pemimpin-pemimpin nasionalis terutama terhadap pemim- 
pin-pemimpin PUSA sangat ketat sekali. Jika di kota-kota kewedanaan 
Pemerintah Belanda mengadakan barisan pengawalan kota 
(staadswacht) maka di kampung-kampung oleh uleebalang dibentuk ba- 
risan-barisan penjaga kampung, yang tiap malam mengadakan pe- 
rondaan yang sangat intensif sehingga tidak ada ruang bagi pemimpin- 
pemimpin PUSA untuk bergerak. Mengenai hal ini baik saya kutip kete- 
rangan T. Panglima Polem Mohd. Ali dalam bukunya Memoir, halaman 
3 sebagai berikut: 

"Satu-satunya daerah yang agak bebas mengatur (persiapan pemberontakan, pen.) 
adalah Aceh Besar, karena kami Panglima-Panglima Sagi dan Ulecbalang turut scrta, 
sedang di daerah lain tidak leluasa diatur karena tidak ada kerja sama dengan Ulee- 
balang-Uleebalang karena ada persoalan curiga mencurigai." 

Tgk. Muhd. Daud Bcureueh yang mulai dibuntuti oleh agen-agen 
Belanda, dalam bulan Januari dipaksa oleh pengikut-pengikutnya me- 
nyingkir ke suatu tempat yang tersembunyi di kampung Metareuem. 
Sedangkan T.M. Amin, Sekretaris I PB PUSA, tetap tinggal di Sigli. 
Oleh karena itu beliau sempat ditangkap oleh Belanda pada tanggal 7 
Maret 1942 bersamaan dengan ditangkapnya rakyat yang membongkar 
rel kereta api antara Padang Tiji dan Sigli. Mereka dijebloskan ke dalam 
penjara Sigli. Mereka baru bebas pada tanggal 12 Maret malam ketika 
penjara Sigli didobrak oleh rakyat yang memberontak terhadap ke- 
kuasaan Belanda di Sigli pada malam itu. 

Di markasnya yang baru Tgk. Muhd. Daud Beureueh memberikan 
pengarahan dan instruksi kepada pemimpin-pcmimpin PUSA yang 
sedang mempersiapkan pemberontakan. Mengenai hal ini baik saya 
kutip keterangan M. Joenoes Djamil dalam bukunya Riwayat Barisan 
”F" (Fujiwara Kikan) di Aceh, halaman 70 sebagai berikut: 

Tgk. M. Daud Beureueh Ketua Pengurus Besar PUSA, selalu dicari oleh Pemerintah 
Belanda dan kaki tangannya. Telapi tak dapat dijumpai karcna telah disembunyikan 
kawan-kawannya yang setia di sebuah rumah di Kampong Garot (bukan Garot, tetapi 
Metarcuem, pen.). Maka di situlah beliau memberi perintah apa-apa yang mesti dikerja- 
kan dengan disampaikan oleh utusannya yang kcpcrcayaan kepada pcmimpin-pcmimpin 
yang mesti melakukannya. 

Dengan demikian temyata bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
sama sekali tidak pasif, akan tetapi tetap aktif memberi pengarahan 
kepada mereka yang sedang mempersiapkan pemberontakan. 

Satu hal lain yang barangkali telah luput dari tinjauan Anthony 
Reid ialah, bahwa Tgk. Ahmad Abdullah yang diutus oleh Tgk. Abdul 
Wahab Seulimeum untuk menjumpai Said Abu Bakar (utusan 
Fujiwara Kikan yang baru saja datang dari Malaya dan pada 
waktu itu ditahan di Kantor Polisi Medan) pada akhir bulan Januari 


38 



1942, dalam perjaianan pulang ke Seulimeum singgah di Sigli. Beliau - 
ditemani saya - pergi menemui Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk 
menyampaikan laporan perjumpaannya dengan Said Abu Bakar. Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh di markasnya yang baru memberi perintah 
kepada Tgk. Ahmad Abdullah, apabila ia telah selesai menyampaikan 
laporan kepada Tgk. Abdul Wahab Seulimeum, segera kembali ke Idi 
untuk menemui Ayah Hamid yang pada waktu itu sedang dalam per- 
jalanan menuju Penang. Diperintahkannya, jika beliau masih berada di 
Idi supaya secepat mungkin berangkat; karena waktu untuk memulai 
pemberontakan sudah dekat, sedangkan senjata belum ada. 

Hal ini jelas menunjukkan bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
tetap aktif dalam perjuangan meskipun beliau tidak kelihatan berada di 
dalam arena terbuka dan oahwa kendali pemberontakan terhadap 
Belanda pada tahun 1942 nyata berada di dalam tangannya. 

Suatu keterangan yang dicantumkan dalam Ensiklopedi Islam 
(edisi Arab), karangan tokoh-tokoh orientalis antara lain, Houtsma, 
Gibb, Vincink dan Schact, saya kira patut dikemukakan di sini sebagai 
penutup pembahasan yang mengenai pimpinan revo!usi terhadap Belan- 
da pada tahun 1942. Keterangan itu berbunyi sebagai berikut: 

"Telah melctus pcmbcrontakan terhadap Pcmerinlah Bclanda di Acch Besar dan di 
daerah pcsisir utara dan barat scbclum lcntara Jepang menduduki Acch pada tahun 1942. 
Pcmberontakan ini merupakan letusan-letusan semangat kebangsaan terutama di Sagi 
XXII Mukim dan di daerah Calang di pantai sebclah Barat. Manakala tcntara Jcpang 
mcndaral di pantai Aceh pemberontakan ini telah meluas ke mana-mana dcngan cepat- 
nya. Dalam pcmberontakan ini ulama merupakan unsur yang pcnting seperti halnya pada 
waktu perang Aceh dahulu. la dipimpin oleh Tgk. Muhd. Daud Bcurcueh. yang di- 
dukung olch PUSA dan PEMUDA PUSA, dua buah organisasi yang membcntuk suatu 
"orde" yang pengaruhnya merata ke scluruh Acch." 

Kedatangan Jepang ke Aceh disambut dengan gembira oleh rakyat 
Aceh terutama oleh mereka yang tergabung dalam PUSA. Mereka ini 
telah mengikat kerja sama dengan Jepang dalam suatu gerakan yang 
bernama Fujiwara Kikan, atau yang lebih terkenal dengan Barisan ”F”. 
Hal ini mereka lakukan atas dasar janji Jepang bahwa sesudah Indo- 
nesia terlepas dari penjajahan Belanda, Indonesia akan dimerdekakan 
dan khusus mengenai Aceh, sistem feodal akan dihapuskan dan kepada 
rakyat akan diberi kebebasan menjalankan agama Islam di daerahnya, 
serta nasib rakyat akan diperbaiki. Memang tidak ada perjanjian tertu- 
lis ataupun gentleman agreement yang dibuat antara pembesar Jepang 
dan salah seorang pemimpin PUSA. Rakyat Aceh hanya berpegang 
kepada janji-janji Jepang yang dikumandangkan oleh radio Jepang yang 
beroperasi di Penang (Malaya) dan janji-janji yang dibawa oleh Said 
Abu Bakar sebagai utusan Fujiwara Kikan ke Aceh. 

Ternyata janji Jepang untuk menghapuskan sistem feodaI tidak di- 
tepatinya. Uleebalang didudukkan kembali pada tempatnya semula 
sebagai Soncho, bahkan untuk mengisi kedudukan yang dahulu pada 


39 







jaman Hindia Beianda disebut controleur hampir seluruhnya diangkat 
Uleebalang pula. 

Hal ini ditambah dengan sikap tentara Jepang yang amat kasar, 
pemerasan terhadap rakyat dalam pengumpulan padi, kerja paksa mem- 
buat lapangan terbang, jalan, dan lain-lain kepentingan militer, serta ke- 
kejaman Kenpeitai dan kurangnya perhatian terhadap kehormatan 
agama menimbulkan kekecewaan yang mendaiam di kalangan rakyat 
terutama di kalangan kaum PUSA sendiri. Tidak heran kalau di 
beberapa tempat terjadi pemberontakan seperti di Bayu (kewedanaan 
Lhok Seumawe) yang dilancarkan oieh Tgk. Abdul Jaiil (bukan ulama 
PUSA) dan pengikut-pengikutnya dan di Pandraih (Kewedanaan 
Bireuen) yang dilancarkan oleh rakyat Pandraih. 

Sehubungan dengan ini, saya turunkan di sini ucapan Perdana 
Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Keterangan Pemerintah mengenai 
Pemberontakan Daud Beureueh sebagai berikut: "Pemuda PUSA mem- 
bantu Jepang dengan harapan bahwa sesudah runtuhnya pemerintahan 
Hindia Belanda kekuasaan para Uleebalang akan dialihkan kepada 
mereka”. 

"Harapan itu rupanya tak terpenuhi oleh karena Jepang menjalan- 
kan pula politik adu domba dengan menetapkan kaum Uleebalang 
kepada kedudukannya yang semula (sebagai Guncho) sedangkan para 
Ulama (PUSA) hanya diberi kedudukan dalam urusan keagamaan saja”. 

"Pemberontakan Aceh di masa Jepang di beberapa tempat berakar 
kepada kekccewaan tersebut.” 

Pada akhirnya, untuk tidak terlalu mengecewakan orang-orang 
PUSA, atas inisiatif Aoki Eigoro - Kepala Kehakiman Pemerintah Bala 
Tentara Jepang di Aceh - dan atas desakan yang terus-menerus dari 
pemimpin-pemimpin PUSA, Jepang membentuk pengadilan yang bebas 
sama sekali dari campur tangan uleebalang. Di samping itu dibentuk 
pula Pengadilan Agama yang merupakan dasar Pengadilan Agama yang 
ada sekarang ini. 

Keputusan ini disambut oleh rakyat Aceh dengan sangat gembira, 
sebab bagaimana pun juga pembentukan pengadilan yang baru ini me- 
rupakan pencabutan kuku uleebalang yang sudah ratusan tahun men- 
cengkam leher rakyat Aceh. 


40 



SUMBANGAN RAKYAT ACEH DALAM 
MENEGAKKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 


PADA waktu rakyat Aceh-menerima kabar bahwa telah diproklamasi- 
kan kemerdekaan Indonesia, yang mula-mula tergambar dalam pikiran 
rakyat ialah bahwa saat yang berbahagia yang selama ini dinanti-nanti- 
kan telah tiba yaitu saat akan berlaku Syariat Islam di tanah Aceh. Oleh 
karena itulah, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 
disambut oleh seluruh rakyat Aceh dengan semangat jihad yang me- 
luap-luap. Mereka bertekad akan mempertahankan kemerdekaan 
dengan semboyan merdeka atau mati syahid. Mereka berjuang mati- 
matian dengan mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk mem- 
pertahankan proklamasi dan menegakkan kemerdekaan Indonesia se- 
hingga rencana Belanda hendak menduduki kembali daerah Aceh tidak 
dapat terlaksana, sedangkan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, 
termasuk Pusat Pemerintahan, Yogyakarta, telah dapat diduduki Belan- 
da. 

Patut dijelaskan bahwa dalam perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan ini ulama berada di garis depan. Bukan saja ulama yang 
tergabung dalam PUSA, akan tetapi seluruh ulama dari berbagai 
golongan dan lapisan. Hal ini terbukti dari suatu maklumat yang di- 
keluarkan oleh ulama dari berbagai golongan untuk mengajak seluruh 
rakyat berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan 
yang telah kita capai. u ) 

Di Aceh pada waktu itu berkumandang seruan-seruan rakyat agar 
hukum-hukum Islam dilaksanakan sepcnuhnya. Bahkan, di bebcrapa 
tempat rakyat dengan bertindak sendiri-sendiri menjalankan se- 
bahagian dari hukum-hukum Islam itu. Di samping seruan-seruan untuk 
melaksanakan hukum-hukum Islam itu terdengar pula seruan agar ke- 
sultanan Aceh diproklamasikan kembali. 


28) Maklumat Ulama Seluruh Aceh (lampiran ke-3). 


41 






Akan tetapi pemimpin-pemimpin Aceh melihat waktunya belum tiba 
untuk memenuhi tuntutan-tuntutan rakyat itu. Mereka tidak ingin men- 
dahului keputusan Pemerintah Pusat, dengan cara bertindak sendiri- 
sendiri. Rakyat yang sangat bernafsu menuntut segera dilaksanakan 
hukum-hukum Islam, dapat ditenangkan oleh pemimpin-pemimpin 
dengan anjuran agar untuk sementara waktu hendaknya kita berpegang 
kepada asas Ketuhanan Yang Mahaesa, yang merupakan sila yang per- 
tama dari Pancasila, yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, menunggu pemi- 
lihan umum yang akan datang nanti. Maka dengan harapan akan ter- 
capainya tujuan mereka dalam pemilihan yang akan diadakan nanti, 
rakyat berjuang dengan semangat yang meluap-luap mempertahankan 
kemerdekaan dari serangan Belanda. Selain di daerah Aceh sendiri, di 
seluruh front di Sumatera Timur yang terkenal dengan Medan Area, 
pejuang-pejuang Aceh yang dikirim ke sana berjuang mati-matian 
melawan Belanda yang hendak menembus Medan Area untuk menuju 
ke daerah Aceh. 

Untuk perlengkapan barisan-barisan yang berjuang di Medan Area, 
baik yang berasal dari daerah Aceh atau bukan, Aceh mengirimkan 
puluhan ribu ton beras, ribuan lembu dan kerbau, ribuan karung em- 
ping, baik emping dari beras, maupun dari buah melinjo dan bermacam 
ragam perbekalan lainnya. Demikian pula amunisi untuk keperluan 
barisan-barisan di Medan Area banyak sekali didatangkan dari Aceh. 

Patut diketahui pula bahwa sebagai akibat dari pertempuran yang 
terjadi di Medan Area, ribuan rakyat dari daerah-daerah sekitarnya di 
Sumatera Timur terpaksa mengungsi ke daerah Aceh. Mereka di- 
santuni dengan baik oleh rakyat Aceh seperti mereka menyantuni 
saudaranya sendiri. 

Pernah pada suatu ketika sebuah surat yang berbingkis kuning di- 
jatuhkan dari sebuah pesawat udara di Kutaraja dan sebuah lagi di 
Takengon. Isi surat ialah tawaran Belanda via Dr. Tengku Mansur, wali 
negara Sumatera Timur pada waktu itu, supaya Aceh mengambil 
bahagian dalam pembentukan Negara Sumatera.”) Tawaran ini tidak 
dilayani oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang pada waktu itu menjadi 
Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. 

Pada waktu Pemerintah menganjurkan kepada rakyat untuk 
membeli obligasi yang dikeluarkan untuk menyumbat kebocoran kas 
Pemerintah yang hampir kosong berjejal-jejal rakyat Aceh, baik yang 
kaya maupun yang miskin, membelinya, meskipun rakyat Aceh sendiri 
pada waktu itu dalam kemelaratan Satu hal yang sangat mengharukan, 
kita lihat sebagian rakyat dengan rela menjual kebun, sawah ladang, 
perhiasan-perhiasan mas dan perak untuk membeli obligasi itu. Boleh 


29) Surat Dr. Tengku Mansur kepada Gubernur Militer Aceh, Langkat.danTanah Karo 
(lampiran ke-4). 


42 



dikatakan, rakyat Aceh tidak menerima pembayaran kembali dari 
obligasi ini. 

Tatkala Yogyakarta, pusat pemerintahan Republik Indonesia, di- 
duduki oleh Belanda dan Presiden serta Wakil Presiden Republik Indo- 
nesia ditawan, perhubungan antara Republik Indonesia dengan dunia 
luar menjadi putus. Suara RRI Yogyakarta yang selama ini berkuman- 
dang di udara menyampaikan perjuangan bangsa Indonesia ke seluruh 
dunia menjadi bungkam. Oleh karena itu, segera tugas ini diambil alih 
oleh RRI Kutaraja. Dua buah pemancar radio yang tersembunyi 
sebagai radio perjuangan, mengumandangkan suara pemerintah dan 
rakyat Indonesia yang sedang berjuang ke luar negeri. 

Sebagai akibat ditawannya Presiden dan Wakil Presiden maka 
dibentukiah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang pada 
mulanya berkedudukan di Bukit Tinggi, akan tetapi karena alasan ke- 
amanan, dipindahkan ke Kutaraja, Aceh. Staf Angkatan Laut dan 
Angkatan Udara pun dipindahkan ke Kutaraja. 

Semua perbelanjaan, baik bagi PDRI maupun bagi Staf Angkatan 
Laut dan Angkatan Udara ditanggung oleh rakyat Aceh. Bahkan per- 
belanjaan bagi perjuangan Dr. Sudarsono di India dan L.N. Palar di Per- 
serikatan Bangsa-Bangsa New York ditanggung oleh rakyat Aceh. 
Maka tidaklah sedikit dollar yang mengalir dari Aceh ke India dan New 
York untuk pcrjuangan Republik Indonesia. Mengenai hal ini baiklah 
saya kutip ucapan Kolonei M. Jasin, Panglima KODAM I/Iskandar 
Muda, sebagai berikut: 

"Ketika hampir seiuruh Indonesia diduduki Belanda kembali. tinggallah daerah Aceh lagi 
yang tidak diduduki. Daerah ini kctika itu menjadi modal perjuangan politik bagi Palar di 
UNO, Dr. Sudarsono di India dan Mr. Sjatruddin dengan PDRInya untuk mcnonjolkan 
kepada dunia. bahwa Republik Indonesia masih mempunyai daerah de facio yang lebih 
luas dari dacrah Bclanda sendiri, sehingga daerah Aceh dijadikan modal dalam mclanjut- 
kan dan menegakkan Proklamasi 17 Agustus 1945, sesuai dengan julukan Paduka Yang 
Mulia Presiden Sukarno pada waktu itu bahwa Aceh daerah modal." 10 ) 

Walaupun pantai daerah Aceh dikepung secara ketat oleh Belanda 
namun rakyat Aceh dapat mencmbus blokade Belanda itu dan meng- 
adakan perdagangan dengan Malaya, Singapura dan Thailand sehingga 
tidak sedikit menghasilkan devisa yang sebagiannya disumbangkan bagi 
perjuangan Dr. Sudarsono di India dan sebagian lain untuk Palar di Per- 
serikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dengan berhasil ditembusnya 
blokade Belanda itu, dapat pula dimasukkan senjata dan alat-alat per- 
bekalan serta barang-barang lain untuk keperluan perjuangan rakyat di 
Daerah Aceh dan di Medan Area. Dalam hal ini tak dapat dilupakan 
nama Mayor Lie dari Angkatan Laut Republik Indonesia dan Mayor 


30) Khutbah ITtitah Kol. M. Jasin pada Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh tanggal 
28 Desember 1962 di Kutaraja. 


43 






Osman Adami yang terkcnal dengan OA, Direktur Aceh Trading Com- 
pany di Aceh dan Kepala Perlengkapan TRI (TNI) Divisi X Sumatera. 

Suatu sumbangan yang tidak ada taranya bagi perjuangan Repu- 
blik Indonesia, sebagaimana telah umum diketahui, yaitu dollar untuk 
pembeli dua buah pesawat terbang. Yang sudah dibeli dan berjasa ber- 
operasi untuk kepentingan perjuangan Republik Indonesia ialah 
pesawat yang bernama Seulawah I. Pada waktu wilayah negara kita di- 
duduki oleh Belanda, pesawat tersebut dioperasikan di luar negeri atas 
nama Indonesian Air Ways di bawah pimpinan Komodor Udara Wiweko 
Supono, Direktur Utama GARUDA sekarang ini. Sedang yang satu lagi 
tidak pernah muncul-muncul. Entah di mana menghilangnya itu. 
Wallahu A 'lam. 

Orang akan terharu apabila mendengar kisah pengumpulan dana 
bagi pembelian dua buah pesawat terbang ini. Konon pembeliannya 
terjadi karena dua patah kata yang keluar dari mulut Kepala Negara, 
Presiden Sukarno, yang pada waktu itu (tahun 1947) pertama kali 
berkunjung ke Aceh. Dalam suatu pertemuan beliau berucap sebagai 
berikut: "Alangkah baiknya jika Indonesia mempunyai kapal udara un- 
tuk memperkuat pertahanan negara dan mempererat hubungan antara 
pulau dan pulau.” Beberapa jam kemudian pemimpin-pemimpin Aceh 
mengadakan percmbukan. Dalam satu hari saja telah terkumpul dollar 
yang cukup untuk membeli dua buah pesawat udara. 

Ketika Yogyakarta dikembalikan kepada pemerintah Republik 
Indonesia, pemerintah hampir tidak dapat mengongkosi dirinya lagi. 
Dengan maksud supaya roda pemerintahan dapat berjalan kembali, 
maka dari rakyat Aceh telah mengalir ke Yogyakarta sumbangan-sum- 
bangan berupa uang, alat-alat kantor, seperti mesin tulis dan lain-lain, 
serta obat-obatan. 

Oleh karcna sangat cinta dan sayangnya rakyat Aceh kepada 
Panglima Besar Jenderal Sudirman, telah diperintahkan kepada Kepala 
Rumah Sakit Umum di Kutaraja untuk mengirimkan 40 Jlacon (botol) 
obat suntik streptomisin (dalam dua kali kirim) untuk keperluan peng- 
obatan penyakit beliau Jl ) 

Orang dapat membaca di surat-surat kabar tentang sumbangan itu 
dengan angka-angka yang menakjubkan. Bahkan, untuk pemulihan 
pemerintah Republik Indonesia, Aceh telah menyumbangkan lima kilo- 
gram emas batangan. Entah di mana pula emas itu bersembunyi se- 
hingga tidak muncul-muncul. Wallahu A 'lam. 


31) Surat Panglima Besar Jenderal Sudirman kepada Dr. Mahyudin, Kepala Rumah 
Sakit Umum Kutaraja (lampiran ke-5). 

44 



PEMBENTUKAN TNI DIACEH 


SUATU hal yang tidak boleh dilewatkan begitu saja apabila kita mem- 
bicarakan bakti rakyat Aceh untuk menegakkan Republik Indonesia 
ialah peristiwa pembentukan TNI di Aceh yang didasarkan atas in- 
struksi Panglima Sumatera Angkatan Perang Republik Indonesia, 
tanggal 7 Juli 1947, No. 616/Bkt. tentang pembubaran tentara, laskar- 
laskar dan barisan-barisan rakyat dan menggabungkannya ke dalam 
TNI») 

Pekerjaan ini bukanlah pekerjaan yang mudah, salah sedikit 
menanganinya dapat menimbulkan bahaya. Di Aceh pada waktu itu, di 
samping TRI ada pula Divisi Tgk. Tjhik di Tiro (dahulu Barisan Muja- 
hidin) yang tadinya di bawah pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
sendiri sebelum beliau menjadi Gubemur Militer. Divisi ini adalah 
terbesar di antara laskar-laskar rakyat dan persenjataannya pun agak 
lengkap juga. Di samping itu terdapat Divisi Tgk.Tjhik di Paya Bakong 
di bawah pimpinan Amir Husin Almujahid. Kemudian terdapat pula 
Divisi Rencong (dahulu Kesatria Pesindo). Divisi ini meskipun tidak 
sebesar Divisi Tgk. Tjhik di Tiro, tetapi mempunyai senjata yang 
lengkap, bahkan ada pula senjata berat. 

Pembaca dapat membayangkan bagaimana sukarnya mempersatu- 
kan barisan-barisan rakyat yang ideologinya berlain-lainan dan satu 
sama lainnya mempunyai hubungan yang kurang harmonis atau tidak 
serasi. Apalagi barisan-barisan ini agak kurang percaya kepada TRI, 
tentara Pemerintah yang resmi, karena sebagian anggota TRI adalah 
bekas anggota tentara Hindia Belanda. Terutama antara Divisi Ren- 
cong dan TRI terdapat hubungan yang sering-sering tegang. Beberapa 
kali hampir saja terjadi bentrokan di antara kedua pihak ini. Dalam 
suatu peristiwa, bentrokan dapat dihindari dengan bujukan saya kepada 
Komandan Resimen I, Letkol. Hasballah Haji yang tidak sabar lagi 
terhadap sikap Kesatria Pesindo. Dalam peristiwa yang lain rencana 
hendak menyerang Kesatria Pesindo yang akan dilakukan oleh Kapten 
Hasan Ahmad dengan pasukannya dapat dibatalkan dengan bujukan 


32) Surat Perintah Gubemur Militer No. Gm/48/S. Pen. (lampiran ke-6). 


45 







saya dan Ayah Gani kepada Komandan Batalyon, Kapten T. Manyak. 
Peristiwa yang kedua ini diketahui oleh Sdr. A. Hasjmy yang pada pagi- 
pagi buta menelepon saya, menyatakan beliau mendapat info bahwa 
Kapten Hasan Ahmad dengan anak buahnya akan menyerang Kesatria 
Pesindo. Beliau minta bantuan saya supaya hal ini diselesaikan jangan 
sampai terjadi bentrokan antara TRI dengan Kesatria Pesindo. Andai- 
kata bentrokan terjadi pada hari itu, pasti Kutaraja akan bermandi 
darah. 

Satu bukti lagi mengenai mcruncingnya hubungan antara TRI dan 
Kestaria Pesindo terlihat pada hari kedatangan Dr. A.K. Gani, Komi- 
saris Pemerintah Pusat untuk Sumatera, ke Aceh. Komandan Resimen I 
(Pidie dan Aceh Besar) Letkol. Hasballah Haji, dilarang oleh Kesatria 
Pesindo memasuki lapangan terbang Lhok Nga (Basis Kesatria Pesin- 
do) Aceh Besar, untuk menunggu tamu agung tersebut. Hampir saja 
terjadi bentrokan antara TRI dan Kesatria Pesindo pada hari itu. 

Adapun hubungan antara Divisi Tgk. Tjhik di Tiro dan Divisi Ren- 
cong, meskipun dapat dikatakan baik, akan tetapi kurang serasi. Hu- 
bungan antara Divisi Tgk. Tjhik di Tiro dengan TRI lebih baik dari- 
pada hubungan TRI dcngan Kcsatria Pesindo, akan tetapi Divisi Tgk. 
Tjhik di Tiro kurang percaya akan TRI karena di dalamnya terdapat 
bekas anggota tentara Hindia Belanda. 

Kemudian barisan-barisan rakyat ini, yang masing-masing meng- 
anggap dirinya berjasa, tak mau dibubarkan dan digabungkan dengan 
TNI. Mcreka ingin hidup terus bcrdiri sendiri dcngan alasan revolusi 
belum selesai. Mereka meragukan kemampuan TNI berjuang sendiri 
dengan tidak dibantu oleh laskar-laskar rakyat yang sudah ada. Oleh 
karena itu, mereka tidak mau melcpaskan senjatanya. 

Timbullah ketegangan yang mencemaskan masyarakat, jangan- 
jangan pcrtempuran akan terjadi antara kita sama kita. Akan tetapi 
akhimya dengan pengaruh Tgk. Muhd. Daud Beureueh, sebagai Guber- 
nur Militer, dan pengorbanan barisan-barisan rakyat pejuang itu, 
semuanya bersedia dibubarkan dan senjata-senjatanya diserahkan 
kepada TNI. Sedangkan anggota divisi-divisi itu sebagian kecil saja yang 
masuk ke TNI. Sebagian besar, dengan sukarela kembali ke masya- 
rakat dengan tidak meminta penampungan dan sumbangan atau fasili- 
tas apa-apa. Dengan demikian terbentuklah TNI dalam suatu kesatuan 
yang dinamakan Divisi X pada tanggal 13 Juni 1948.”) Suatu sumbangan 
yang besar bagi perjuangan Republik Indonesia! Maka dihambur- 
kanlah sanjungan-sanjungan dan terdengarlah pujian-pujian dari ber- 
bagai surat kabar yang ditujukan terhadap kesatriaan dan keikhlasan 
pahlawan-pahlawan perjuangan Aceh dalam menegakkan negara Repu- 
blik Indonesia. 


33) Penetapan Gubernur MiJiter Aceh, Langkat, dan Tanah Karo No. Gm/59/S. Pen. 
tanggal 13 Juni 1948 (lampiran ke-7). 


46 





Kol. Hasballah Haji, Komandan Resimen I dan 
Komandan Sektor Baral dan Utara Medan Area. 
Januari 1946 Komandan Opcrasi terhadap Cum- 
bok di front Timur. 


Jenderal Mayor (Tit.) Tgk. M. Daud Beureueh, 
Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah 
Karo merangkap Panglima Divisi X TRI. Berdiri 
di belakangnya adalah Kepala Staf, Kolonel 
Sitompul (1947). 


47 





Presiden Sukarno memeriksa barisan diiringi olch Jenderal Mayor (Til.)/Oubmil Tgk 
M. Daud Beureueh dan didampingi oleh Jenderal Mayor Suharjo (1947). 



RI 001 "Seulawah”, salah satu dari dua pesawat udara sumbangan rakyat Aceh 
kepada Pemerintah Rl. 


48 











t 


r T/' 






PERSOALAN PROPINSIACEH 


SETELAH penycrahan kedaulatan kepada Republik Indonesia di Pusat 
terjadi hal-hal yang menyebabkan kepercayaan dan loyalitas rakyat 
Aceh kepada Pemerintah Pusat menjadi tipis. Rakyat Aceh yang telah 
berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan tanpa pamrih dan 
telah mengorbankan segala-galanya untuk mcnegakkan kembali Repu- 
blik Indonesia tanpa mengharapkan imbalan, mulai diliputi perasaan 
curiga terhadap janji-janji Pcmerintah Pusat dan mulai kesal dengan 
sikapnya yang kurang menghiraukan keluh kesah dan hasrat rakyat 
Aceh. Mereka beranggapan bahwa daerah Aceh yang tadinya di- 
sanjung-sanjung dan dijuluki ”Daerah Modal” oleh Presiden Sukarno, 
seakan-akan tidak dihargai sebagaimana iayaknya. Aceh yang tadinya 
merupakan kebanggaan Pcmerintah Pusat seolah-olah diperlakukan 
sebagai anak tiri. Bahkan Pemerintah Pusat melakukan tindakan- 
tindakan yang membuat hati rakyat terluka. Antara lain, ialah tindakan 
membubarkan Propinsi Aceh yang dibentuk oleh Wakil Perdana 
Menteri Sjafruddin Prawiranegara dengan Peraturan Wakil Perdana 
Mentcri Pengganti Peraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang 
No. 8/Des./WKPM tahun 1949, dengan Peraturan Pemerintah Peng- 
ganti Undang-Undang No. 5 tahun 1950 yang ditandatangani oleh Mr. 
Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden dan Mr. Soesanto sebagai 
Menteri Dalam Negeri (sebelum Kabinet Natsir).’ 4 ) 

Hati siapa yang tidak luka kalau hak mengurus diri sendiri yang 
sudah ada di dalam tangan, oleh Pemcrintah Pusat ditarik kembali. 
Orang mempersoalkan sah tidaknya Peraturan Wakil Perdana Menteri 
Pengganti Peraturan Pemerintah tersebut. Seorang yang menamakan 
dirinya "Insider" dalam bukunya yang bernama Aceh Sepintas Lalu me- 


34) Peraturan Pemerintab Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Pem- 
bentukan Propinsi Sumatra Utara. 


50 



nukilkan salah satu ucapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk Suma- 
tera Utara sebagai berikut: ”01eh karena mana tidak dapat diherankan, 
bilamana dalam kalangan inteleclueelen timbul keragu-raguan tentang 
syahnya peraturan itu” 33 ) Yang dimaksudnya adalah Peraturan Wakil 
Perdana Menteri Sjafruddin Prawiranegara. 

Seterusnya "Insider" menggambarkan pandangan Komisaris Peme- 
rintah Pusat untuk Propinsi Sumatera Utara dalam hubungan pem- 
bentukan propinsi Aceh atau pembagian propinsi Sumatera Utara 
kepada dua propinsi yaitu Aceh dan Tapanuli, sebagai berikut: 

1. Sebagian besar yang tidak merasa berkepentingan (interesse) dalam 
soal dua atau satu propinsi, yang tidak mengetahui dan tidak mem- 
punyai pengcrtian sedikit juapun tentang ini. 

2. Sebagian kecil yang tidak menghendaki pembagian ini. 

3. Sebagian yang lebih kecil lagi yang mengingini pembagian ini dan 
berusaha dengan giat menciptakan keinginan ini menjadi 
kenyataan. M ) 

Kalau boleh saya menjelaskan, bahwa maksud daripada Komisaris 
Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara kalau saya tidak salah 
mengenai pembentukan propinsi Aceh sebagian besar rakyat bersikap 
masa bodoh; sebagian kecil (yang dimaksud ”sisa-sisa feodal” atau 
BKR) tidak menghendaki propinsi Aceh dan sebagian yang lebih kecil 
(yang dimaksud kaum PUSA) yang menginginkan propinsi Aceh. 

Sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan yang menginginkan 
propinsi Aceh adalah orang-orang PUSA, tctapi iebih tepat kalau 
dikatakan orang-orang Masyumi. Karena orang-orang PUSA yan^ 
tergabung dalam PSll pada waktu itu tidak menyetujui adanya propinsi 
Aceh. Kelihatannya " Insider" membenarkan pandangan Komisaris 
Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara ini. Benarkah kaum PUSA 
yang mengingini propinsi Aceh lebih kecil jumlahnya dari ”sisa-sisa 
feodal” atau BKR? Bukankah "Insider" sendiri pernah mengatakan 
pada halaman 8 Aceh Sepintas Lalu. ”bahwa partai PUSA lambat laun 
bertambah besar jumlah pengikutnya, sehingga pada akhirnya jauh 
melebihi jumlah pengikut partai Ulecbalang?” Pemilihan yang diadakan 
pada tanggal 23 Januari 1950 untuk memilih anggota Dewan Perwakiian 
Rakyat Daerah Propinsi Aceh menunjukkan bahwa Masyumi (PUSA) 
mendapat kcmenangan mutiak. Dari 26 kursi yang diperebutkan, 
Masyumi mendapat 24 kursi sedang PSII mendapat 2 kursi. 

Menurut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan 
Pcmerintah No. 8/Des./WKPM tahunl949, Pasal3, Ayat 1 dan 2, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Aceh terdiri dari 27 orang 


35) '7 nsider". Aceh Sepinlas Lalu, Penerbit Fa Archapada, Jakarta. hal. 56. 

36) Ibld. hal. 54, 


51 







anggota. Seorang di antara mcreka adaiah warga negara keturunan 
Tionghoa. Anggota warga negara keturunan Tionghoa ini diangkat oleh 
Presiden dari 3 orang calon yang diajukan oleh Kepala Daerah Propinsi 
setelah mendengar golongan warga negara keturunan Tionghoa pen- 
duduk Propinsi Aceh. Selanjutnya menurut Pasal 3, Ayat 3, Dewan 
Pemerintah Daerah Propinsi Aceh selain anggota Kepala Daerah terdiri 
dari 5 orang anggota. 

Adapun nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Aceh adalah sebagai berikut: 1. M. Nur E1 Ibrahimy (Masyumi), 
2. Teungku Abdul Wahab Seulimeum (Masyumi), 3. Abdul Gani 
Usman (Ayah Gani) (Masyumi), 4. A.R. Hasyim (Masyumi), 5. A.R. 
Hajat (Masyumi), 6. Ismail Usman (Masyumi), 7. Hasan Ali (Ma- 
syumi), 8. O.K. Salamudin (Masyumi), 9. Teungku Ismail Yakub (Ma- 
syumi), 10. Teungku Usman Aziz (Masyumi), 11. A. Gafur Akhir (Ma- 
syumi), 12. Ismail Thaib (Masyumi), 13. Teungku Hasan Hanafiah 
(Masyumi), 14. T.M. Amin (PSII), 15. Teungku Syekh Abdul Hamid 
(Masyumi), 16. Zaini Bakri (Masyumi), 17. Banta Cut (Masyumi), 
18. Teungku Zamzami Yahya (Masyumi), 19. Ibrahim Abduh (Ma- 
syumi), 20. H.A. Halim Hasan (Masyumi), 21. Mahyudin Yusuf (Ma- 
syumi), 22. Mawardi Nur (Masyumi), 23. Teungku Ali Balwi (Ma- 
syumi), 24. Bakhtiar Yunus (Masyumi), 25. N.D. Pane (Masyumi), 
26. Karim Yusuf (Masyumi), 27. Lim Hong Moh (warga negara ke- 
turunan Tionghoa). 

Anggota-anggota Ismail Usman (no. 6) dan A. Gafur Akhir (no. 11) 
masing-masing adalah pengganti calon-calon A. Hasymi (PSII) dan M. 
Yunan Nasution (Masyumi) yang tidak bersedia mcnjadi anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Aceh. ”) 

Adapun anggota Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Aceh adalah 
sebagai berikut: 1. M. Nur El Ibrahimy, 2. T.M. Amin, 3. Ayah Gani, 
4. A.R. Hasyim, 5. O.K. Salamudin. 

Dalam buku yang telah saya sebutkan, Kenang-Kenangan dari Masa 
Lampau, Mr. S.M. Amin sebagai bekas Gubemur Sumatera 
Utara/Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara mengemuka- 
kan suatu keterangan mengenai Propinsi Aceh sebagai berikut: 

Dengan ketetapan ini, Mr. Sjafruddin Prawiranegara memenuhi keinginan sebagian 
besar penduduk daerah Aceh yang tidak merasa puas dengan terikatnya daerah mereka 
dengan Sumatcra Timur - Tapanuli dalam satu ikatan Propinsi.”) 

Jelas bahwa keterangan beliau ini merupakan suatu kontradiksi 
yang menyolok dengan keterangan beliau sebagai Komisaris Peme- 
rintah Pusat untuk Sumatera Utara yang dinukilkan oleh "Insider" 


37) Mr. S.M. Amin, Kenang-Kenangan dari Masa Lampau. Penerbit Pradnya Paramila. 
Jakarta, 1978, hal. 83. 

38) Ibld.. hal. 83. 


52 




dalam bukunya Aceh Sepintas Lalu. halaman 54 seperti telah saya 
jelaskan di atas. Apa gerangan yang menyebabkan terjadinya kontra- 
diksi sedemikian rupa seperti perbedaan antara siang dengan malam, 
Wallahu A’lam. 

Mengenai sah tidaknya Peraturan Wakil Perdana Menteri 
Pengganti Peraturan Pemerintah, rakyat Aceh berpendapat, andaikata 
peraturan itu tidak sah, namun kalau Pemerintah betul-betul meng- 
hargai perjuangan rakyat Aceh, mengapa Pemerintah tidak mengambil 
suatu kebijaksanaan yaitu membuat peraturan itu menjadi sah? 

Orang mengatakan bahwa Pcraturan Wakil Perdana Menteri itu 
bertentangan dengan piagam persetujuan antara Republik Indonesia 
dan Republik Indonesia Serikat tanggal 20 Juli 1950 yang menyatakan 
persetujuan bersama bahwa Indonesia dibagi menjadi 10 propinsi (3 
propinsi di Sumatera). Mengenai hal ini rakyat Aceh bertanya, "Apakah 
piagam persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Indonesia 
Serikat itu suatu persetujuan suci, tidak dapat diubah atau dibatalkan 
untuk kepentingan bangsa? Bukankah Republik Indonesia Serikat sen- 
diri sudah bubar? Bukankah ”Uni Indonesia-Belanda” dibubarkan oleh 
Republik Indonesia secara bilateral? Mcngapakah ini tidak dikatakan 
bertentangan dengan persctujuan KMB? 

'7nj/Jer”seterusnya mempersoalkan bahwa pembentukan Propinsi 
Aceh berarti "kerugian bagi asas cita-cita yang menghendaki uni- 
tarisme.” 3 ') Tetapi kenyataannya pcmbubaran Propinsi Aceh justru 
telah merugikan bahkan hampir membahayakan unitarisme. Hal ini ter- 
bukti dengan pecahnya Peristiwa Berdarah, 21 September 1953, yang 
antara lain sebagai salah satu sebabnya adalah pembubaran Propinsi 
Aceh. Barangkali kalau Propinsi Aceh tidak dibubarkan peristiwa yang 
sangat menyedihkan itu tidak akan timbul. 

Temyata kemudian bahwa pandangan pemimpin-pemimpin PUSA 
atau katakanlah pemimpin-pemimpin Aceh tentang hak mengurus diri 
sendiri atau hak otonomi bagi rakyat Aceh benar adanya. Terbukti 
bahwa piagam persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik 
Indonesia Serikat tentang pembagian Indonesia kepada 10 propinsi 
diubah/dibatalkan dengan dibentuknya sebanyak 26 propinsi di seluruh 
Indonesia yang di dalamnya termasuk Propinsi Aceh terpisah dari 
daerah Sumatera Timur dan Tapanuli. Nyatanya, pembentukan pro- 
pinsi-propinsi itu tidak secara sekaligus, akan tetapi menurut per- 
tumbuhan dan kehendak rakyat di daerah-daerah. Jadi mengapa ke- 
hendak rakyat Aceh pada tahun 1950 untuk mengurus dirinya sendiri 
dalam suatu kesatuan daerah yang apabila ditinjau dari sudut etnologi, 
sosiologi, semangat keagamaan, adat istiadat, kebudayaan dan politik 
berlainan dari daerah-daerah lain tidak diperkenankan? Kita sungguh- 


39) "Insider", Op. cit.. hal. 55 


53 






sungguh tidak bisa mengerti mengapa ada orang seperti Insider dan 
”sisa-sisa feodal” yang mengatakan bahwa pembentukan Propinsi Aceh 
bertentangan dengan cita-cita unitarisme. 

Keputusan Pemerintah Pusat membubarkan Propinsi Aceh telah 
menimbulkan ketegangan antara Pemerintah Pusat dan rakyat Aceh. 
Ketegangan ini bermula dengan keresahan yang timbul pada waktu ke- 
datangan menteri dalam negeri Mr. Soesanto Tirtoprodjo ke Aceh 
pada bulan Maret 1950 untuk mengadakan penyelidikan dan mengum- 
pulkan bahan-bahan guna menjadi pertimbangan Pemerintah, apakah 
Propinsi Aceh perlu dibentuk (dipertahankan) atau tidak. 

Dari ucapan-ucapan Menteri Soesanto dalam pertemuan-per- 
temuan di Kutaraja, rakyat Aceh sudah dapat menarik kesimpulan 
bahwa Pemerintah memang berniat hendak membubarkan Propinsi 
Aceh yang dibentuk oleh wakil perdana menteri, Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara, dengan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti 
Peraturan Pemerintah No.8/Des/WKPM tahunl949. Maka timbullah 
kekecewaan dan keresahan di kalangan rakyat terutama di kalangan 
anggota-anggota Masyumi (PUSA). Oleh karena sangat tegangnya 
suasana yang meliputi pertemuan dengan Mr. Soesanto, peserta-pe- 
serta pertemuan mengeluarkan pernyataan bahwa seluruh pamong- 
praja dan pegawai Propinsi Aceh akan meletakkan jabatan apabila 
Propinsi Aceh dibubarkan. 

Suasana menjadi bertambah panas oleh karena ”sisa-sisa feodal” 
pada bulan Agustus mulai mengadakan kampanye menentang Propinsi 
Aceh, baik melalui surat-surat kabar, maupun dengan penyebaran 
pamflet-pamflet. Di Jakarta kampanye ini dipimpin oleh T.T. Hanafiah 
dan di Medan oleh Subkomite Menuntut Keadilan dan Pembangunan 
Daerah Aceh, yang jika tak salah, di bawah pimpinan Ibrahim Heron. 

Alasan utama yang mercka kemukakan dalam kampanye menen- 
tang pembentukan Propinsi Aceh, ialah bahwa maksud kaum PUSA 
yang sebenarnya dalam pembentukan Propinsi Aceh ialah meng- 
konsolidasikan kekuatan dalam suatu bentuk pemerintahan, supaya 
mereka dapat mempertahankan diri andaikata pada suatu ketika Peme- 
rintah Pusat ingin mengambil tindakan terhadap mereka atas kejahatan- 
kejahatan yang telah mereka perbuat yaitu, pembunuhan uleebalang- 
uleebalang serta keluarga mereka dan perampasan harta kekayaan 
mereka. Ini adalah merupakan alasan politik. Adapun alasan teknis 
yang mercka kemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Aceh tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli seperti sarjana hukum, 
insinyur, ataupun dokter, baik tenaga pemimpin, maupun tenaga 
pelaksana. 

2. Aceh tidak mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup untuk 
membiayai suatu propinsi. 


54 



3. Kalau kepada Aceh diberikan propinsi bagaimana dengan daerah- 
daerah lain di Sumatera dan di seluruh Indonesia. 

Oleh karena itu, kata mereka, kaum PUSA tidak akan sanggup 
mengelola Propinsi Aceh itu. Untuk membuktikan bahwa alasan 
mereka itu tidak benar marilah saya kutip keterangan Pemerintah yang 
diucapkan oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo tentang Peristiwa 
Daud Beureueh pada tanggal 28 Oktober 1953 sebagai berikut: 

Dengan tumbangnya kekuatan Sajid Ali c.s. maka kaum PUSA berkuasa penuh dan 
lahirlah diktatur partai pemerintahan PUSA dan di atas diktatur PUSA itulah Aceh 
melawan kembalinya penjajahan Belanda sampai akhir tahun 1949 di bawah pimpinan 
Gubernur Militer Tengku Mohammad Daud Bcureueh.* 0 ) 

Selanjutnya, mengenai soal ini saya kutip keterangan Panglima 
KODAM I/Iskandar Muda, Kol. M. Jasin, dalam pidatonya yang di- 
ucapkan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Langsa (Kab. Aceh Timur). 
Pidato ini disiarkan dalam majalah Iskandar Muda yang terbit di Banda 
Aceh. Keterangan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tctapi .... saya sangat terkejut dan turut merasa sedih, di kala mendengar terjadi- 
nya peristiwa bcrdarah pada tanggal 21 Seplember 1953, akibat perjuangan dan per- 
tentangan politik dan tidak adanya titik pertemuan pendapat yang tali-lemali dcngan 
pelcburan Propinsi Aceh yang dipertahankan oleh sebagian rakyat yang selama lahun- 
lahun revolusi telah memperlihatkan kesanggupannya mengurus rumah langga sendiri. bahkan 
juga kadang rumah langga daerah lain, bahkan juga kadang-kadang rumah tangga Peme- 
rintah Pusat . . . (huruf miring dari pengarang).") 

Dari kalangan Masyumi (PUSA) segera timbul reaksi terhadap 
kampanye mereka itu. Antara kedua belah pihak terjadilah perang pena 
atau perang urat saraf yang sengit yang mengeruhkan suasana. Dengan 
demikian daerah Aceh sejak pertengahan tahun 1950 diliputi oleh 
suasana politik yang hangat. 

Salah satu tindakan yang boleh dikatakan merupakan reaksi atas 
kehendak Pemerintah Pusat untuk membubarkan Propinsi Aceh dan 
sekaligus sebagai reaksi atas kampanye ”sisa-sisa feodal”, pada tanggal 
12 Agustus 1950 DPRD Aceh dengan suara bulat telah mengambil suatu 
mosi yaitu: 

1. Mempertahankan Propinsi Aceh yang dibentuk oleh Wakil Perdana 
Menteri Mr. Sjafruddin Prawiranegara dengan Peraturan Wakil Per- 
dana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM 
tahun 1949. 

2. Kalau Aceh tidak mendapat satu propinsi di bawah pimpinan Peme- 
rintah Pusat, maka kami putera-putera Aceh yang duduk dalam 


40) Keterangan dan Jawaban Pemerintah tentang Peristiwa Daud Bcureueh di dalam 
DPR-RI tanggal 28 Oktober 1953. 

41) Majalah ISKANDARMUDA, Banda Aceh. 


55 




pemerintahan sekarang ini dan yang sepaham dengan cita-cita ini di 
hari Pemerintah Pusat menolak tuntutan tersebut maka di hari itulah 
kami keluar dari badan pemerintahan dan di hari itulah mandat kami 
minta dikembalikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. 

Untuk memperkuat mosi tersebut DPRD telah menyusun suatu 
penjelasan yang diberi nama Perlunya Otonomi Aceh. Di dalamnya di- 
jelaskan secara panjang lebar alasan-alasan bahwa Aceh sangat patut 
mendapat hak otonomi yaitu hak untuk mengurus rumah tangganya 
sendiri dipandang dari sudut sejarah, geografi, sosiologi, agama, politik, 
kebudayaan, ekonomi dan sebagainya. 42 ) 

Pada tanggal 14 Agustus apa yang sudah diduga oleh rakyat Aceh 
menjadi kenyataan. Propinsi Aceh yang baru saja berumur 8 bulan, di- 
bubarkan oleh Pcmerintah Pusat yang pada waktu itu masih berke- 
dudukan di Yogyakarta, di bawah pimpinan Acting Presiden, Mr. 
Assaat, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 
tahun 1950. 

Keputusan Pemerintah Pusat ini menimbulkan kekecewaan yang 
tiada taranya di kalangan rakyat Aceh. Sebaliknya ”sisa-sisa feodal” 
bersorak gembira. Hal ini menyebabkan hubungan antara rakyat Aceh 
dengan Pemerintah Pusat menjadi tegang dan suhu politik melonjak 
tinggi. Dalam suasana Aceh yang sedemikian rupa, Kabinet Natsir 
terbentuk. 

Rupanya Tuhan sudah mentakdirkan nasib buruk bagi Mohd. Nat- 
sir dan kabinetnya. Sebab, baru saja dibentuk dan baru saja hendak me- 
laksanakan tugasnya, kabinet itu dihadapkan kepada suatu problema 
yang sulit rumit, bukan akibat daripada tindakannya sendiri, akan tetapi 
warisan dari kabinet sebelumnya. Pembubaran Propinsi Aceh oleh Mr. 
Soesanto Tirtoprodjo, Mcnteri Dalam Ncgeri dalam Pemerintahan 
Assaat, bagi kabinct Natsir merupakan suatu dilemma; ibarat buah 
simalakama, dimakan mati ibu, tidak dimakan mati bapak. Apakah 
Mohd. Natsir akan melaksanakan keputusan Pemerintah Assaat yang 
kebetulan menjadi Mcnteri Dalam Negeri dalam Kabinet Natsir dengan 
mengesampingkan tuntutan rakyat Aceh? Dengan demikian keper- 
cayaan rakyat Aceh kepada Mohd. Natsir yang tadinya menjadi pujaan 
akan luntur dan bintang Masyumi yang tadinya cemerlang di Serambi 
Mekah akan menjadi pudar. Ataukah Mohd. Natsir akan memenuhi 
tuntutan rakyat Aceh dengan konsekuensi kabinetnya akan runtuh, 
adakala Assaat dan menteri-menteri dari PSI akan menarik diri dari 
kabinetnya, adakala karena mosi tidak percaya dari Parlemen. 

Sebagai langkah pcrtama sekedar hendak menenangkan suasana, 
Mohd. Natsir mengirim kawat ke Aceh yang bunyinya sebagai berikut: 


42) Perlunya Otonomi Aceh (Penjelasan Mosi DPRD Proppinsi Aceh tanggal 12 Agustus 
1950). 


56 




"De facto Propinsi Aceh boleh beijalan terus”. Memang kawat ini ada 
pengaruhnya juga dalam menenangkan suasana. 

Dalam pada itu Pemerintah Pusat telah mengangkat Sarimin 
Reksodihardjo menjadi Acting Gubernur Sumatera Utara. Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh, Gubernur Aceh yang pada waktu itu belum di- 
berhentikan, memerintahkan kepada pegawai-pegawai kantor Propinsi 
Aceh untuk tidak membuka semua surat-surat yang datang dari Acting 
Gubemur Sumatera Utara. 

Sebagai langkah kedua yang diambil oleh kabinetnya, Natsir meng- 
utus Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat, untuk berkunjung ke Aceh 
pada tanggal 26 September 1956. Kedatangan Assaat ke Aceh tidak 
membawa hasil apa-apa, bahkan menyebabkan suasana menjadi ber- 
tambah panas, oleh karena jelas dari keterangan-keterangannya bahwa 
Propinsi Aceh tetap dibubarkan. 

Setelah Assaat, dari Pusat datang pula Mr. T. Mohd. Hasan yang 
hendak mencoba-coba mengadu nasib dalam pertaruhan yang sedang 
terjadi. Sayang sekali, pertemuan dengan beliau berakhir dengan ke- 
ricuhan. 

Akhirnya dipertaruhkan kedudukan Bung Hatta, sebagai Wakil 
Presiden. Kedatangan Bung Hatta ke Aceh juga tidak dapat menolong 
menjernihkan suasana. Pertemuan dengan beliau bernasib serupa 
dengan pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat sebelumnya, 
berlaku secara dramatis. Malah, dalam pertemuan dengan Bung Hatta 
telah terjadi klimaks pada waktu Tgk. Muhd. Daud Beureueh naik kc 
mimbar. Antara lain beliau mengatakan, "Bahwa apabila tuntutan Pro- 
pinsi Aceh tidak dipenuhi, kita akan pergi ke gunung untuk mem- 
bangun negara dengan cara kita scndiri.” Disusul oleh Zaini Bakri, 
Bupati Aceh Besar pada waktu itu, "bahwa jika besok pagi jam 7 Pro- 
pinsi Aceh dihapuskan, jam 7.15 kita semua pegawai di Aceh akan 
meletakkan jabatan.” 

Dengan gagalnya usaha pejabat-pejabat tinggi tersebut itu suasana 
politik di Aceh bertambah panas dan hubungan dengan Pemerintah 
Pusat bertambah tegang. 

Pemimpin-pemimpin Masyumi (PUSA) Aceh tidak henti-hentinya 
menyusun kembali kekuatan apalagi karena melihat kampanye "sisa- 
sisa feodaI” yang makin hari makin bertambah hebat. 

Dalam hubungan ini saya ingin mengutip keterangan Mr. S.M. 
Amin dalam bukunya yang berjudul Kenang-Kenangan dari Masa Lam- 
pau, halaman 92 seperti berikut: 

Syukur Alhamdulillah, keadaan dapat reda kembali. Dalam peredaan ketegangan ini, 
dapat dianggap berperanan penting, kegiatan-kegiatan Subkomite Menuntut Keadilan 
dan Pembangunan Daerah Aceh yang mengeluarkan beberapa siaran antara lain ber- 
tanggal 4 September 1950 yang bersilai menenteramkan keadaan yang mulai bcrgolak 
itu. 4 ’) 


43) Mr. S.M. Amin, Op. cit., hal. 92. 


57 




Saya kira, kalau orang membaca siaran Subkomite Menuntut 
Keadilan dan Pembangunan Daerah Aceh tanggal 4 September 1950 itu, 
niscaya orang akan heran, tidak dapat mengerti akan keterangan Mr. 
S.M. Amin tersebut itu. Siaran itu, terutama ayat 4, jelas sifatnya bukan 
menenteramkan, akan tetapi sebaiiknya membuat suasana lebih 
bergolak. Siaran itu menghasut dan menuduh golongan ulama dengan 
tuduhan yang sama sekali tidak masuk akal yaitu tuduhan yang identik 
dengan pengkhianatan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. 
Baiklah saya nukilkan ayat 4 dari siaran Subkomite Menuntut Keadilan 
dan Pembangunan Daerah Aceh tanggal 4 September 1950, supaya per- 
soalannya terang bagi pembaca. ”4. Telah pasti bahwa di Kutaraja oleh 
beberapa orang ulama telah didirikan Comite Van Ontvangts untuk 
menyambut Belanda; mereka ini juga mempunyai perhubungan dengan 
Belanda pada Politioneel Actie II."**) Sudah terang bahwa yang di- 
maksud dengan beberapa orang ulama itu tidak lain adalah pemimpin- 
pemimpin PUSA (Masyumi). Tuduhan yang keterlaluan seperti ini, 
benarkah sifatnya menenteramkan keadaan yang mulai bergolak seperti 
yang dikatakan oleh Mr. S.M. Amin itu? 

Sebagai jawaban atas sikap Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang tak 
mau berhubungan dengan Acting Gubernur Sumatera Utara, Menteri 
Dalam Negeri Assaat pada tanggal 14 November 1950 mengeluarkan 
keputusan No. 931/31/2 yang menetapkan bahwa gaji pegawai dan 
belanja barang untuk Propinsi Aceh (yang masih dalam de facto) hanya 
dapat dikeluarkan setelah ada keputusan Acting Gubernur Sumatera 
Utara. 

Keputusan ini telah membuat suasana bertambah tegang, dan 
mendesak pamongpraja dan pegawai Propinsi Aceh mengambil ke- 
putusan akan meletakkan jabatan apabila tuntutan otonomi Aceh tidak 
dipenuhi. 

Menghadapi keputusan tersebut Perdana Menteri Mohd. Natsir 
pada tanggal 16 Desember 1950 mengirim kawat kepada Gubernur 
Aceh Tgk. Muhd. Daud Beureueh, meminta supaya rakyat Aceh ber- 
sabar dan mengharapkan agar Pemerintah Pusat tidak diikat dengan 
waktu yang terbatas dalam persoalan Propinsi Aceh. 

Kebetulan, pada tanggal 23 Desember 1950 Kongres PUSA yang 
kedua dilangsungkan di Kutaraja. Dalam acara Kongres terdapat acara 
yang penting yaitu: 

1. Memperjuangkan otonomi Aceh dan menentukan sikap terakhir 
kalau sekiranya Pemerintah Pusat tidak mengabulkan tuntutan 
rakyat Aceh mengenai soal otonomi tersebut. 

2. Mengambil sikap yang tegas dan positif terhadap kaum kontra re- 
volusi kemerdekaan di Aceh. 


44) Siaran Subkomile Menuntut Keadilan dan Pembangunan Daerah Aceh (lampiran 
ke-l). 


58 



Suasana yang meliputi medan kongres sejak hari pertama sudah 
panas. Rakyat menduga bahwa Kongres PUSA yang kedua ini pasti 
akan mengambil keputusan-keputusan yang menentukan, baik terhadap 
Pemerintah Pusat maupun terhadap ”sisa-sisa feodal”. Dengan pe- 
rasaan yang cemas mereka bertanya di dalam hati, apa gerangan ke- 
putusan yang akan diambil itu. Sedangkan rakyat Aceh anggota PUSA 
di seluruh Aceh sudah bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang 
akan terjadi. 

Pada tanggal 23 Desember pukul 4 sore, Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh secara rahasia mengundang kira-kira 50 orang pemimpin 
PUSA untuk merundingkan kawat Perdana Menteri Mohd. Natsir yang 
telah saya sebutkan itu. Dua jam mereka sudah berdebat, akan tetapi 
meskipun waktu sudah mendekati magrib, belum diperoleh juga suatu 
keputusan. 

Seluruh utusan, bahkan rakyat umum sudah mencium apa yang 
diperbincangkan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh secara rahasia 
dengan pemimpin-pemimpin PUSA pada sore hari itu. 

Pada malam harinya soal yang mcnurut acara kongres akan di- 
bicarakan pada malam itu yaitu perubahan organisasi PUSA digeser un- 
tuk hari berikutnya. Sedangkan pada malam itu diadakan rapat ter- 
tutup untuk membicarakan kawat dari Perdana Menteri Mohd. Natsir. 
Terjadilah perdebatan yang sengit antara mercka yang menginginkan 
supaya kongres mengambil keputusan terakhir yang menentukan 
mengenai tuntutan otonomi untuk Aceh dan antara mereka yang ingin 
merundingkan isi daripada kawat Perdana Menteri Mohd. Natsir. 
Sudah lewat tengah malam belum tcrcapai scsuatu keputusan. Akhir- 
nya, dengan pengaruh Tgk. Muhd. Daud Beureueh pada pukul 2 
tanggal 24 Desember tercapailah kesepakatan bahwa kongres dapat 
memenuhi harapan Perdana Mcnteri Mohd. Natsir untuk tidak meng- 
ikat Pemerintah dengan waktu yang terbatas dalam soal Propinsi Aceh 
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Agar tidak terjadi kekosongan dalam pemerintahan sehingga dapat 
timbul kekacauan dan huru-hara dalam masyarakat, mohon diusaha- 
kan oleh Pemerintah Pusat agar keuangan untuk Aceh berjalan 
seperti biasa dengan tidak melalui persetujuan Acting Gubernur 
Sumatera Utara. Demikian juga mengenai soal-soal pemerintahan 
lainnya. 

2. Sikap pamongpraja dan pegawai Propinsi Aceh untuk meletakkan 
jabatan apabila tuntutan otonomi untuk Acch tidak dipenuhi tetap 
di -reserve. 

Pada tanggal 27 Desember 1950, Gubernur Aceh, Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh, mengirim surat kepada Perdana Menteri Mohd. Nat- 
sir, menyatakan bahwa pamongpraja dan pegawai Propinsi Aceh 


59 




bersedia bersabar sesuai dengan harapan beiiau yang tercantum dalam 
kawatnya tanggal 16 Desember 1950. 4J ) Surat ini disusul oleh surat 
Gubernur Aceh tanggal 28 Desembcr 1950 yang di dalamnya dijelaskan 
lebih terperinci sikap pamongpraja dan pegawai propinsi sesuai dengan 
keputusan kongres PUSA pada tanggal 24 Desember 1950. 4 ‘) Surat ini 
adalah surat yang terakhir dari Tgk. Muhd. Daud Beureuch kepada Per- 
dana Menteri Mohd. Natsir dalam hubungannya dengan tuntutan oto- 
nomi untuk Aceh. 

Persoalan otonomi untuk Aceh memang bclum terpecahkan. Akan 
tetapi Kabinet Natsir mendapat kcsempatan bernapas. Pada waktu 
inilah Perdana Menteri Mohd. Natsir menyusun strategi baru untuk 
melepaskan kabinetnya dari dilemma yang sedang dihadapi. 

Lahirlah konsep yang terkenal di kalangan rakyat Aceh yaitu 
”bahwa otonomi untuk Aceh akan diperjuangkan secara integral dan 
menurut saluran perundang-undangan”. Konscp ini dibuat dengan cer- 
dik sekali. Lahirnya memberikan harapan kepada rakyat Aceh 
mengenai tuntutannya, akan tetapi hakikatnya tuntutan otonomi untuk 
Aceh telah dipeticskan. Dan untuk menawarkan konsep ini kepada 
rakyat Aceh Perdana Mcnteri Mohd. Natsir mengambil keputusan 
bahwa ia sendiri akan pergi ke Acch untuk dapat berdialog dari hati ke 
hati dengan pemimpin-pemimpin rakyat di sana. 

Tetapi karena kekhawatiran akan mengalami nasib yang serupa se- 
perti yang dialami oleh Assaat dan Hatta, Pcrdana Menteri Mohd. Nat- 
sir mengutus penulis untuk merintis jalan jangan sampai beliau nanti 
menemui jalan buntu. Sebab jika beliau mencmui jalan buntu akibat- 
nya akan parah sekali, karena selain beiiau adalah Perdana Menteri, 
beliau pun Ketua Umum Masyumi, dan sebagian besar rakyat Aceh 
adalah anggotanya. Alhamdulillah, kedatangan penulis di daerah Aceh 
membawa hasil yang baik. Setelah kelihatan adanya lampu hijau, pada 
tanggal 22 Januari 1951 datanglah Perdana Menteri Mohd. Natsirdalam 
suatu misi yang ditemani juga oleh penulis. Setelah diadakan pertemuan 
dari hati ke hati dengan pemimpin-pemimpin Aceh akhirnya pemimpin- 
pemimpin Aceh ini dapat menyetujui bahwa otonomi untuk Aceh akan 
dipcrjuangkan "secara integral dan menurut saluranperundang-undangan" 
sebagaimana dinyatakan oleh Perdana Menteri Mohd. Natsir dalam 
pidatonya di depan corong RRI Kutaraja pada tanggal 23 Januari 
1951.«) 

Berkat afwah Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Gubernur Aceh pada 
waktu itu, yang sengaja berkeliling memberikan penerangan kepada 

45) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 27 Desember 1950 kepada Perdana Men- 
teri Mohd. Natsir (lampiran ke-8). 

46) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 28 Desember 1950 kepada Perdana Men- 
tcri Mohd. Natsir (lampiran ke-9). 

47) Pidato Perdana Menteri Mohd. Natsir di RRl Kutaraja. 



rakyat mengenai pembubaran Propinsi Aceh, keadaan yang telah 
memuncak tegang menjadi tenang kembali. Akan tetapi bagaimanapun 
juga kekecewaan yang telah meliputi hati sanubari rakyat Aceh, baik 
terhadap Pemerintah Pusat maupun terhadap Pimpinan Masyumi, tak 
dapat dihapuskan seluruhnya. Rakyat Aceh menganggap Pemerintah 
Pusat kurang menghargai Aceh sebagai ”Daerah Modal” untuk 
menegakkan kembali Republik Indonesia. Sedangkan Pimpinan 
Masyumi dianggapnya tidak pernah sungguh-sungguh memperjuangkan 
kehendak rakyat Aceh untuk berpropinsi sendiri. 

Alasan yang sering dikemukakan oleh Pimpinan Masyumi ialah 
bahwa perimbangan kekuatan dalam DPRRI belum dapat membuka 
saluran perundang-undangan bagi perjuangan mewujudkan cita-cita 
rakyat Aceh itu. Alasan ini memang mengandung kebenaran juga. Pada 
waktu itu di samping PNI, PKI, PSI, MURBA dan lain-lain partai yang 
menentang adanya Propinsi Aceh, PSII sendiri yang merupakan partai 
Islam yang mempunyai cabang di Aceh dan mempunyai seorang wakil 
dari Aceh yang duduk dalam DPRRI yaitu sdr. Amelz, pada mulanya 
pun tidak menyetujui pembentukan Propinsi Aceh. 

Sampai kepada Kabinet Masyumi yang kedua yaitu Kabinet Bur- 
hanuddin Harahap tahun 1955, jangankan Propinsi Aceh bayangannya 
pun tidak kelihatan. Baru pada masa Kabinet Djuanda tahun 1956 
Propinsi Aceh dibentuk sesudah Aceh membayar dengan harga yang 
sangat mahal yaitu jiwa anak-anaknya yang telah hilang dan darahnya 
yang telah tumpah serta harta benda yang telah musnah lebih kurang 5 
tahun Pemberontakan Daud Beureueh. Tak dapat dibantah bahwa 
pembentukan Propinsi Aceh ini ada kaitannya dcngan Pemberontakan 
Daud Beureueh tersebut. Dengan perkataan lain, dapat discbut bahwa 
maksud Pemerintah membentuk Propinsi Aceh ini merupakan suatu 
usaha mengajak pemberontak-pemberontak kembali ke pangkuan Ibu 
Pertiwi. 

Rakyat Aceh menganggap adalah sangat mengecewakan sekali 
bahwa Pimpinan Masyumi tidak serius memperjuangkan keinginan 
mereka. Hal ini dikesankan oleh kenyataan bahwa Pimpinan Masyumi 
sendiri pada hakikatnya tidak kompak dalam soal Propinsi Aceh ini. 
Terdengar bahwa dalam Pimpinan Masyumi ada kclompok yang secara 
a priori tidak menyetujui Aceh menjadi propinsi yang otonom, berdiri 
sendiri di luar Propinsi Sumatera Utara. Pendirian ini didasarkan atas 
hujah, bahwa apabila Aceh berdiri sendiri di luar Propinsi Sumatera 
Utara, atau dengan perkataan lain jika Propinsi Sumatera Utara terdiri 
dari hanya bekas Keresidenan Tapanuli dan bekas Keresidenan Suma- 
tera Timur, Masyumi Sumatera Utara tidak akan dapat menguasai 
Pemerintahan Sumatera Utara. Inilah pada hakikatnya alasan yang se- 
benarnya mengapa mereka tidak dapat menyctujui Aceh menjadi suatu 
propinsi yang tersendiri. 


61 





Lahiriah mereka selalu menonjolkan alasan Persetujuan RI-RIS 
tentang pembagian Indonesia kepada 10 propinsi (Sumatera mempu- 
nyai 3 propinsi). Kalau Aceh menjadi propinsi yang tersendiri maka 
Sumatera akan mempunyai 4 propinsi. Hal ini bertentangan dengan 
persetujuan RI-RIS yang seakan-akan merupakan suatu persetujuan 
yang keramat, ditambah alasan "belum terbukanya saluran perundang- 
undangan” untuk mewujudkan cita-cita rakyat Aceh berpropinsi 
otonom. Selain itu, mungkin juga mengingat bahwa yang memimpin 
delegasi RI dalam perundingan dengan RIS mengenai pembagian Indo- 
nesia kepada 10 propinsi (Sumatera kepada 3 propinsi), kalau saya tidak 
salah ingat adalah tokoh Masyumi sendiri, yaitu Sdr. Abdul Hakim, 
selaku Wakil Perdana Menteri waktu itu. Sdr. Abdu! Hakim kemudian 
pada waktu Kabinet Natsir, menjadi gubernur yang pertama Propinsi 
Sumatera Utara yang di dalamnya termasuk daerah Aceh. 

Dengan demikian rakyat Aceh merasa bahwa Aceh dikorbankan 
untuk sesuatu kepentingan politik yang lain. Mereka menganggap janji 
Mohd. Natsir sebagai pemimpin Masyumi dalam pertemuan dengan 
ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Masyumi Aceh, dan sebagai 
Perdana Menteri kepada rakyat Aceh di depan corong RRI Kutaraja 
pada tanggal 23 Januari 1951, merupakan janji hampa dan bujukan 
belaka untuk melepaskan Kabinet Natsir dari dilemma yang dapat 
menggoncangkannya. Sebab yang membikin heboh karena Propinsi 
Aceh dibubarkan adalah orang-orang Masyumi sendiri (Masyumi 
Aceh), yang pada waktu Wakil Presiden Mohd. Hatta datang ke Aceh 
telah mengancam akan berhenti secara massal dari pemerintahan, 
bahkan mengancam akan masuk hutan (memang mereka masuk hutan 
pada tahun 1953). Sangat disayangkan, bahwa ucapan Mohd. Natsir 
yang tadinya disanjung oleh rakyat Aceh, yaitu sebutan "secara inte- 
gral melalui saluran perundang-undangan” telah menjadi bahan ejekan 
di kalangan rakyat Aceh beberapa waktu lamanya. Inilah agaknya 
faktor yang melapangkan jalan bagi NU kemudian untuk berkembang di 
daerah Aceh. 

Dengan masuknya Aceh dalam Propinsi Sumatera Utara terhindar- 
iah Kabinet Natsir dari keadaan terjepit yang dapat menimbulkan krisis. 
Dengan demikian pula tercapailah keinginan tokoh-tokoh Masyumi 
Sumatera Utara untuk menguasai pemerintahan Sumatera Utara, dan 
tokoh Masyumi Sumatera Utara duduk sebagai gubernur yang pertama. 

Kemudian daripada itu, kebijaksanaan yang dijalankan oleh 
Pemerintah Sumatera Utara yang dipimpin oleh tokoh Masyumi dalam 
usahanya melikwidasi Propinsi Aceh yang telah dibubarkan pun sangat 
menyakitkan hati dan menyebabkan rakyat bertambah kecewa. 

Selain itu, dalam kalangan kepolisian diadakan mutasi besar- 
besaran. Kepala Polisi Daerah Aceh Mohd. Insja dan Komisaris Muda 
Polisi, Yusuf Affendi, dua tokoh yang dianggap pengikut politik Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh dipindahkan ke Medan. Pasukan Mobrig yang 


62 



cukup tangguh yang terdiri dari putra-putra Aceh dipindahkan kc 
Sumatera Utara. Pamongpraja dan Kcpala-kepala Jawatan mengalami 
nasib yang serupa. Yang membuat hati rakyat luka ialah bahwa 
tindakan-tindakan ini semua kelihatannya dilakukan untuk meng- 
gencet golongan yang telah berjuang mati-matian mempertahankan dan 
menegakkan Republik Indoncsia. Seakan-akan mereka dianggap sam- 
pah saja. Bak kata pepatah, "Habis manis sepah dibuang”. 

Dalam hal ini patut menjadi renungan kita semua keterangan Sari- 
min Reksodihardjo, Ketua Panitia Pcleburan Negara Sumatera Timur 
dan Ketua Panitia Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, yang kemu- 
dian menjadi Acting Gubernur Sumatera Utara, dalam Kompas Minggu, 
tanggal 18 April 1982 sebagai berikut: 

"Dengan terbentuknya Propinsi Sumatcra Utara, tentu saja Propinsi Aceh dan 
Tapanuli, dihapuskan, sedang gubernurnya di nonaktifkan." 

"Sampai sekarang saya tetap menyesalkan sikap Pemerintahan Natsir masa itu. 
Likwidasi kedua propinsi dan pembebastugasan gubernur tak dikerjakan sesuai adat keti- 
muran. Pada hal mereka berdua sangat berjasa dalam membela negara RI, kok di- 
bcrhentikan begitu saja, tanpa penjelasan tuntas." 

"Kclalaian ini," Sarimin melanjutkan, "harus kita bayar mahal. Gubernur Lumbang 
Tobing memang menerima pemberhentiannya dengan lapang dada, sekalipun kila tak 
tahu bagaimana derita yang ia tanggung. Tetapi Gubernur Daud Beureueh sangat ter- 
singgung, merasa terhina dan kecewa terhadap kebijaksanaan pemerinlah. Saya bisa 
memahami dan sejarah tclah membuktikannya." 

Kekecewaan yang terjadi karena pembubaran Propinsi Aceh belum 
lagi terhapus dari hati rakyat, kekacauan lain lagi ditimbulkan oleh 
Pemerintah Pusat. Divisi X, yang kebanyakan anggotanya terdiri dari 
putra-putra Aceh, pada tahun 1951 dibubarkan. Dari satu divisi hanya 
tinggal satu resimen yang dipimpin oleh Mayor Nazir yang berhaluan 
kiri dan pernah di”tahanrumah” oleh Gubemur Militer Aceh, Langkat, 
dan Tanah Karo pada tanggal 12 Juli 1948. 4 *) Mayor Nazir ini, pada 
tahun 1965 berontak di Medan dalam rangka G30S/PKI. Resimen ini 
pun dipecah-pecah, batalyon-batalyonnya dipindahkan ke luar daerah 
Aceh, digantikan dengan batalyon lain yang didatangkan dari daerah- 
daerah lain. Kalau masih ada kompi yang masih utuh, maka kompi ini 
pun dipecah-pecah dan para'anggotanya dicampurbaurkan dengan 
anggota tentara yang datang dari luar daerah Aceh. 


48) Sural Penetapan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo No. GM/7I/S. 
Pen. tanggal 12 Juli 1948 (Lampiran ke-10). 


63 




DIALOG ANTARA PRESIDEN SUKARNO DAN 
TEUNGKU MUHD. DAUD BEUREUEH 


POLITIK Pcmerintah Pusat mengcnai perjuangan umat Islam me- 
nimbulkan keresahan di kalangan rakyat Aceh. Dirasakan bahwa jalan 
bagi pcrjuangan Islam yang tadinya terbuka lebar, makin hari makin di- 
persempit sehingga harapan untuk mencapai cita-cita kian lama kian su- 
ram. Pidato Presiden Sukarno di Amuntai yang menyatakan tidak me- 
nyukai lahirnya Negara Islam dari Republik Indonesia sangat 
mengeccwakan rakyat Aceh yang ingin melaksanakan ajaran-ajaran 
Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara. Harapan rakyat mi di- 
buyarkan oleh pidato Presiden Sukarno tersebut. Padahal pada waktu 
kunjungannya ke Aceh yang pertama pada tahun 1947, beliau telah 
memberi harapan bagi perjuangan umat Islam Indonesia umumnya dan 
umat Islam Aceh khususnya. Dalam kunjungannya itu telah terjadi 
dialog antara beliau dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang bagian ter- 
akhirnya berbunyi scbagai berikut: 

Presiden : ”Saya minta bantuan Kakak«) agar rakyat Aceh tu- 

rut mengambil bagian dalam perjuangan bersenjata 
yang sekarang sedang berkobar antara Indonesia 
dan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan 
yang telah kita proklamirkan pada tanggal 17 Agus- 
tus 1945.” 

Daud Beureueh: ”Sdr. Presiden! Kami rakyat Aceh dengan segala 
senang hati dapat memenuhi permintaan Presiden 
asal saja perang yang akan kami kobarkan itu be- 
rupa perang sabil atau perang "fisabilillah", perang 
untuk menegakkan agama Allah sehingga kalau ada 
di antara kami yang tcrbunuh dalam perang itu maka 
berarti mati syahid.” 

Presiden : ”Kakak! Memang yang saya maksudkan adalah pe- 

rang yang seperti telah dikobarkan oleh pahlawan- 
pahlawan Aceh yang terkenal seperti Tgk. Tjhik di 

49) Dalam percakapan Presiden Sukarno memanggil "Kakak" kepada Tgk. Muhd. 

Daud Beureueh. 


64 




Tiro dan lain-lain yaitu perang yang tidak kenal 
mundur, perang yang bcrsemboyan "merdeka atau 
syahid.” 

Daud Beureueh: ”Kalau begitu kedua pendapat kita tclah bertemu 
Sdr. Presiden. Dengan demikian bolehlah saya 
mohon kepada Sdr. Presiden, bahwa apabila perang 
telah usai nanti, kepada rakyat Aceh diberikan ke- 
bebasan untuk menjalankan Syariat Islam di dalam 
daerahnya.” 

Presiden : "Mengenai hal itu Kakak tak usah khawatir. Sebab 

90% rakyat Indonesia beragama Islam.” 

Daud Beureueh: ”Maafkan saya Sdr. Prcsiden, kalau saya terpaksa 
mcngatakan, bahwa hal itu tidak menjadi jaminan 
bagi kami. Kami menginginkan suatu kata ketentu- 
an dari Sdr. Presiden.” 

Presiden : ”Kalau demikian baiklah, saya setujui permintaan 

Kakak itu.” 

Daud Beurcuch: "Alhamdulillah. Atas nama rakyat Aceh saya meng- 
ucapkan terima kasih banyak atas kebaikan hati Sdr. 
Presiden. Kami mohon, (sambil mcnyodorkan se- 
carik kertas kepada Presiden) sudi kiranya Sdr. Pre- 
siden menulis sedikit di atas kertas ini.” 

Mendengar ucapan Tgk. Muhd. Daud Beureueh itu langsung 
Presiden Sukamo menangis terisak-isak. Air matanya yang mengalir di 
pipinya telah membasahi bajunya. Dalam keadaan terisak-isak Presiden 
Sukarno berkata, ”Kakak! Kalau begitu tidak ada gunanya aku men- 
jadi Presiden. Apa gunanya menjadi Presiden kalau tidak dipercaya.” 
Langsung saja Tgk. Muhd. Daud Beureueh menjawab: ”Bukan kami 
tidak percaya, Sdr. Presiden. Akan tetapi hanya sekedar menjadi tanda 
yang akan kami perlihatkan kepada rakyat Aceh yang akan kami ajak 
untuk berperang.” Lantas Presiden Sukarno sambil menyeka air mata- 
nya berkata, "Wallah, Billah, kepada dacrah Aceh nanti akan diberi hak 
untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai dengan Syariat Islam. 
Dan Wallah, saya akan pergunakan pengaruh saya agar rakyat Aceh 
benar-benar nanti dapat melaksanakan Syariat Islam di dalam daerah- 
nya. Nah, apakah Kakak masih ragu-ragu juga?” Dijawab oleh Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh: ”Saya tidak ragu lagi Sdr. Presiden. Sekali lagi 
atas nama rakyat Aceh saya mengucapkan banyak terima kasih atas ke- 
baikan hati Sdr. Presiden.” 

Menurut keterangan Tgk. Muhd. Daud Beureueh oleh karena iba 
hatinya melihat Presiden menangis terisak-isak, beliau tidak sampai hati 
lagi meminta jaminan hitam di atas putih atas janji-janji Presiden Sukar- 
no itu. 50 ) 

50) Wawancara dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. 

65 





Mr. Assaal, Act. Presiden RI, pada akhir 
pemerintahannya membubarkan Propinsi 
Acch dan kcmudian scbagai Menteri Dalam 
Negeri dalam Kabinet Natsir bcrhadapan 
langsung dengan rakyat Aceh. 


Wakil PM/Kep. Pem. Darurat RI Mr. 
Syafruddin Prawiranegara berkcdudukan di 
Aceh (1949), orang pertama yang membentuk 
Propinsi Aceh. 





Mr. Soesanto Tirtoprodjo, Menteri Dalam 
Negeri dalam Pemcrintahan Assaat yang 
membubarkan Propinsi Aceh. 




PM Mohamad Natsir dapat mengatasi kehe- 
bohan akibat dibubarkannya Propinsi Aceh 
dengan berkunjung ke daerah itu. 


67 





RAZIA AGUSTUS1951 


PERISTIWA yang sangat menggelisahkan dan menyebabkan suasana 
tegang di daerah Aceh telah tcrjadi pada bulan Agustus 1951. Tentara 
yang tergabung dalam brigade AA mengadakan razia di seluruh Aceh 
untuk mencari senjata gelap yang diduga masih disimpan oleh sebagian 
rakyat. Sebenarnya beberapa bulan sebelum razia ini diadakan, telah 
diperintahkan kepada Koordinator Kepolisian untuk menarik seluruh 
senjata api yang ada di tangan perorangan baik yang mendapat surat izin 
maupun yang tidak. Akan tetapi pada tanggal 29 Agustus 1951 seluruh 
rakyat terkejut karena dengan tiba-tiba diadakan razia yang dilakukan 
oleh Brigade AA dengan pertimbangan bahwa ada orang-orang atau 
organisasi yang mencoba menimbulkan kerusuhan. Mereka yang 
mengetahui keadaari yang sesungguhnya di Aceh pada waktu itu tidak 
percaya apabila ada orang apalagi organisasi yang akan mengadakan ke- 
rusuhan. Sama sekali tidak terlihat gejala ke arah itu. Jadi, alasan 
Brigade AA itu adalah alasan yang dibuat-buat saja. 

Dengan berlangsungnya razia itu, suasana di Aceh menjadi panas. 
Apalagi di dalam melakukan razia itu terjadi tindakan-tindakan yang 
sangat menyinggung perasaan. Kalau di daerah-daerah lain razia di- 
tujukan terhadap kaum komunis, maka di Aceh sengaja ditujukan 
terhadap pejuang-pejuang Islam. Sangatlah menyolok sekali bahwa 
semua rumah yang digeledah adalah rumah para pejuang yang mati- 
matian membela proklamasi dan mempertahankan kemerdekaan dari 
serangan musuh. Tidak ada satu pun rumah dari pejuang Islam yang 
luput dari penggeledahan. Banyak pemimpin Islam dan pamongpraja 
yang dijebloskan ke dalam penjara tanpa diketahui alasannya. 

Yang sangat menyakitkan hati rakyat bahwa dalam gerakan razia 
ini telah dipergunakan ”sisa-sisa feodal” dan bekas agen-agen Belanda. 
Dari cara-cara yang dilakukan dalam razia ini, terdapat kesan bahwa 
tentara dan ”sisa-sisa feodal” telah bekerjasama. Sedikit keterangan 


69 




mengenai razia ini dapat kita baca dalam rancangan Kcterangan Pemc- 
rintah (kode S. III-0/53) mengenai Pcristiwa Daud Beureueh , yang 
kemudian dalam Keterangan Pemerintah yang terakhir tidak jadi di- 
masukkan. Keterangan itu sebagai berikut, ”Sedang kedua musuh lama 
(PUSA dan Feodal) ini bergolak, maka datanglah pada akhir bulan 
Agustus 1951 razia diAceh yang menambah keruhnya suasana yang tokh 
sudah tenang.” 

”Perlu dicatat di sini bahwa dalam razia ini pamongpraja (gubemur 
maupun residen koordinator) tidak dibawa serta sama sekali (semata- 
mata dilakukan oleh pihak tentara).” 

"Kesimpulan dalam peristiwa ini ialah bahwa razia ditujukan 
kepada menyita barang-barang senjata (rampasan Jepang) yang atas 
dugaan umum masih banyak disimpan oleh orang-orang PUSA yang 
kini duduk dalam pemerintahan sehingga oleh karenanya banyak 
pcgawai/pamongpraja (bupati sampai kepada kepala-kepala kampung) 
dan lain-lain jawatan tidak terkecuali kena razia.” 

"Gerakan razia ini di seluruh daerah dilakukan oleh anak-anak 
tentara yang kebanyakan berasal dari luar daerah Aceh (Tapanuli 
Sumatera Timur). Ada dugaan (seperti tersebut di atas telah diutara- 
kan), bahwa sedikit banyak orang-orang feodal ikut campur dalam 
gcrakan ini (memberi keterangan tentang tempat-tempat penyimpanan 
senjata, yang di sana-sini juga memang ada kebenarannya), terutama di 
daerah Aceh Pidie, ialah Tjut Hamidah. Memang betul di rumah Daud 
Beureueh di Beureunun diadakan penggeledahan, tetapi menurut ke- 
terangan dari Mayor Nazir, dilakukan dengan amat bijaksana dan sopan 
santun.” 51 ) 

Dan yang sangat menusuk perasaan ialah bahwa rumah Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh, bekas Gubernur Militer dan bekas Gubernur 
Aceh, ikut digcledah dengan cara yang sangat tidak wajar. Nyata benar 
bahwa tindakan sewenang-sewenang yang dilakukan oleh pihak tentara 
ini merupakan tindakan balas dendam, baik dari pihak ”sisa-sisa feodal” 
maupun dari pihak tentara sendiri yang dipimpin oleh Mayor Nazir, 
yang pada suatu ketika pernah ditahan-rumah oleh Tgk. Muhd. Daud 
Beureuch selaku Gubernur Militer karena melanggar perintah Koman- 
dan Divisi. 51 ) 

Baik dijelaskan juga bahwa razia Agustus 1951 ini sebenarnya dipe- 
rintahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Dr. Sukiman (Masyumi), untuk 
mcncari dan menyita senjata-senjata gelap yang diduga disembunyikan 
oleh sementara orang dan organisasi. Tujuan sebcnarnya yang dike- 
hendaki oleh Dr. Sukiman adalah orang-orang komunis. Maka di Jawa 


51) Rancangan Keterangan Pemerintah (kode S. 111-0/53) mengenai Peristiwa Daud 
Beureueh. 

52) Surat Penetapan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo No. Gm/71/S. 
Pen. tanggal 12 Juli 1948 (lampiran ke-10). 


70 



dan daerah-daerah lain yang menjadi bulan-bulanan razia ini memang 
orang-orang komunis, sedangkan di Aceh yang menjadi sasaran adalah 
orang-orang Masyumi/PUSA. Laporan mengenai razia yang sangat me- 
resahkan rakyat Aceh ini telah disampaikan kepada Pusat, akan tetapi 
Dr. Sukiman diam dalam seribu bahasa. Bertambah pulalah ke- 
kecewaan rakyat Aceh terhadap Masyumi. 

Tidak mengherankan apabila pada tanggal 8 Oktober 1951, Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh mengirimkan sepucuk surat yang bernada keras 
kepada Presiden Sukarno yang menyatakan antara lain bahwa pada 
waktu Presiden datang ker Aceh beliau telah menyampaikan kepada 
Presiden, ada berita yang sampai di telinga beliau bahwa beliau dan se- 
jumlah kawan-kawannya akanditangkap olehtentara dengan alasan me- 
nyimpan senjata gelap. 

Beliau menyatakan seterusnya bahwa beliau tidak berkeberatan di- 
tangkap, akan tctapi jangan dengan alasan yang dibuat-buat dan jangan 
mengelabui mata rakyat. 

Selanjutnya beliau menyatakan dalam surat itu bahwa dalam meng- 
hadapi tindakan sewenang-wenang pihak tcntara, rakyat akan mclalui 
tiga tahap; tahap sabar, tahap benci dan tahap melawan. Sekarang 
rakyat sudah sampai kepada tahap kedua. Maka oleh karena itu beliau 
mengharapkan kcbijaksanaan Presiden, kiranya hal-hal yang tidak di- 
inginkan dapat dihindari. 51 ) 

Dari isi surat Tgk. Muhd. Daud Beurcueh tersebut kita dapat 
mengetahui betapa kiranya ketegangan yang ditimbulkan oleh peris- 
tiwa-peristiwa tersebut telah memuncak tinggi. Dalam keadaan suhu 
panas seperti itu, datanglah ke Aceh ”Mustafa”, selaku utusan istimewa 
Kartosoewirjo. Faktor ini bersama dengan faktor-faktor lainnya seperti 
yang telah saya sebutkan itu jalin-berjalin merupakan bahan peledak 
yang meletuskan "Pemberontakan Daud Bcureueh” pada tanggal 21 
September 1953. 


53) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Presiden Sukamo tanggal 8 Oktober 1951 
(lampiran ke-11). 


71 





PERTENTANGAN ULAMA-ULEEBALANG 
DAN KAITANNYA DENGAN PEMBERONTAKAN 
DAUD BEUREUEH 


SUATU hal yang tak dapat dibantah bahwa dalam mematangkan sua- 
sana sehingga Daud Beureueh melancarkan pemberontakan terhadap 
Pemerintah Pusat, pertentangan ulama-uleebalang yang merupakan 
faktor yang mendasar. Sebenarnya pertentangan ini sudah berakar lama 
dalam sejarah Aceh, akan tetapi terpendam sekian lama dalam lubuk 
hati kedua golongan yang senantiasa bersaing itu. Akan tetapi sejak 
beberapa waktu sebelum pecah Perang Dunia II muncul ke permukaan 
menjadi pertentangan yang terbuka, walaupun belum merupakan suatu 
bentrokan. Halaman beberapa majalah mingguan yang terbit di Medan, 
seperti Penjedar di bawah pimpinan Xarim M.S. dan terutama Seruan 
Kita di bawah pimpinan wartawan kawakan, Mohd. Said, penuh dengan 
kecaman tajam dan serangan sengit terhadap uleebalang. Segala se- 
suatu kejahatan yang telah dilakukannya terhadap rakyat dibongkar dan 
dikupas habis-habisan tanpa tedeng aling-aling. Keadaan yang seperti 
itu menyebabkan hubungan antara ulama dan uleebalang menjadi gen- 
ting, terutama setelah terbentuknya Persatuan Ulama Seluruh Aceh 
(PUSA) pada tahun 1939. Oleh karena yang menelanjangi uleebalang itu 
kebanyakan berorientasi kepada PUSA, maka PUSA dituduh didirikan 
oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dkk. untuk merobohkan kedudukan 
uleebalang dan merebut kekuasaannya. 54 ) Supaya dapat dimengerti 
dengan jelas, baiklah saya terangkan secara singkat latar belakang per- 
tentangan ulama-uleebalang itu. 

Menurut Snouck, pertentangan antara ulama dan uleebalang ber- 
dasar atas adanya perbedaan antara adat dan agama. 55 ) Keterangan 
Snouck ini rasanya kurang tepat, oleh karena di Aceh tidak terdapat 
pertentangan yang berarti antara adat dan agama. Pada umumnya 
keduanya berhubungan dengan baik, yang satu bersandar kepada yang 

54) Anthony Reid, Op.cit., hal. 95. 

55) Siegel, Op.dt.. hai. II. 


72 



hukum (baca agama) telah terjadi persesuaiany^gluarb.asa. )Ulen 
karena itu pula Islam menjadi ideologi negara») Saya kira, adasesua 
sebab lain yang menimbulkan pertentangan antara ulama dan ulee- 
balang itu, bukan karena yang satu merupakan ^ala-kepala ada d 

K^la” yang aSa adat berada di dalam tangan sultan dan agama 
berada df dalam tangan ulama. Akan tetapi hal itu sekedar pembagia 

WeWe uTeebalang sebenarnya adalah pejabat-pejabat sultan yang di- 
angkat dengan sebuah beslit yang bernama iaraAam. yang d.bubuh. cap 

naneerotĕ (di luar daerah Aceh Besar) merupakan daerah yang mem 
Srotonli yang aanga, lua, Karena i«u^ulncba ang 
dak sebaeai seorang penguasa daerah yang merdelca, sen ' n »Ka 
kuasaan sul an tinggal formalitas belaka.») Snouck dalam bukunya The 

kC ^Tidak sedikit pula uleebalang yang mengadakan sergapan terhadap 
kapal-^apaMnggris dan merampok muatannya. Akan tetap. negara- 


56) Anthony Reid.op.c/r. hal. 16. 

57) Zakaria Ahmad, Op.cit., hal. 94. 

58) Sicgel, Op.cil., hai. 70. 

59) Zakaria Ahmad, Op.cit.. hal. 51. 


73 




negara asing ini menuduh sultan yang melakukannya. Sultan tidak ber- 
daya mencegah uieebalang melakukan perbuatan jahat yang men- 
cemarkan nama baiknya dan tidak pula mampu menghukum ulee- 
balang yang tidak setia lagi kepadanya") 

Tidak saja dengan sultan, akan tetapi sesama sendiri uleebalang sa- 
lmg bercakaran. Paul van ’t Veer dalam bukunya DeAljeh Oorlog (ter- 
jemahan Indonesia), halaman 34, mengatakan sebagai berikut: 

"Dengan perahu-perahu yang dipersenjatai, para uleebalang itu saling memblokir 
pelabuhan-pelabuhan lawan mereka. Akibatnya perniagaan Aceh dengan Penang yang 
mengekspor lada dan mengimpor candu serta senjata mengalami gangguan yang amat 
merugikan." Hal ini dikatakan oleh van 't Veer merupakan "suatu keadaan pcrang yang 
tetap di negeri-negeri kecil di pesisir Aceh." 

Perbuatan para uleebalang menggerogoti kekuasaan sultan, dan 
memperkosa hak-hak pemerintah di Kutaraja yang mengenai per- 
dagangan luar negeri sangat melemahkan kedudukan sultan dan men- 
diskreditkan nama pcmerintahnya di mata dunia internasional. Hal ini 
merupakan "Pucuk dicinta ulam tiba” bagi Belanda. Di satu pihak, oleh 
Belanda hal ini ditonjolkan sebagai alasan ketidakmampuan pcme- 
rintah sultan untuk membasmi bajak laut, di antaranya bajak laut yang 
sengaja diciptakan oleh uleebalang, dan di pihak lain sultan dituduh 
tidak mampu memelihara keamanan pclayaran di sepanjang pesisir 
Aceh di Selat Malaka, hal mana kemudian merupakan casus belly bagi 
tindakan Belanda memerangi Aceh. Di lain pihak retaknya hubungan 
sultan dan uleebalang yang terang mcmbawa kelemahan bagi Kerajaan 
Aceh merupakan kcsempatan baik bagi Belanda untuk melaksanakan 
cita-citanya yang sudah lama dikandung untuk menaklukkan Aceh. 

Kesibukan mereka mengurus perdagangan dengan luar negeri ini 
menycbabkan mereka tidak menghiraukan lagi kepentingan rakyatnya, 
bahkan mereka mulai memeras rakyat dengan mengenakan berbagai 
macam pajak atas hasil tanamannya, seperti pajak irigasi atas rakyat 
yang memakai air irigasi yang dibuat uleebalang, pajak jalan atas rakyat 
yang membawa hasil tanamannya melalui jalan yang dibuat uleebalang, 
dan retribusi jika hasil tanaman dijual di pasar yang dikuasai oleh ulee- 
balang. Pajak itu tidak kurang dari 5%, bahkan sampai 10%. 

Di samping itu, rakyat diperas dengan memaksa mengerjakan 
sawah ladang uleebalang dan pekerjaan-pekerjaan lain yang semata- 
mata kepentingan pribadi seperti membuat pagar rumah, menggali 
parit, mengangkut padi tanpa mendapat upah atas jerih payahnya. 

Dalam usaha memperkaya diri uleebalang telah melangkah lebih 
jauh yaitu mempergunakan pengadilan, yang ia sendiri merupakan 
hakim tunggalnya untuk memeras rakyat. Mengenai ini Snouck 
menyatakan sebagai berikut: 


60) Anderson, Op.cit., hal. 38. 


74 



"Administrasi pengadilan yang jelek merupakan sumber 
balang. Mereka secara seenaknya campur tangan dalam perkara-perkara inWren muki 
yang sebenarnya bukan menjadi hak mereka. Perkara-perkara atau P^sehsihan per 
selisihan yang tidak dapat diselesaikan di kampung dibawa ke pengadilan uleebalang dan 
diperiksa dengan bantuan seorang kali yang merupakan alatnya. Satu-satunya orang yang 
memperoleh keuntungan dari perkara-perkara yang dl P ut “ S a k “ n a ““ 
sendiri. Mereka dapat memaksa seseorang membayar denda atau menmpu, harta Ke 
kayaannya bahkan mengenakan hukuman atau siksaan atasnya. Semuanya adalah untuk 
keuntungan uleebalang semata-mata."“) 

Selanjutnya Snouck berkata sebagai berikut: 

"Mengenai pembagian harta warisan (bukan sengketa mengenai hartawansan petr 

Alasan yang resminya dikemukakan adalah sebagai berikut. 

"hak peurai" (hak perail).") 

Anthony Reid dalam bukunya The Blood ofthe People mengenai pe- 
merasan yang dilakukan oleh uleebalang berkata sebaga. benkut 
"Di antara hal-hal yang menurut hukum kolonial i abs * h na n ? e . n “ rU ‘ 

rrts.. .«.»>. ^ -»»« »- 

baian alas rodi atau kerja paksa ( herendieml ) untuk kepent.ngan d.r. send.r. P en 8 ua ' aan 
lanah yang pemiliknya kalah dalam perkara dan pemanfaatan penguasaan atas ir.gas. un- 

’ Uk Suatu^cara bani*bagi^itleebalang untuk menambah pendapatannya ialah pcnye- 

maka sedikit sekali kemungk.nan timbulnya gugatan. ) 

Hasil keterlibatan uleebalang dalam perdagangan dengan luar 
negeri dan perampasan terhadap rakyat, banyak uleebalang yang men- 
jadi tuan-tuan tanah (landlords) yang kaya raya. Sukar mengatakan 
berapa banyak tanah sawah yang dimiliki oleh uleebalang, akan tetapi 
ditaksir uleebalang di daerah Pidie memiliki V, tanah persawahan yang 
ada di daerah itu. Di antara uleebalang yang pahng banyak memiliki 
tanah persawahan adalah Teuku Keumangan. Ia memiliki tidak kurang 
dari ‘/ 2 tanah persawahan yang dimihkt oleh seluruh rakyat dt daerah 
Keumangan (sekarang Kecamatan Mutiara). 


61) Siegel, Op.cit.. hal. 32. Lihat pula Paul van ’t Veer. hal. 129. 

62) Snouck, Op.cit.. jilid II, hal 434. 

63) Anthony Reid, Op.cit.. hal. 13-14. 


75 




Suatu aspek buruk daripada kekayaan melimpah yang dinikmati 
oleh uleebalang, di kalangan mereka timbul perbuatan-perbuatan 
maksiat, seperti menyabung ayam, berjudi, atau mengisap madat. 

Melihat mungkar yang sehari demi sehari makin berkembang ini 
ulama tidak dapat berpangku tangan. Mereka bangkit melancarkan 
dakwah untuk memerangi perbuatan-perbuatan maksiat dan menyeru 
umat kembali ke jalan Allah. Tidak lupa mereka mengajak kaum ulee- 
balang kembali ke jalan yang benar dengan meninggalkan perbuatan- 
perbuatan yang mungkar dan penindasan terhadap rakyat serta mem- 
perbaiki lembaga-lembaga pemerintahan yang sudah bobrok. 

Gerakan dakwah ulama ini mendapat dukungan rakyat banyak. 
Dalam hal ini Paul van ’t Veer dalam bukunya DeAtjeh Oorlog mengata- 
kan: 

"... tidaklah mengherankan sama sekali bahwa golongan ulama menjadi semakin di- 
sukai rakyat. Mereka itu memberantas penyalahgunaan kekuasaan para uleebalang yang 
menguasai hidup, mati, perkawinan dan pengadilan rakyat mercka." 4 -) 

Seterusnya pada halaman 163, Paul van ’t Veer berkata sebacai 
berikut: 6 

"Akan tetapi pendekatan itu (yang dimaksud adalah pendckatan Belanda kepada 
uleebalang, pen.) berjalan bcrsamaan dengan munculnya kelompok pemimpin yang baru 
(yang dimaksud adalah para ulama, pen.) yang memperoleh banyak dukungan rakyat 
sedangkan dukungan rakyat kepada uleebalang - •kolabolator’ - mcnjadi scmakin' 
luntur." 4 ^) 

Terhadap dakwah ulama ini pihak uleebalang rupanya salah terima. 
Mereka menganggap dakwah kaum ulama ini berbahaya bagi ke- 
dudukan dan sumber pendapatan mereka. Lalu dituduhnya kaum ulama 
tngin merubuhkan kedudukan uleebalang dan merebut kekuasaan dari 
tangan mereka. Di sinilah letak pokok pangka! pertentangan antara 
kedua golongan itu. 

Kaum ulama sebenarnya sama sekali tidak bermaksud me- 
numbangkan kedudukan ulcebalang dan tak pcrnah berambisi untuk 
merebut kekuasaan dari tangan mereka. Mengenai hal ini Siegel dalam 
bukunya The Rope of God berkata sebagai berikut: 

"Mereka tidak pernah menentang adanya lembaga uleebalang dan tidak pernah 
bcrusaha menjatuhkan mereka scrta berkeinginan menggantikan mereka. 

Tidak pernah pula menginginkan sumber-sumber pendapatan uleebalang jatuh ke 
dalam tangan mereka. Snouck sendiri dalam menghikayahkan sikap ulama terhadap ulee- 
balang bcrkata sebagai berikut: "Ulama mengatakan, pada hakekatnya saya tidak pernah 
mengingini satu inci pun dari tanah mereka. Akan tetapi yang saya inginkan ialah supaya 
mereka tunduk kepada hukum-hukum Tuhan Yang Maha Kuasa". 

Bahwa tujuan ulama dengan gerakan-gerakan perbaikan mereka sama sekali tidak 
bcrbahaya bagi uleebalang."") 


64) Paul van ’t Veer, Op.cit., hal. 231. 
(A\)lbid. hal. 163. 

65) Siegel, Op.cit., hal. 49. 


76 



”Dan tidak pula (gerakan ulama.pen.) melemahkan kedudukan merekii clehi karena 
sumber utama pendapatan mereka adalah pajak dan pajak mi tidak dikehendaki oleh 
ulama supaya jatuh ke dalam tangan mereka. “) 

Kemudian dari keterangan Siegel dapat pula diambil kesimpulan 
bahwa kaum ulama tidak pernah bermimpi untuk merebut daerah- 
daerah uleebalang. Hal ini dibuktikan oleh kenyataan bahwa daerah- 
daerah uleebalang yang telah diduduki oleh Belanda setelah dtbebas- 
kan oleh ulama dikembalikan kepada uleebalang. Tidak pernah ada 
usaha dari pihak ulama untuk mendirikan semacam pimpinan politik 

yang lain di daerah Aceh. 47 ) ... .. . , 

Apa yang telah saya terangkan itu adalah salah satu segi perilaku 
uleebalang yang menimbulkan pertentangan antara mereka dengan 

UlaIT1 Satu segi lain yang telah mempertajam pertentangan tersebut talah 
yang menyangkut perjuangan melawan Belanda setelah pecahnya Fe- 

rang Aceh-Belanda pada tahun 1873. 

Pada mulanya sultan, uleebalang dan ulama bahu-membahu t>er- 
juang mati-matian melawan agresi penjajah, sehingga ekspedisi pertama 
Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Kohler gagal total. Jcndcr " 
Kohler sendiri mati terbunuh tertembus peluru P c J nan 8-P e J u f"f * ceh - 
Pasukan Belanda meninggalkan Aceh pada tanggal 29 April 18/3. 


Menghadapi ekspedisi Belanda kedua yang dikirim pada tanggal 9 
Desember 1873 di bawah pimpinan Letnan Jcnderal van Swieten, pe- 
juang-pejuang Aceh tetap berperang dengan semangat yang tak P ernan 
kendur. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa dalam agresi yang kedua 
ini keraton sultan yang disebut ”DALAM" dapat diduduki oleh musuh 
oleh karena beberapa orang ulecbalang di antaranya Teuku Nek Meu- 
raxa yang secara diam-diam berpihak kepada Belanda telah memberi- 
kan petunjuk-petunjuk kepada Belanda bagaimana cara menyerang 
"DALAM”, sehingga dengan mudah benteng ini jatuh ke tangan 
musuh. Teuku Nek ini pulalah yang kemudian datang bersama beberapa 
uleebalang yang lain kepada sultan di Keumala untuk membujuk beliau 
berdamai dengan Belanda. . _ , ... 

Mengenai sikap uleebalang yang telah memihak Belanda beberapa 
waktu setelah pendaratan, baiklah saya pctik keterangan Paul van t 
Veer dalam bukunya De Atjeh Oorlog (terjemahan Indonesia), halaman 
107 sebagai berikut: 


"Setelah pasukan-pasukan mendarat, memang ada beberapa pemuka rakyat yang 
rendah kedudukannya di daerah pantai datang menyerah. Di antara mereka itu lalah ke- 
pala dacrah Meuraxa bernama Teuku Nek.' 


66) Ihid. hal. 50. 

67) Ibid. hal. 35. 


77 




Pada halaman 109 van ’t Veer menerangkan: 

"Sewaktu Tcuku Nek datang berdamai, van Swieten tidak mengetahui bahwa di sini 
sedang terjadi permusuhan di antara para uieebalang dalam mukim-mukim yang ber- 
Datasan. 


Selanjutnya mengenai Teuku Nek ini, Snouck berkata: 

"... bahwa Teuku Nek yang sedari semula pun adalah saka guru Pemerintah Be- 
anda yang amat besar, tak lain adalah seorang penghisap dan pemeras yang sangat ulung 
di antara para uleebalang." 

Satu bukti lain bahwa kaum uleebalang telah memihak kepada si 
penjajah ttu adalah keterangan Paul van ’t Vcer dalam buku yanc 
tersebut di atas (halaman 163): 

Men ™ n ® * ,en ® r batlwa P ara uleebalang di daerah-daerah pedalaman (dalam Sagi 
xxvi mukim) telah datang kepadanya (Gubernur Prays van der Hoeven, pen.) untuk 
menenmagaji. banluan dan landa-ianda jasa "(huruf miring dari penulis). 

Panglima Sagi XXVI Mukim, Teuku Nyak Cut Lam Reung pada 
waktu itu pun mengajukan permohonan untuk berdamai kepada Belan- 
da apabila Belanda bersedia memberikan kepadanya uang sebanyak 
delapan ribu ringgit Spanyol. Akan tctapi permintaannya ini tidak di- 
hiraukan oleh Belanda. 

Beberapa tahun kemudian, Panglima Sagi XXVI Mukim dan be- 
berapa orang uleebalang lainnya pada tahun 1877 berdamai pula dengan 
Belanda. Pada tahun itu juga Raja Teunom, seperti banyak tcman- 
tcmannya uleebalang yang lain, mengadakan perjanjian damai dengan 
Belanda dengan menandatangani Lange Verkla 'ring (Pernyataan Pan- 
jang) yang terdiri dari 18 pasal yang pokoknya mengakui kedaulatan 
Belanda atas daerahnya. Kemudian diikuti oleh Raja Samalanga pada 
tahun 1877 itu juga. Pada tahun 1883, Raja Pcureula’ menandatangani 
Pernyataan Panjang sebagai tanda berdamai dengan Belanda. 

Ulecbalang-ulcebalang sekitar ”lini konsentrasi” di Aceh Besar 
ingin pula hendak berdamai dengan Belanda. Akan tetapi karena men- 
dapat tekanan yang hebat dari para ulama keinginan mereka itu dapat 
dibendung. 

Makin lama makin banyaklah uleebalang yang berpihak kepada 
Belanda. Pada tahun 1898, akibat ekspedisi Van Heutsz ke daerah Pidie 
terjadilah "pelaporan” ulcebalang kepada Belanda secara massal. Un- 
tuk mengadakan perjanjian terperinci dengan raja-raja yang setengah 
merdeka itu dianggap tidak perlu lagi sebab kekuasaan Belanda kini 
benar-benar sudah menjadi kcnyataan. Pcrnyataan Panjang diganti 
dengan Pernyataan Pendek (Korte Verkla'ring) yang terdiridari3 pasal 
yang bunyinya dapat diketahui dari contoh ikrar yang terlampir. 6 *) 


68) Pen y eb e ran g a n Uleebalang kepihak Belanda, lihat Paul van 't Veer hal 

107, 109, 110 140 141, 163, 172, 215, 231, 261, dan 290. Lihat pula Mohd. Said.^ce/i 
Sepanjang Abad. hal. 436. (Lihat lampiran ke 12). 


78 



Perjanjian ini diperbaharui pula dengan apa yang d>^makan t/m- 
f nrm Mndel Korte Verklaring. Dengan Perjanjian mi Belanda mengakui 
Xai S S Vo*" dalam daarahnya dan k amud,«„ 
sesudah tahun 1915 ditukar dengan kalimat Zeljbestuurder. ) 

Ketergantungan satu pihak atas pihak lainnya dalam menca P aitu ' 
juan masing-masing - yang satu sebagai impenahs ujm.k men J a ^ hd * n 
yano lain sebagai kapitalis untuk menumpuk kekayaan - muah 8 
mendorong Belanda dan uleebalang menggalang persetujuan di antara 
mereka dalam menghadapi kobaran perasaan anti Bd^nda yang rnem- 
bakar semangat juang rakyat Aceh di seluruh pelosok Tanah Ren- 

C ° n *Berpihaknya ul.ebalaag-uleebalang k.pad. Belauda ■uunimbuh 
kan reaksi vano sangat keras dan pihak ulama sehingga mercka 

menuduh uleebalang telah menyeleweng dan h C,t *df di P Tta?f'kedut 
ini menyebabkan pertentangan yang sudah ada di antara kedua 

'“'“SlLl^tountutn yang terliha. karena berpihakny. ulee- 
balang kepada musuh mendorong ulama (Tgk. Tjhik di ^! ro *V j! 
muka 8 men P gambil alih pimpinan perjuangan yang d ‘P e 8 an 8 °‘ eh 

uleebalang Dengan demikian, api peperangan yang tclah mulai me- 

reda berkobar kembali. Semangat rakyat y^^mulaTbe^ano mem- 
eolak lagi dan infak (sumbangan) yang telah mulai berkuran 8 ., 
banjir kembali, sehingga peperangan dapat diperpanjang hampi 

‘"^SehSbungan dengan ini baiklah saya kutip keterangan Anthony 
Reid dalam bukunya The Blood of the People sebagai berikut. 

"Anabila kita tinjau seluruh sejarah hubungan Belanda dengan Acch maka merupa- 
kan sua^u hal yang luar biasa, bahwa senjata yang ampuh dalam perjuangan melawan 
Bclanda adalah karena perlawanan itu berada di bawah pimpinan para ulama. ) 

Selanjutnya Anthony Reid pada halaman 5 berkata sebagai berikut: 
"Dalam pasanR surutnya selama 30 tahun, perang Aceh yang telah meningkalkar. ke- 

terampilan rakyat dalam soal pcrang genlya ya " g d,d ° r ° ng 

olch tekad bahwa perjuangan melawan Belanda adalah perang suci. ) 

Di samping itu, seorang penulis yang terkenal G.H. Janger ' 
bukunya Militant Islam. halaman 97, mengcnai perang Aceh tnt berkata 
sebagai berikut: 

"Perang Aceh dari awal sampai akhir dipimpin dan diorganisir oleh para ulama. 


69) Revolusi Desember ‘45 di Aceh. hal. 12. 

70) Anthony Reid, Op.cit.. hal. 205. 

71) Ibid. hal. 26. 

71B)G!H.Jansen, Militant lslam. Pan Books London and Sydney. 


79 




PERTENTANGAN ANTARA ULAMA DAN 
ULEEBALANG MEMASUKIBABAK BARU 


DI ACEH, kecuali daerah Acch Besar, sebelum pecah perang Pasifik 
terdapat 102 uleebalang atau Zelfbestuurder yang merupakan ”raja-raja” 
kecil yang absolut. Di daerah yang kadang-kadang mempunyai 
beberapa ratus penduduk, uleebalang memegang kekuasaan turun 
temurun atas nama sultan. Akan tetapi lambat Iaun ikatan antara ulee- 
balang dan sultan semakin lemah. Hingga akhirnya mereka memisah- 
t SU tan dan men J adi merdeka. Mereka menjadi "raja-raja 

kecil di daerahnya. Dengan dcmikian, dengan gampang mereka me- 
mihak kepada musuh dan mengadakan perjanjian setia kepada Belanda 
secara sendin-sendiri. 71 ) 

Dari keterangan tersebut temyata batin para uleebalang dalam 
tempo yang tidak lama sesudah bahu-membahu dengan ulama melawan 
Belanda, umumnya sudah berubah dan mereka berpihak scrta setia 
kepada Be anda, sedangkan ulama tidak pemah menerima ”ke- 
kuasaan Belanda" itu. Maka oleh karena itu tidak mengherankan apa- 
bila sebelum Jepang mendarat di Aceh pada bulan Maret 1942 pem- 
berontakan yang di sana-sini pecah terhadap Belanda justru dipimpin 
oleh para ulama yang tergabung dalam PUSA. Faktor inilah yang me- 
runcingkan perhubungan antara uleebalang dan ulama sehingga me- 
reka mengambil keputusan untuk menghancurkan uleebalang dan 
menghapuskan sistem pemcrintahan feodaI bersama dengan kekuasaan 
Belanda apabila Perang Pasifik meletus.”) 

Menarik sekali gambaran yang diberikan oleh seorang pengarang 
yang menamakan dirinya "Insider" dalam bukunya yang bernama^ceA 
csepintas Lalu mengenai keadaan kedua golongan yang telah bermusuh- 


72> R ™!?ZT ber 45 diACth ’ (diterbitkan oleh Daerah Aceh), hal. 9, 

73) Slar Weekly. Op.cit. 


80 



an lama itu pada waktu kapitulasi Jepang terjadi. Meskipun "Insider" 
tidak terang-terangan menyebut nama kedua golongan itu, akan tetapi 
jelas yang dimaksud itu adalah golongan ulama dan golongan ulee- 
balang. 

Baiklah gambaran itu saya nukilkan kepada pembaca sebagai 
berikut: 

”Bagi penduduk umum di daerah ini, pada waktu itu adalah suatu kenyataan yang 
tidak dapat dielakkan, bahwa kapitulasi Jepang berarti kembalinya Belanda ke daerah ini. 
Tidak terlintas di dalam hati mereka bahwa dengan kapitulasi Jepang, kemungkinan-ke- 
mungkinan dalam hubungan dengan perubahan ketatanegaraan tanah air, pun timbul. 

Rakyat pada masa menanti ini terbagi tiga golongan pertama, golongan terbesar yang 
mcnanti segala sesuatu dengan tenang, dengan tidakynengambil perhatian terhadap apa 
yangmungkinterjadi. Golongan ini adalah golongan yang tidak politicalminded dan mene- 
rima segala sesuatu dengan tangan terbuka. 

Kedua, golongan yang terdiri dari mcreka yang sangat bergembira dan sangat ber- 
sukaria atas kapitulasi Jepang. Golongan ini bercita-cita pengembalian kekuasaan Belan- 
da ke tanah air kita. Dalam golongan ini terdapat sejumlah besar dari mereka yeng masih 
menyimpan peringatan, nikmat penghidupan yang serasi selama pemerintahan Belanda 
dan sebelum Jepang menguasai daerah ini, mereka yang, semasa Bclanda dahulu, mem- 
punyai kedudukan tinggi yang memberikan mereka kesempatan hidup dalam ke- 
mewahan. Kapitulasi Jepang bagi golongan ini berarti pengembalian kekuasaan Belanda 
dan pengembalian kekuasaan Belanda berarti pula pengembalian kehidupan yang di- 
liputi oleh kesenangan, kemegahan dan kemewahan. 

Ketiga, golongan yang terdiri dari mereka yang sekalipun pada lahirnya nampak- 
nya tenang, akan tetapi bathinnya berada dalam keadaan gelisah. Mereka ini khawatir 
tentang akibat-akibat yang kelak akan timbul, bila Jepang lenyap dan Belanda kembali 
menduduki daerah ini. 

Selanjutnya "Insider" memberi gambaran sebagai berikut: Pada mulanya tidak tam- 
pak sesualu hal yang akan menjadi pokok perselisihan antara kedua golongan yang di- 
sebut tadi. Mereka hidup dalam alam pikiran masing-masing, tidak berhubungan satu 
dengan lain. 

Lambat laun nampak hal-hal yang menyebabkan timbulnya pcrtentangan di antara 
satu dengan lain. 

Golongan yang mengingini pengembalian kckuasaan Belanda. mulai berusaha 
mengumpulkan bahan-bahan mengenai tingkah-laku dan perbuatan-perbuatan golongan 
yang disebut terakhir, selama masa pendudukan Jepang. 

Mcrcka mulai menjalankan siasat mereka guna mengetahui dan mencatat nama- 
nama setiap orang yang pernah bekerja sama dengan Jepang dan segala sesuatu yang 
dapat memberi tekanan atas diri collaborateurs ini. Rcaksi dari pihak yang disiasati segera 
timbul, keadaan mcnjadi genting."’ 4 ) 

Aktivitas golongan uleebalang seperti yang digambarkan ” Insider" 
ini, oleh golongan ulama dianggap sebagai suatu petunjuk, jika tidak 
dapat dikatakan suatu bukti, atas usaha uleebalang yang selama be- 
berapa waktu setelah terjadi perang Aceh telah berkhianat kepada 
tanah air dengan memihak kepada Belanda, hendak berkhianat lagi un- 
tuk kedua kalinya. 


74) "Insider" Op.cit.. hal. 6-7. 


81 





Dengan demikian, keadaan menjadi bertambah tegang. Masing- 
masing pihak bergiat menyusun barisan, bersiap-siap menghadapi ke- 
mungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. 

Dalam pada itu berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia 
pada tanggal 17 Agustus 1945 telah sampai ke Aceh pada bulan Sep- 
tember dengan perantaraan kawat yang dikirim oleh A.K. Gani, Komi- 
saris Pemerintah Pusat untuk Sumatera di Palembang. Seluruh rakyat, 
terutama pemuda, menyambutnya dengan kegembiraan yang meluap- 
luap, kecuali sebagian dari golongan uleebalang yang masih ragu-ragu 
dan mencemoohkan proklamasi Kemerdekaan Indonesia serta melaku- 
kan tindakan-tindakan yang menghambat usaha-usaha menegakkan ke- 
merdekaan.”) 

Keragu-raguan, cemoohan, serta tindakan uleebalang tersebut 
menambah keyakinan pihak ulama bahwa kaum uleebalang itu benar- 
benar bermaksud hendak mengembalikan kekuasaan Belanda ke tanah 
Aceh. Maka dengan demikian, kaum ulama tidak ragu-ragu lagi untuk 
menghancurkan mereka itu. 

Pada pertengahan bulan November, dapat dikatakan persiapan 
kedua belah pihak telah rampung, hanya menunggu saat yang baik un- 
tuk bertindak. Saat yang dinanti-nantikan itupun tiba dengan timbul- 
nya suatu peristiwa dikota Sigli mengenai penyerahan senjata oleh ten- 
tara Jepang. Peristiwa ini menyebabkan terjadinya pertumpahan darah 
antara pihak ulama dan uleebalang pada tanggal 4 Descmber 1946. 
Meskipun pertempuran ini akhirnya dapat didamaikan oieh Peme- 
rintah Daerah Aceh pada tanggal 6 Desember, akan tctapi merupakan 
permulaan pertempuran-pertempuran vang lebih dahsyat yang terjadi 
kemudian di beberapa tempat lain di Luhak Pidie. Memang apa yang di- 
khawatirkan itupun terjadi. Peristiwa ini kemudian terkenal dengan 
Peristiwa Cumbok. Baik bagi golongan uleebalang maupun bagi 
golongan ulama, yang lebih tcrkenal dengan PUSA, peristiwa ini me- 
rupakan pcristiwa hidup atau mati. 

Untuk menggambarkan kekuatan kedua belah pihak ini marilah 
kita ikuti uraian " Insider" dalam bukunya Aceh Sepintas Lalu sebagai 
berikut: 

"Partai pertama terutama terdiri, selain dari raja-raja serta familinya, juga dari 
mereka, untuk sebahagian besar orang-orang yang telah lanjut usianya, yang setia kepada 
Rajanya dan merasa berhutang budi oleh karena bantuan dan sokongan yang telah diper- 
oleh sejak turun temurun. 

Partai kedua terutama terdiri dari alim ulama, pemuda dan mereka yang mengan- 
dung perasaan kurang puas terhadap raja-rajanya, baik oleh karena pendirian principieel 
dan bercita-cita menghapuskan Zeljbesluurder, maupun oleh karena perasaan dendam 
akibat sesuatu perlakuan tidak adil atau kejam. Bahwa partai terakhir ini Iambat laun ber- 
tambah besar jumlah pcngikutnya, sehingga pada akhirnya jauh melebihi jumlah peng- 
ikut partai pertama, adalah suatu hal yang tidak mengherankan. 


75) Abdullah Arif, Dt Sekitar Peristiwa Pengkhianatan Ctanbok, hal. 6. 


82 



Perlakuan raja-raja pada umumnya terhadap rakyatnya, sejak dahulu kala adalah 
sedemikian rupa, sehingga sikap rakyat pada umumnya terhadap Rajanya sekalipun pada 
lahirnya menyerupai sikap diliputi dengan kehormatan dan kesetiaan, pada hakekatnya 
adalah suatu sikap yang dipengaruhi oleh rasa takut dan benci.” ? ‘) 

Apa sebab maka sikap rakyat terhadap uleebalang sedemikian rupa 
mari kita dengar lagi uraian "Insider": 

"Uleebalang-Uleebalang dalam daerahnya, baik dalam lapangan legislatiC, maupun 
dalam lapangan exsecuiif, tidak memberikan kemungkinan bagi penduduk melahirkan 
cita-citanya bilamana cita-cita itu tidak sesuai dengan peraturan-peraturan atau ke- 
biasaan yang berlaku.””) 

Kekuasaan uleebalang itu absolut atau mutlak, tidak ada kontrol. 
Ia dapat menghukum seseorang yang tidak disukainya sekehendak 
hatinya atau dengan perkataan lain secara sewenang-wenang. Adakala- 
nya melalui ”pengadilan” yang diketuainya sendiri dengan beberapa 
orang anggota kaki tangannya, adakalanya tanpa melalui "pengadilan” 
sama sekali. Dapat saya berikan salah satu contoh kesewenang-wenang- 
an uleebalang ini dengan apa yang telah terjadi atas diri saya sendiri. 

Pada tahun 1937 saya menjadi guru pada perguruan Islam MADNI 
di Idi. 7 ') Kepada murid-murid perguruan tersebut saya ajarkan sebuah 
syair yang bunyinya sebagai berikut: 

Indoncsia tanah ulayat 
Tanah Pusaka puluhan abad 
Negeri kaya rakyat melarat 
Bodoh pemikul Beban ’rang Barat 7 *) 

Tiba-tiba saya dipanggil ke Kantor Polisi dan diperiksa mengenai 
syair itu. Beberapa hari kemudian saya menerima surat dari Zelf- 


76) "Insider", Op.cii., hal. 8. 

77) Ibtd,. hal. 7-8. 

78) MADNI adalah singkatan dari (M)adrasah (N)ahdatul (I)slam. Pada mulanya ia ber- 
nama Madrasah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Didirikan pada tahun 1928, sebelum 
Madrasah Sa’adah Abadiah Blang Paseh, Sigli. 

Gagasan untuk mendirikan sekolah agama ini dicetuskan oleh Sayid Husin Syihab, 
seorang tokoh Jam'iah Khair, Tanah Abang, Jakarta dan seorang propagandis 
Muhammadiah yang datang ke Idi pada tahun 1928. Madrasah ini dipimpin olch 
Tgk. Muhd. Zein, seorang ulama yang terkcnal di Idi, sedangkan Sayid Husin sen- 
diri turut sebagai tenaga pengajar. Beliau ini tidak lama tinggal di Idi. Pada tahun 
1929 beliau pindah ke Sigli. Dalam perjalanannya, madrasah ini banyak mendapat 
tantangan dan hambatan. Oleh karena selain cara belajar pada sekolah agama ini 
mengikuti sistem modern, menganut pula sistem Co-educalion. 

Setelah saya kembali dari Mesir pada tahun 1935 pimpinan sekolah ini diserahkan 
kepada saya. Namanya saya ubah menjadi Madrasah Nahdatul Islam (MADNI). 
Menurut James T. Siegel dalam bukunya The Rope of God, halaman 95, 
Madrasah Nahdatul Islam di Idi adalah madrasah pertama yang didirikan di Aceh. 

79) Syair ini saya dapat dari sahabat karib saya, Pak Rasyid Manggis, yang pada tahun 
1934 datana ke Kairo dari negeri Belanda. 


83 




bestuurder van Idi Rajeuk, di dalamnya dinyatakan bahwa saya dikena- 
kan onderwijs verbod (larangan mengajar) selama 2 tahun tanpa dibawa 
ke pengadilan. Jadi tidak ada kesempatan sama sekali bagi saya untuk 
membela diri.* 0 ) 

Mereka seperti raja-raja Perancis yang berpendirian bahwa L’etat 
cestmoi (Kerajaan adalah aku). Pajak dikenakan atas rakyat seke- 
hendak hatinya dan mereka disuruh kerja paksa dengan tidak diberi 
upah. Rakyat dieksploatasi sedemikian rupa sehingga dikesankan ke- 
pada mereka bahwa mereka itu adalah milik raja. Anggapan rakyat yang 
seperti ini terhadap dirinya tergambar dalam semboyan yang tcrkenal 
dalam bahasa Aceh, yaitu: “Nyawong di Poteu Allah. darah gapah di 
Teuku Po." Artinya: Nyawa adalah kepunyaan Tuhan, tetapi darah dan 
lemak (tubuh) adalah kepunyaan uleebalang.* 1 ) 

Sehubungan dengan ini baik juga rasanya saya kutip ucapan Per- 
dana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Keterangan Pemerintah menge- 
nai Penstiwa Daud Beureueh sebagai berikut: 

"Kedudukannya (uleebalang, pen.) turun menurun, mereka menjadi ketua pengadii- 
an adat dan kepala agama di dalam daerahnya. 

Kebanyakan dari mereka masih hidup dalam alam feodal kuno, banyak mempunyai 
kepentingan perniagaan dan perekonomian, hidup mewah di tengah rakyalnya yang 
masih miskin khususnya di Aceh Pidie."*’) 

"Oleh sebab dipaksa oleh keadaan yang senantiasa labil di Aceh itu, maka sikap 
Belanda terhadap Uleebalang sangat lunak. 

Dari sebab itu terbukalah kesempatan bagi para Uleebalang untuk bcrbuat 
sewenang-wenang dengan leluasa terhadap rakyat dengan tiada pengawasan dan teguran 
dari atasan. 

Keadaan yang demikian sudah tentu menimbulkan reaksi di kalangan putera-putera 
Acch angkatan muda yang menghendaki ikut campur tangan dalam pcmerintahan yang 
demokratis di luar lingkungan adat. 

Cita-cita itu disalurkan di dalam pers nasional yang terbit di Medan, akan tetapi tidak 
mendapat sambutan dari Pemerintah Hindia Belanda.” u ) 

Pertentangan yang tajam antara ulama dan uleebalang bertambah 
meruncing selama pendudukan Jepang. Selama itu Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh mcmainkan peranannya untuk membebaskan rakyat Aceh 
dari kelaliman uleebalang. Dalam hal ini, tidak seluruhnya ia berhasil. 

80) Saya yakin bahwa T.T. Daoedsjnh,Zelfbesluurder van ldi Rayeuk yang berpendidikan 
Barat tidak pernah berniat berbuat sewenang-wenang terhadap saya karena antara 
saya dan beliau terdapat hubungan yang akrab, demikian pula antara orang tua saya 
dan orang tua beliau terjalin hubungan yang amat intim. Akan telapi Belandalah 
yang memaksa beliau menjatuhkan hukuman yang sewenang-wenang terhadap saya. 
Celakanya, dalam hai ini T.M. Daoedsjah tidak berdaya menolak paksaan Belanda 
°leh karena beliau harus setia kepada sumpah yang diucapkannya dalam Korle Ver- 
klaring yang telah ditandatanganinya itu. 

81) Revolusi Desember 1945 di Aceh. Op.ci!.. hal. 10. 

82) Keterangan Pemerintah tentang Peristiwa Daud Beureueh di dalam DPR-RI 
tanggal 28 Oktober 1953. 

83) Ibid. 



Ia berhasil membujuk Jepang untuk membentuk pengadilan yang bebas 
sama sekali dari pengaruh uleebalang. Dengan demikian Jepang men- 
cabut segala hak yudikatif dari tangan uleebalang yang selama ber- 
abad-abad digenggam secara ketat sehingga merupakan alat yang am- 
puh untuk menindas rakyat. 

Pertentangan yang sudah sangat meruncing antara ulama dan uiee- 
balang ini mencapai puncaknya setelah Jepang menyerah dan ke- 
merdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, 
dengan meletusnya perang tanding antara ulama dan uleebalang, yang' 
terkenal dengan Perang Cumbok, yaitu perang yang mengakibatkan 
runtuhnya kekuasaan feodaI yang telah berabad-abad berurat berakar 
di persada tanah Aceh. Peristiwa Cumbok ini dalam salah satu aspeknya 
merupakan salah satu faktor yang mendorong Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh melancarkan pemberontakan terhadap pemerintah Republik 
Indonesia pada tanggal 21 September 1953. 


85 





TIMBULNYA PERSOALAN CUMBOK 


UNTUK dapat memahami Peristiwa Cumbok sccara jelas lebih baik 
saya tcrangkan lebih dahulu beberapa kejadian sebelumnya, yaitu rapat 
uleebalang di rumah T. Keumangan Umar di Beureunun dan Peristiwa 
Sigli yang keduanya merupakan proiog Peristiwa Cumbok, yang satu de- 
ngan lainnya saling berkaitan. 1 ) 


Rapat Uieebalang di Rumah T. Keumangan Umar di Beureunun 

Dalam bulan Oktober 1945, pertentangan antara kaum ulama dan 
uleebalang telah memasuki tahap ketegangan berhubung dengan 
tindakan-tindakan T. Daud Cumbok yang meiewati batas terhadap 
pcmimpin-pemimpin PUSA, pemuda PUSA dan PRI yang pada waktu 
itu sedang giat-giatnya menggelorakan semangat perjuangan kemer- 
dekaan di daerah Pidie. Khawatir melihat gerakan rakyat yang di- 
pimpin oleh pemimpin-pemimpin golongan-golongan tersebut itu, 
uleebalang pada tanggal 22 Oktober 1945 mengadakan rapat di rumah 
uleebalang Keumangan, T. Keumangan Umar di Beureunun. Dalam 
rapat ini dibicarakan panjang lebar keadaan suasana yang menyerupai 
ancaman atas golongan mereka. Dalam rapat ini tclah diambil dua 
keputusan penting yaitu: 1. Mcmbentuk suatu organisasi yang tugasnya 
mempertahankan kedudukan uleebalang, bernama Markas Besar Ulee- 
balang, berpusat di Lam Meulo; 2. Untuk dapat bertindak secara efek- 
tif dibentuk pula suatu barisan dengan persenjataan lengkap yang di- 
namakan Barisan Penjaga Keamanan (BPK). Mengenai barisan ini Mr. 
S.M. Amin dalam bukunya yang berjudul Kenang-Kenangan dari Masa 
Lampau (halaman 132) berkata: 


1) Cumbok adalah nama suatu kecamatan (landschap) yang termasuk dalam Kewe- 
danan (ondera/deeling) Lam Meulo yang tergabung dalam Kabupaten (afdeeling) 
Aceh Utara (Noordkust vanAceh). Kecamatan Cumbok ini padajaman Hindia Belan- 


86 



Dalam waktu singkat saja Badan Penjaga Keamanan ini telah terbentuk dan telah 
pula mempunyai persenjataan yang cukup sempuma, malahan lebih sempurna daripada 
persenjataan Tentara Pemerintah sendiri, TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. 

Kesempurnaan daripada persenjataan Badan Penjaga Keamanan ini adalah sebagai 
akibat daripada mengalirnya bantuan keuangan dan sokongan-sokongan lain dari pihak 
sebagian besar golongan uleebalang di seluruh Aceh; di samping pemberian senjata yang 
dipej-oleh dari pihak Jepang." 1 ) 

Keterangan Mr. S.M. Amin ini diperkuat oleh keterangan T. 
Panglima Polem Mohd. Ali, bekas Wakil Residen Aceh, dalam bukunya 
Memoir, halaman 21 yang menyatakan, "bahwa persenjataan pihak 
Cumbok lebih kuat karena mcreka telah dapat memperoleh dari tentara 
Jepang di Lam Meulo, malahan ada senjata berat yaitu meriam, 
sedangkan pihak PUSA tidak mempunyai senjata yang cukup, tetapi 
lebih banyak massa di belakangnya.” 

Adapun kekuatan dari Barisan Penjaga Keamanan ini menurut 
Anthony Reid dalam bukunya The Blood o/The People (halaman 196), 
100 pucuk senjata termasuk meriam dan mortir. Barisan ini dibentuk 
dari bekas anggota KNIL dan dilatih untuk mempergunakan senjata 
oleh Jepang. 

Menurut Dada Meuraxa dalam bukunya Aceh 1000 Tahun dan 
Peristiwa Teungku Daud Beureueh c.s. (halaman 42) dan T. Ali Basjah 
Talsya dalam bukunya Sejarah dan Dokumen-Dokumen Pemberontakan 
Di Aceh (halaman 8) selanjutnya Abdullah Arif dalam bukunya Di 
Sekitar Peristiwa Pengkhianat Cumbok (halaman 9) Barisan Penjaga Ke- 
amanan tersebut terdiri dari Barisan Cap Bintang, Barisan Cap Sauh, 
dan Barisan Cap Tombak. 

Tugas masing-masing barisan ini, mcnurut kesimpulan yang saya 
tarik dari keterangan yang berbeda-beda dari beberapa penulis, sebagai 


da disebul Landschap van Cumbok. Sedang Kepala Daerahnya disebut Zclfbestuurder 
van Cumbok. Dalam bahasa daerah disebut uleebalang Cumbok. la mcmakai gclar 
Teuku Seri Muda Pahlawan Bintara Cumbok. Sebclum proklamasi kcmcrdckaan 
uleebalang Cumbok adaiah Teuku Muhammad Daud yang terkenal dengan Tcuku 
Cumbok. Dan yang menjadi Coniroleur Lam Meulo pada waktu itu adalah Scholten. 

Sebelum jaman kemerdckaan, Aceh Pidie yang meliputi tiga kewedanan yaitu 
Kewedanan-kewedanan Sigli, Lam Meulo dan Mcurcudu termasuk dalam 
Kabupaten Aceh Utara yang kedalamannya tergabung tujuh kewedanan yaitu 
Kcwedanan-kewcdanan Sigli, Lam Meulo, Meureudu, Bireun, Lhok Seumawe, 
Lhok Sukun dan Takengon. Pada jaman Republik, Aceh Utara dipecah menjadi tiga 
kabupatcn: (I) Kabupaten Aceh Pidie, terdiri dari kewedanan-kewedanan Sigli, 
Lam Mculo, dan Meureudu; (2) Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari Kewcdanan- 
kewedanan Lhok Seumawe, Lhok Sukun, dan Bireun; (3) Kabupaten Aceh Tengah, 
terdiri dari Kewedanan Takengon ditambah dengan Kewedanan-kewedanan 
Kuta Cane dan Blang Kejeren yang tadinya termasuk dalam Kabupaten Aceh 
Timur. Status kewedanan kemudian dihapuskan di seluruh Indonesia. Pada jaman 
Orde Baru, Kuta Cane dan Blangkejeren diangkat menjadi Kabupaten dengan nama 
Kabupaten Aceh Tenggara. 

2) Mr. S.M. Amin, Op.cit., hal. 132. Anthony Reid, hal. !96,Dada Meuraxa, Aceh 1000 
tahun, hal. 41 dan T. Ali Basjah Talsya, Pemberonlakan di Aceh, hal. 7. 


87 





berikut: Barisan Cap Bintang untuk memerangi pihak yang menentang 
uleebalang. Barisan Cap Sauh untuk membakar rumah-rumah dan 
merampok harta benda orang-orang yang melawan uleebalang untuk 
membiayai BPK, dan Barisan Cap Tombak untuk menangkap ulama 
dan pemimpin-pemimpin PRI serta menculik wanita dan gadis-gadis un- 
tuk kepentingan anggota BPK. J ) 

Akhirnya, menurut Masri Singarimbun dalam Propinsi Sumatera 
Utara (halaman 64) yang oleh Reid disebut dalam bukunya The Blood of 
The People (halaman 213 n50), BPK itu adalah suatu kesatuan yang ber- 
sifat anti Republiken. 3 4 ) 

Meiihat persiapan yang sudah sangat jauh dari pihak uleebalang 
dan khawatir bahwa tindakan-tindakan ulcebalang akan menimbulkan 
reaksi yang serupa dari pihak non-uleebalang, maka Pemerintah Daerah 
Aceh mengirimkan utusan kepada Cumbok untuk membujuk mercka 
agar menahan diri jangan sampai timbul ' showdown ' atau adu kekuatan 
yang mungkin melernahkan ketahanan perjuangan melawan penjajahan 
Belanda yang ingin kembali ke Indonesia tcrmasuk daerah Aceh. 
Mengenai hal ini baik rasanya saya kutip keterangan Mr. S.M. Amin 
dalam bukunya Kenang-Kenangan dari Masa Lampau (halaman 132) 
sebagai berikut: 

"Pcmerintah Daerah di Kutaraja melihat kenyataan ini, berusaha dengan segenap 
tenaga menyelesaikan persengketaan secara damai. Tuanku Mahmud, sebagai mewakiii 
Rcsiden Aceh, mengirimkan orangnya untuk menemui Markas Besar di Lam Meulo, 
akan tetapi usaha untuk menyelesaikan persengketaan ini secara damai, tidak berhasil. 
Orang yang dikirim ke Markas Besar Ulccbalang di Lam Meulo ini, malah diperlakukan 
sccara tidak wajar. Markas Besar Uleebalang ini rupa-rupanya merasa cukup kuat untuk 
menghadapi segala sesuatu yang mungkin akan terjadi. 

Tentara mereka, "Badan Penjaga Keamanan" terus menerus dilatih dan pada 
tanggal 25 Oktober 1945, Badan Penjaga Keamanan ini diperintahkan untuk melakukan 
penarigkapan dan penahanan atas beberapa Pemuda yang ditugaskan oleh Pemerintah 
Daerah untuk menjaga Kantor Pos dan Kantor Telepon di Lam Meulo. 

Oleh karena tindakan-tindakan penangkapan dan penahanan atas pemuda-pemuda 
ini ternyata tidak sedikit juapun mengurangi semangat pemuda-pemuda lainnya untuk 
berbakti pada cita-cita mereka, maka Markas Besar Uleebalang mengambil tindakan 
yang lebih tegas. 

Dan pada malam 8 November 1945, atas perintah Markas Besar Uleebalang 
dilakukan perampasan dan penguasaan rumah pertemuan Pemuda-pemuda di Lam 
Meulo. Seterusnya dilakukan pembcrsihan kota Lam Mculo dari anggota-anggota dan 
pemuka-pemuka organisasi perjuangan kemerdekaan. Pemuda-pemuda tersebut tidak 
diizinkan lagi bcrtempat tinggal di kampung halaman mereka (Lam Meulo). Malah 
seluruh Wilayah Lam Meulo merupai daerah larangan bagi mereka, - pemuda-pemuda 
ini Dan dengan demikian, dapatlah kiranya dianggap, bahwa Markas Besar Ulee- 
balang telah berhasil menghancurkan gerakan lawannya di wilayah Lam Meulo ini dan 
daerah ini telah dapat dianggap suatu wilayah yang mereka kuasai dengan sempurna." 5 ) 


3) Abdullah Arif, Op.cit.., hal. 9. T. Ali Basjah Talsya, hal. 8 dan Dada Meuraxa, hal.42. 

4) Anthony Reid, Op.cit., hal. 213, n50. 

5) Lihat pula Abdullah Arif hal. 10 — 14 dan Dada Meuraxa, hal. 42 — 43. 

88 




Memang menurut rencana uleebalang, Lam Meulo harus direbut 
seluruhnya untuk menjadi pusat atau basis perjuangan mereka dan dari 
Lam Meulo ini pasukan mereka akan digerakkan untuk menduduki 
Garot, pusat perjuangan PUSA dan PRI. Dari Garot mereka meren- 
canakan serangan terhadap kota Sigli yang strategis itu. Dengan men- 
duduki Sigli, perhubungan ke segala jurusan darat dan laut sepenuhnya 
berada di bawah kontrol mereka. Mengenai rencana ini baiklah saya 
kutip keterangan Drs. Mardanas Safwan dalam bukunya Pahlawan 
NasionalMayjen Teuku A>»aA:/4r//(halaman 114) sebagai berikut: ”Kemu- 
dian golongan uleebalang berusaha untuk merebut Lam Meulo secara 
keseluruhan. Dari Lam Meulo golongan uleebalang berusaha untuk 
merebut kota Sigli.” 

Peristiwa Sigli 

Daerah Pidie merupakan pusat dua kekuatan yang senantiasa ber- 
saing yaitu ulama dan uleebalang. Setelah Jepang menyerah kalah pada 
bulan Agustus 1945, antara dua kekuatan ini terjadi benturan-benturan 
dahsyat yang berakhir dengan runtuhnya kekuasaan lebih dari seratus 
uleebalang, yang memerintah Aceh berabad-abad secara absolut 
monarki tipe kecil di bawah lindungan Belanda. 

Pada bulan November 1945, suhu politik di daerah ini mulai panas. 
Faktor utama dalam hal ini adalah T. Daud Cumbok, yang tak dapat 
menyesuaikan diri dengan situasi baru yang ditimbulkan oleh 
proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tgl. 17 Agustus 1945. Ia dan 
kawan-kawannya menghendaki agar senjata Jepang yang masih berada 
di Sigli jatuh ke dalam tangan mereka. Sedangkan yang di Lam Meulo 
sudah lebih dahulu dikuasainya. Sebaliknya, PRI yang didominasi oleh 
PUSA mengharapkan agar Jepang menycrahkan senjata itu kepada 
mereka dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, 
karena Jepang adalah sahabat mereka. Kedua karena Jepang beberapa 
waktu sebelum menyerah kalah, pernah menjanjikan akan memberikan 
kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Maka oleh karena Jepang sen- 
diri sudah kalah dan rakyat Indonesia sudah memproklamasikan 
kemerdekaannya, layaklah bagi Jepang membantu perjuangan rakyat 
Indonesia, setidak-tidaknya dengan menyerahkan senjatanya kepada 
mereka, jika tidak semua sebagiannya saja. Hal ini dirangsang pula oleh 
keadaan yang dilihat oleh rakyat Pidie bahwa di tempat-tempat lain 
seperti di Aceh Utara banyak senjata Jepang yang telah jatuh ke dalam 
tangan rakyat. 

T. Nyak Arif sebagai Residen Aceh, karena khawatir kalau senjata- 
senjata Jepang itu jatuh ke dalam tangan rakyat keadaan keamanan 
akan bertambah buruk, mengirimkan utusan ke Sigli untuk meng- 
adakan pendekatan kepada Jepang agar mereka bersedia menyerahkan 
senjata itu kepada TKR atau Tentara Keamanan Rakyat yaitu tentara 
yang resmi dari Pemerintah. 


89 




Muramoto, seorang pembesar Jepang yang masih berada di Sigli 
tidak mau menyerahkan dalam waktu dekat senjata-senjata Jepang itu 
kepada siapapun juga. Oleh karena ada instruksi dari Iino, bekas Guber- 
nur Pemerintah Balatentara Jepang di Aceh, bahwa pertentangan an- 
tara kaum ulama dan uleebaiang harus lebih dipertajam, sebagai suatu 
usaha untuk mengalihkan perhatian dan tekanan orang-orang Aceh atas 
tentara Jepang yang dikonsentrasikan di Banda Aceh menunggu pem- 
berangkatannya ke Jepang. Atas dasar instruksi Iino ini Muramoto 
membuat kalkulasi bahwa perimbangan kekuatan (balance of power) an- 
tara dua golongan yang bersaing itu harus dipelihara. 

Oleh karena kekuatan uleebalang menurut kalkulasi Muramoto, 
pada akhir bulan Novembcr agak lemah, maka Muramoto secara 
rahasia menyerahkan selusin senjata kepada T. Tjut Hasan, Gunco Sigli, 
dengan perkiraan bahwa senjata-senjata itu nantinya akan 
dipergunakan oleh pihak uieebalang juga. Muramoto menjanjikan 
secara tcrpisah, kepada masing-masing pihak nanti pada tanggal 4 
Desember senjata-senjata Jepang baru dapat diserahkan. 6 ) 

Pada minggu akhir bulan November, ketegangan di Kabupaten 
Pidie memuncak. Kira-kira 200 orang yang bersenjata dari pengikut 
uleebalang Pidie, T. Pakeh Sulaiman, secara diam-diam pada tengah 
malam buta memasuki kota Sigli. Semua jalan masuk ke kota Sigli di- 
tutup dan semua tempat yang strategis diduduki. Pasukan uleebalang ini 
berkubu di rumah T. Tjut Hasan, Gunco Sigli dan di rumah T. Pakeh 
Sulaiman, uleebalang Pidie. Setiap orang yang mau masuk ke kota Sigli 
digeledah dan setiap orang yang dicurigai hendak membantu PRI yang 
berada di kota Sigli ditahan. Osman Raliby dan Hasballah Daud turut 
ditahan dan diperlakukan secara kasar, akan tetapi kedua beliau ini 
kemudian dilepaskan. PRI yang berada di dalam kota Sigli, oleh karena 
kekuatannya tidak seimbang dengan kekuatan pasukan uleebalang, ter- 
paksa menyingkir ke luar kota. Dengan demikian kota Sigli sepenuhnya 
berada di dalam tangan uleebalang. Mengenai hal ini baik rasanya saya 
kutip keterangan T. Panglima Polem Mohd. Ali, bekas wakil Residen 
Aceh, dalam bukunya Memoir (halaman 16): 

"Setelah mendapat intormasi bahwa tentara Jepang di Sigli mau mcnyerahkan sen- 
jata, maka beberapa oknum Uleebalang pada tanggal 1 - 12 - 1945 terus mcnduduki Sigli 
dan pada tiap pintu masuk ke Sigli diperbuat pertahanan dan dijaga dengan kctat, dcngan 
bren." 

Selanjutnya saya kutip keterangan Mr. S.M. Amin dalam buku 
Kenang-Kenangan dari Masa Lampau (halaman 134): 

"Suasana semakin lama semakin tegang. Pada suatu malam di permulaan bulan 
Desember 1945, kira-kira jam 12. sejumlah besar penduduk kampung-kampung di 
lingkungan kota Sigli, - pengikul-pengikut Partij uleebalang, lengkap bersenjata pedang, 


6) Anthony Reid, Op.cit., hal. 198 


90 



rencong, parang dan beberapa pucuk bedil memasuki kota Sigli dan mengambil 
persiapan-persiapan bagi menguasai kota ini dengan menempatkan pengawal-pengawal di 
tempat "Strategis” serta mengadakan pengawasan atas lalu-lintas. Atas setiap orang yang 
memasuki dan meninggalkan kota Sigli dilakukan pemeriksaan yang cermat dan bukan 
sedikit jumlah penangkapan-penangkapan yang dilakukan.”’) 

Menurut sebagian penulis, tujuan uleebalang memasuki kota Sigli 
adalah untuk mendahului kaum ulama dan PRI menguasai senjata yang 
akan diserahkan oleh Jepang pada tanggal 4 Desember. Akan tetapi 
kalau kita ingat akan keterangan Drs. Mardanas Safwan dalam bukunya 
Pahlawan Nasional Mayjen Teuku Nyak Arif(hal. 114) tahulah kita bahwa 
selain untuk merebut senjata Jepang pun untuk menduduki kota Sigli 
guna kepentingan perjuangan mereKa sesuai dengan rencana. 

Melihat keadaan yang seperti itu, pemimpin-pemimpin PRI, Hasan 
Ali dan Husin Sab mengerahkan pengikutnya dari Garot dan Gigieng 
untuk mengepung kota Sigli. Beribu-ribu rakyat berada di sekitar kota 
Sigli dalam keadaan siap siaga. Pasukan uleebalang yang berada di 
dalam kota Sigli benar-benar telah terkepung.*) 

Dalam keadaan kritis scpcrti ini, T. Nyak Arif, Residen Aceh, 
mengirimkan Sjamaun Gaharu dengan satu pasukan kecil dari TKR un- 
tuk mencoba mencari pcnyelesaian. Tak lama kemudian datang pula T. 
Panglima Polem Mohd. Ali, Wakil Residen yang mewakili Pemerintah 
Daerah Aceh, sementara T. Djohan Meuraxa tiba pula di Sigli sebagai 
Wakil Gubernur Sumatera. Dalam perundingan yang diadakan antara 
pihak-pihak yang bersangkutan, akhirnya didapat kesepakatan bahwa 
Jepang akan menyerahkan semua senjata yang ada di tangannya pada 
tanggal 4 Desember kepada TKR. Perjanjian mengenai penyerahan 
senjata ini berbunyi sebagai berikut: 


Surat Perdjandjian 

I. 5 hari lamanja tentara kita telah dikepung oleh berpuluh ribu orang barisan In- 
donesia. Menilik keadaan ini terpaksa kita menjerah kepada mercka. 

II. Karena itu sendjata-sendjata kepunjaan kita seperti tertera di bawah ini, kita 
serahkan dalam tangan orang Indonesia jang berwadjib. Sendjata tcrsebut adalah 
scbagai lcrsebut dalam daftar terlampir. 

III. Mulai pada saat penjerahan sendjata-sendjata tersebul dan seterusnja pihak In- 
donesia mendjamin tentang keselamatan dan harta-harta dari orang-orang Nippon 
jang berkcdudukan di daerah ini. Begitupun bila tentara kita dan orang Nippon 
jang berkedudukan di daerah ini, perlu pindah ke lain daerah, djuga mendjamin 
keselamatan sampai kita ditudjuan. 

IV. Sendjata-sendjata tersebut kcmudian djuga tidak akan dipakai selain dari tudjuan 
mendjaga keamanan umum. Selandjutnja pihak Indonesia menanggungdjawab un- 
tuk mcnjimpan sendjata-sendjata tersebut. 


7) Mengenai hal ini lihat pula Anthony Reid, hal. 198. 

8) Lihat Mr. S.M. Amin, hal. 134. T. Panglima Polem Mohd. Ali, hal. 16, dan Anthony 
Reid, hal. 198. 


91 




V. Mulai pada saat terikat perdjandjian ini pihak lndonesia mewakili tentara kita ten- 
tang hal mendjaga gudang-gudang, bangunan-bangunan dan lain-lain jang tertulis 
dalam daftar jang terlampir bersama ini, jang mana semestinja kita mendjaganja. 

VI. Mulai saat terikat perdjandjian ini pihak Indonesia membubarkan barisan rakjat 
jang memberontak. 

VII. Surat perdjandjian ini ditandatangani oleh: Pihak Indonesia, Wakil Gubernur 
Sumatra dan Wakil Rcsiden Daerah Atjeh. 

Pihak Nippon, Keibitaityo, Kita Atjeh Bunsjutyo. 

SURAT PERDJANDJIAN INI DIPERBUAT 4(empat) lembar, jang sama bunjinja 
dan dipegang I (satu) lembar oleh masing-masing jang bersangkutan. 

Kami jang bertandatangan dibawah ini, berdjandji dengan sebenarnja. 

Sigli, pada tanggai 4 Desember 1945 


Pihak Nippon: 


I. 2. 

Kita Atjeh Bunsyutyo Keibitai Tyo 

T. Mituaka M. Sokata 

(ditjap) (Belum sempai ditandatangani) 


Pihak Indonesia: 


I. 2. 

Wakil Gubernur Sumatra Wakil Rcsiden Atjeh dan Daerah takluknja 

T. Djohan. T. Panglima Polem Mohd. Ali 

(Bclum scmpat ditandatangani) (Sudah ditandatangani)’) 

Sebelum naskah perjanjian ini selesai ditandatangani, pada pukul 3 
siang Sjamaun Gaharu menemui pemimpin-pemimpin PRI/PUSA yang 
berada ditengah-tengah ribuan rakyat yang berkumpul di luar kota Sigli 
untuk membujuk mereka supaya bubar dan pulang ke tempatnya 
masing-masing oleh karena persoalan senjata Jepang yang menjadi pang- 
kal keributan sudah dapat diselesaikan dengan baik dengan di- 
serahkannya senjata itu kepada pemerintah (TKR). Dengan sendirinya 
kekhawatiran mereka bahwa senjata itu akan jatuh ke tangan ulee- 
balang tidak beralasan lagi. 

Tiba-tiba dari jurusan tempat pengikut uleebalang berkumpul yaitu 
di depan rumah T. Pakeh SuISiman, uleebalang Pidie, dilepaskan tiga 


9) T. Panglima Polem Mohd. Ali, Op.cit., hal. 17 dan 18. 


92 




kali tembakan ke arah rakyat demonstran yang berkumpul di luar kota 
Sigli. Kebanyakan rakyat yang tidak bersenjata menjadi panik dan me- 
nyelamatkan diri kian kemari. Sementara anggota PRI yang bersenjata 
membalas menembak. Terjadilah tembak-menembak yang seru antara 
kedua belah pihak. Pada hari itu saja telah jatuh korban tidak kurang 
dari 50 orang, kebanyakan dari pihak PRI, di antaranya T. Banta Sjam, 
Pemimpin PRI dan PUSA Padang Tiji dan T. Rizal seorang perwira 
TKR yang menggabungkan diri ke dalam demonstran PRI. Termasuk 
yang menjadi korban juga ajudan Sjamaun Gaharu. Tembak menembak 
itu berlangsung dua hari dua malam lamanya. Beratus-ratus orang telah 
tewas dari kedua belah pihak. 

Residen Aceh, T. Nyak Arif, mengirimkan satu detasemen TKR 
dari Kutaraja untuk mengusahakan perdamaian. Akan tetapi pasukan 
ini dilucuti oleh rakyat ketika tiba di Seulimeum. Kemudian T. Nyak 
Arif mengirimkan pasukan Polisi Istimewa ke sana bersama dengan T. 
Hamid Anwar sebagai Kepala Staf TKR di Kutaraja. Akhirnya setelah 
diadakan perembukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan pada 
tanggal 6 Desember 1945, dicapailah keputusan untuk mengadakan gen- 
catan senjata. Kota Sigli diserahkan ke bawah kontrol pejabat-pejabat 
Republik Indonesia Daerah Aceh dan seluruh senjata Jepang diangkut 
ke Kutaraja untuk diserahkan kepada TKR. Dengan demikian, pertem- 
puran antara pihak uleebalang dan PRI/PUSA di pihak lain, berakhir 
dengan korban yang tidak sedikit jumlahnya. Pertempuran Sigli ini 
merupakan awal pertempuran yang lebih dahsyat yang terjadi kemudian 
antara kaum uleebalang dan non-uleebalang yang menimbulkan banyak 
sekali korban jiwa maupun harta. 10 ) 

Peristiwa Sigli telah memperluas jurang pertentangan antara kaum 
ulama dan uleebalang, dan merupakan testcase bagi masing-masing 
pihak. Dari peristiwa tersebut pihak ulama atau PUSA mengambil pela- 
jaran yang berharga yaitu bahwa untuk menghadapi uleebalang yang 
lebih lengkap persenjataannya tidak cukup dengan jumlah pengikut 
yang banyak yang berdemonstrasi dengan meneriakkan pekikan- 
pekikan Allahu Akbar dan sebagainya yang membelah angkasa. Akan 
tetapi, harus dengan senjata yang lengkap yang ditunjang oleh 
organisasi yang baik dan gerakan-gerakan yang terpadu serta terarah. 
Sedangkan bagi pihak uleebalang Peristiwa Sigli merupakan ancaman 
yang serius bagi kedudukan uleebalang. Oleh sebab itu lawan tidak 
dapat dihadapi dengan tenggang-menenggang dan kompromi, akan 
tetapi tantangan harus dihadapi dengan tantangan pula, tantangan yang 
berupa senjata yang ampuh dan kekuatan yang terorganisasi baik di 
bawah satu komando yang kuat yang tidak kenal kompromi. 


10) Mengcnai pertempuran Sigli ini, lihat Anthony Reid, hal. 198, M.S.M. Amin, 
hal. 134-135, T. Alibasjah Talsya, hal. 8 -9, T. Panglima Polem Mohd. Ali, hal. 16 — 
17 dan Dada Mcuraxa, hal. 43. 


93 




Rapat Uleebalang di Rumah Teuku Laksmana Umar di Lueng Putu 

Untuk mencapai maksud ini pertama-tama uleebalang me- 
ngirimkan lebih banyak utusan kepada Belanda di Medan untuk 
meminta bantuan. 11 ) Langkah kedua pada sekitar tanggal 10 Desember 
1945 uleebalang mengadakan rapat di Lueng Putu, di rumah T. 
Laksamana Umar, uleebalang Njong. 

Dalam rapat itu uleebalang menerima dengan suara bulat metoda 
yang dianjurkan oleh T. Daud Cumbok yaitu bahwa dalam menghadapi 
lawan, kaum ulama atau PUSA, uleebalang harus mempergunakan palu 
godam dan dengan tangan besi pula. BPK yang berpusat di Lam Meulo 
seharusnya menjadi inti daripada pasukan-pasukan uleebalang. Tiap 
uleebalang harus mengirimkan pasukannya ke Lam Meulo untuk men- 
dapat latihan seperlunya. Di samping benteng di Lam Meulo, dua 
benteng yang kuat lainnya harus dibina di Lueng Putu dan di Meureudu. 

Di dalam rapat itu diambil pula beberapa keputusan lain mengcnai 
tindakan-tindakan yang akan dilakukan terhadap lawan. IJ ) Mengenai 
hal ini baik rasanya kalau saya kutip keterangan Mr. S.M. Amin dalam 
bukunya Kenang-Kenangan dari Masa Lampau (halaman 135): 

”Pada tanggal 10 Desember 1945 Markas uleebalang mengadakan pertemuan di 
Lueng Putu. Dalam rapat ini diambil keputusan untuk bertindak "lebih tegas”. 
Diputuskan untuk melakukan penangkapan-penangkapan, - bila perlu pembunuhan- 
pembunuhan atas pemimpin-pcmimpin Pemuda dan pemimpin-pemimpin organisasi 
iawan lainnya.” 

Kemudian sehabis rapal, mereka mengadakan suatu "machtsvertoon” atau "per- 
tunjukan kekuatan”. Secara besar-besaran mereka mengadakan ”manouvcre- 
manouvere" dan melepaskan tembakan-tembakan karaben, metraliur dan mortir ke arah 
rumah-rumah dan kampung-kampung. Pun keputusan untuk melakukan penangkapan- 
penangkapan dan pembunuhan-pembunuhan bila perlu - dijalankan sccara besar- 
besaran. Kcganasan-keganasan ini makin hari makin meningkat." 

Dipilihnya T. Daud Cumbok untuk menjalankan keputusan ulee- 
balang di Lueng Putu itu memang tepat sekali. Sebab, dia adalah 
seorang uleebalang yang berwatak keras. Penulis sendiri pada waktu 
pertama kali bertemu dengan dia pada tahun 1938 di rumahnya di Lam 
Meulo bersama dengan T. Hasan Geulumpang Pajong dapat melihat 
dari raut mukanya dan cara berbicaranya, ciri-ciri yang menunjukkan 
bahwa dia adalah orang yang tegar. Demikian juga pada waktu saya 
hendak mengadakan wawancara dengan dia di tempat tahanannya di 
Sanggeuĕ. Pada waktu itu dia berkata kepada saya sebagai berikut, 
"Teungku tidak usah memeriksa saya lagi. Saya sudah tahu apa 
hukuman yang bakal ditimpakan ke atas diri saya dan saya tidak gentar 
sedikit pun menghadapi hukuman itu. Sekiranya saya yang menang, 


11) Anthony Reid, Op.cil.. hal. 200. 

12) Ibid. 


94 



pasti hukuman yang serupa akan saya jalankan atas kalian”. Saya betul- 
betul salut atas keberaniannya itu. ,J ) 

T. Daud Cumbok dalam menyelesaikan perselisihan dengan lawan 
tidak menganut fylsafah diplomasi; dia hanya mengenal falsafah 
kekerasan senjata. Hanya dengan senjata, kedudukan uleebalang dapat 
dijamin. Dia tidak bersedia menghadapi emosi rakyat yang sedang 
berkobar menentangnya dengan cara menenggang, tetapi sebaliknya ia 
bertekad bahwa tantangan harus dilawan dengan tantangan. Metoda ini 
adalah cara yang paling efektif menurut dia untuk menghajar lawan 
yang berani mencoba-coba mengungkit uleebalang. Dengan 
mendemonstrasikan kekuatan, lawan akan mundur teratur dan akhirnya 
bertekuk lutut. Dengan cara ini pula pengikut-pengikut dapat diper- 
tahankan berdiri di samping uleebalang. 

Atas dasar falsafat inilah T. Daud Cumbok menolak bertemu 
dengan Gubernur Sumatera, Mr. T. Mohd. Hasan yang sengaja datang 
ke Aceh dari Medan untuk berdialog dengan dia dalam usahanya 
menyelesaikan pertentangan antara kaum ulama atau PUSA dan ulee- 
balang. Dia hanya bersedia mengirimkan adiknya T. Mahmud untuk 
bertemu dengan Mr. T. Mohd. Hasan, itu pun bukan untuk berdialog, 
akan tetapi hanya untuk menyampaikan pengaduannya bahwa kaum 
PUSAIah yang bersalah karena mereka telah mengepung Lam Meulo. 14 ) 

Sebagai realisasi keputusan Lueng Putu, T. Daud Cumbok 
mengambil inisiatif untuk menghukum tokoh-tokoh PRI dan PUSA. 
Pada tanggal 10 Desember malam, 4 buah rumah tokoh-tokoh PRI yang 
terkemuka diserang oleh tentara Cumbok meskipun penghuninya telah 
lebih dahulu menyingkir. 

Kemudian pada tanggal 11 Desember, pukul 5 sore, atas desakan T. 
Daud Cumbok, T. Ma’Ali, uleebalang Samaindra, melancarkan 
serangan terhadap kampung Garot yang menjadi markas gerakan rakyat 
melawan Cumbok. Karena campur tangan T. Tjhik Mohd. Said, Asisten 
Residen Pidie, yang tiba-tiba datang dari Sigli setelah menerima penga- 
duan dari rakyat, serangan ini kemudian dihentikan. 11 ) 

Sekarang T. Daud Cumbok mulai mengarahkan perhatiannya ke 
kampung Metareum yang jaraknya 7 km dari Lam Meulo. Kampung ini 
merupakan tempat pelarian tokoh-tokoh PUSA dan PRI yang dikejar di 
Lam Meulo dan di sinilah mereka melakukan kegiatan-kegiatan per- 
lawanan terhadap Cumbok di Lam Meulo. Pada tanggal 16 Desember, 
mulai pukul 4 sore, Cumbok menembaki Metareum dengan mortir 


13) Berlainan halnya dengan adiknya T. Mahmud, Panglima BPK yang dilahan di 
Sanggcue juga. Di depan saya dia menyembah-nycmbah meminta ampun dengan 
mcnyatakan dia akan tobat dan akan mcnghabiskan hayatnya dengan mengaji di 
salah satu pesantren. 

14) Anthony Reid. Op.cit., hal. 200. 

15) Ibid. hal. 101 dan Abdullah Arif, hal. 14. 


95 




sehingga menimbulkan kerusakan hebat. Mengenai kejadian ini baik 
rasanya saya kutip keterangan Mr. S.M. Amin dalam buku Kenang- 
Kenangan dari Masa Lampau halaman 135, 


"Pada tanggal 16 Desember 1945, mereka mulai mempergunakan senjata berat. 
Dengan senjata-senjata berat mereka menembaki kampung-kampung sekitar Lueng Putu 
dan Metareum. Disusul pula kemudian dengan pembakaran-pembakaran.”") 

Kejadian ini mendorong Tengku Muhd. Daud Beureueh untuk 
membawakan tindakan Cumbok itu ke forum Komite Nasional in- 
donesia Daerah Aceh, akan tetapi tidak mendapat tanggapan. 17 ) 

Peristiwa ini segera dilaporkan kepada T.T. Mohd. Said, Asisten 
Residen Pidie di Sigli. Segera beliau datang untuk mengadakan 
penyelidikan di tempat. Kemudian beliau menuju Lam Meulo untuk 
menjumpai T. Daud Cumbok. Keesokan harinya T.T. Mohd. Said 
datang kembali ke kampong Mctareum, menyampaikan kepada rakyat 
di sana bahwa T. Daud Cumbok bukan dengan sengaja menembaki 
Metareum, akan tetapi hanyalah efek samping suatu latihan. 

Mendengar keterangan yang demikian, rakyat menaruh curiga 
terhadap T. Tjhik Mohd. Said. Hal inilah yang menyebabkan beliau 
kemudian dituduh memihak kepada Cumbok, sehingga mengalami 
nasib yang serupa dengan uleebalang Cumbok lainnya. Nasib beliau ini 
serupa dengan nasib T. Tjut Hasan, Gunco Sigli yang juga dituduh 
memihak kepada Cumbok karena memberi izin rumahnya 
dipergunakan sebagai tempat berkubu bagi barisan uleebalang pada 
waktu terjadi Peristiwa Sigli. 1 *) 

Pada tanggal 20 Desember tentara Cumbok mengadakan aksi pem- 
bakaran rumah sekolah agama di Titeu dan kantor Kehakiman di 
beberapa tempat. 1 *) 

Terdorong oleh tindakan-tindakan Cumbok yang telah melampaui 
batas-batas kesabaran, gerakan rakyat yang terdiri dari PUSA, Pemuda 
PUSA, PRI, dan lain-lain mengkonsolidasikan diri membentuk suatu 
badan perjuangan rakyat yang dinamakan Pusat Markas Barisan Rakyat 
berkedudukan di Garot di bawah pimpinan Hasan Ali, yang dibantu 
oleh T.A. Hasan dan lain-lain, sementara Markas-markas cabang di- 
dirikan di Glee Gapui di bawah pimpinan Hasballah Daud, di Gigieng di 
bawah pimpinan Mohd. Husin. Mengenai Pusat Markas Barisan Rakyat 
ini baik rasanya saya kutip tulisan Mr. S.M. Amin dalam bukunya 
tersebut di atas (hal. 136). 


16) Abdullah Arif, Op.cil., hal. 14-15. 

17) Anthony Reid, Op.cil., hal. 201. 

18) Ibid, hal. 205 dan Abdullah Arif, hal. 14—15. 

19) Mr. S.M. Amin, Op.cit., hal. 135. 


96 



"Daiam keadaan yang demikian rakyat umum yang menyebelah pada Partij ulama 
pun tidak tinggal diam. Pada tanggal 22 Desember telah terbentuk suatu organisasi 
Rakyat yang diberi nama "Markas Besar Rakyat Umum” yang sementara berkedudukan 
di kampong Garot." 

"Organisasi baru ini diterima oleh Rakyat dengan semangat bergelora. Pernyataan- 
pernyataan persetujuan dan bantuan-bantuan atas pembentukan Markas Besar ini 
menghujan dari seluruh pelosok daerah Aceh." 

Sejak 30 Desember benar-benar antara uleebalang dan rakyat telah 
terjadi peperangan dalam arti seluas kata. 

Pada tanggal 31 Desember Cumbok kembali menyerang Metareum 
dan kampung-kampung sekitarnya yaitu Ilot, Lagang, Lala dan Pulo 
Kameng. Pertahanan rakyat dapat dipatahkan. Tentara Cumbok mera- 
jalela, merampok dan merampas berbagai macam harta kepunyaan 
rakyat serta melakukan pembakaran rumah-rumah. Di Metareum saja 
50 buah rumah dan 10 bangunan lain hangus dimakan api.“) 

Dalam pada itu, Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk kesekian 
kalinya membawa persoalan Cumbok itu ke Komite Nasional Indonesia 
Daerah Aceh, kali ini dengan memperlihatkan kepada Wakil Ketua 
Tuanku Mahmud - karena Ketuanya T. Nyak Arif lagi sakit — dan 
anggota Sutikno Padmo Sumarto, pecahan-pecahan peluru mortir yang 
didapat di kampung-kampung yang ditembaki oleh Cumbok. Pecahan- 
pecahan mortir ini dibawa ke Kutaraja oleh Petua Husin yang diutus 
oleh rakyat Metareum dan Garot untuk menemui Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh 
yang kebetulan pada waktu itu berada di Kutaraja. 

Mungkin karena melihat keadaan sudah sedemikian parahnya, 
Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh mengadakan rapat untuk 
membicarakan soal itu. Oleh karena sudah jam 11 belum juga dapat 
diambil suatu keputusan maka atas inisiatif Sjamaun Gaharu persoalan 
itu diambil alih Markas Umum Daerah Aceh. 21 ) 

Pada tanggal 6 Desember, atas desakan PNI dan Serikat Pendidik 
Indonesia, Markas Umum Daerah Aceh untuk pertama kalinya meng- 
adakan rapat membicarakan persoalan Cumbok, bertempat di Markas 
TKR Daerah Aceh di Kutaraja. Rapat ini dihadiri oleh segenap anggota 
Markas Umum kecuali Pesindo dan Mujahidin. Hasil rapat tersebut 
sebagai berikut: 

A. Markas Umum Daerah Aceh mengambil resolusinya: 

Setelah mendengar keterangan-keterangan anggota, 

Sctelah menyelidiki dcngan seksama, 

Setelah menimbang dengan sedalam-dalamnya, 

Dan sebagainya. 

I. Menetapkan: 

Bahwa segala perusuh-perusuh yang bertindak di Luhak Pidie, yang bcrpusal di 


20) Abdullah Arif, Op.cil., hal. 17 dan Mr. S.M. Amin, hal. 136. 

21) Wawancara dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh, lihat juga Reid, hal. 203. 


97 



CUMBOK, ADALAH PENGKHIANAT TANAH AIR (MUSUH NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA) 

2. Memutuskan: 

a. menyampaikan resolusi ini kepada Wakil Pemerintah Daerah Aceh dan Pusat 
Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh. 

b. Menganjurkan kepada segenap lapisan rakyat Indonesia untuk menentang 
BARISAN PENGKHIANAT TANAH AIR itu. 

B. Bertindak: 

Mendesak Wakil Pemerintah Daerah Aceh untuk menyetujui resolusi ini, dengan 
mengirimkan 3 orang wakil yaitu, tuan-tuan Sjamaun Gaharu, Tengku Ismail Jakob 
dan T. Abdullah Sani. 

Kcmudian pada tanggal 8 Desember 1945 Komite Nasional Indo- 
nesia Daerah Aceh mengadakan rapat lagi berhubung dengan per- 
soalan Cumbok juga bertempat di Markas TKR di Kutaraja. Rapat ini 
dihadiri oleh segenap anggota kecuali Serikat Pendidik Indonesia. 
Selain itu, dihadiri juga oleh Wakil Residen Acch, T. Panglima Polem 
Mohd. Ali. 

Setelah mendengar usul-usul dari pihak anggota dan keterangan 
dari Pemerintah, ”Bahwa kekacauan di Luhak Pidie nyata dilakukan 
oleh NICA dan kaki tangannya”,”) dan menimbang bahwa Markas 
Umum menerima dengan suara bulat untuk mengambil tindakan terus 
untuk memusnahkan pengkhianat-pengkhianat di Cumbok dan sekitar- 
nya untuk mengembalikan keamanan rakyat di Luhak Pidie telah diam- 
bil keputusan sebagai berikut: 

1. Mcngirimkan saran yaitu dengan jalan mengirimkan Maklumat yang isinya sebagai 
tcrlampir pada putusan hari ini. 

2. Mengirimkan bantuan pelor-pelor meriam untuk penambah yang kurang. 

3. Mcngirimkan pasukan penggempur yang lengkap dengan senjata. 

Penggempur yang dikirim terdiri: 

a. Polisi Istimewa dengan kekuatan 20 orang. 

b. TKR (diambil dari Sigli) dengan kekuatan 15 orang. 

c. Verband-verband dan obat-obat dalam tromol dari PMI. 

4. Yang mcngepalai unluk mengantar dan mcnyerahkan pasukan-pasukan penggempur 
ke Garot, Tuan Abd. Rahman dari Polisi Istimcwa NRI. 

5. Pusat Komando bertempat di Garot (kalau perlu berpindah-pindah). 

6. Bcrangkat tanggal 9-1-1946 pukul 8 pagi dengan kereta api. 

7. Belanja dari Fonds Kemerdekaan sejumlah (7000.00,- 

8. Sebelum dilakukan penggempuran terus-menerus tcrlebih dahulu dikirim ultimatum 
scbagai yang terlampir di putusan sidang hari ini yang dilandatangani oleh Wakil 
Pemerintah Dacrah Aceh dan Kepala Markas Umum Daerah Aceh. 

Maklumat dan ultimatum tersebut adalah seperti tercantum pada 
halaman berikut. 

Resolusi yang diambil dalam rapat tanggal 6 dan keputusan- 
keputusan lain yang diambil dalam rapat tanggal 8 Januari '46 oleh 
Markas Umum Daerah Aceh dikirim kepada Pemerintah Daerah Aceh 


22) NICA adalah singkatan dari Neiherlands Indies Civil Administration atau Peme- 
rintahan Sipil Hindia Belanda. 


98 



dan Komitc Nasional indonesia Daerah Acch. Sebagai ternyata dari 
ultimatum yang tersebut itu bahwa waktu yang terakhir yang diberikan 
oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh ke- 
pada golongan Cumbok untuk menyerah atau digempur adalah pukul 12 
siang tanggal 10 Januari 1946. 

Meskipun batas waktu yang diberikan sudah lewat, golongan Cum- 
bok masih juga belum mau menyerah. Maka sesuai dengan bunyi ulti- 
matum, Pusat Markas Rakyat, TKR dan Polisi Istimewa mulailah mem- 
persiapkan barisan untuk menggempur Golongan Cumbok yang keras 
kepala itu. Kebetulan pada tanggal 10 Januari itu Barisan Rakyat yang 
datang dari daerah Bireuensudah beradadi Teupin Raya setelah selesai 
menghancurkan benteng Lueng Putu yang terkenal kuat sesudah 
benteng Cumbok di Lam Meulo. Setclah diadakan komunikasi dengan 
Pimpinan Markas Rakyat di Garot maka ditetapkanlah ’Hari-H’ yaitu 
hari pelaksanaan serangan umum secara besar-besaran terhadap Cum- 
bok di Lam Meulo. 

Barisan-barisan Rakyat dari Daerah Bireuen Mara ke Lam Meulo 

Setelah berita proklamasi Kemerdekaan Indonesia sampai ke 
daerah Aceh, seperti halnya di tempat-tempat lain di Bireuen pun didiri- 
kan BPI (Barisan Pemuda Indonesia) yang kemudian berubah menjadi 
PRI (Pemuda Republik Indonesia). Di samping PRI, timbul pula ge- 
rakan perjuangan lainnya yang terdiri dari kaum PUSA dan Pemuda 
PUSA. Dengan terdapat kerja sama yang baik antara pemimpin-pe- 
mimpin rakyat di daerah Bireuen maka gerakan-gcrakan rakyat bebas, 
gerakan PRI, gerakan PUSA serta Pemuda PUSA di daerah Bireuen 
dapat digembleng dan diarahkan ke satu tujuan yaitu mempertahankan 
Republik Indonesia. 

Dengan memperoleh senjata dari Jepang - di samping gerakan 
umum PUSA, Pemuda PUSA dan PRI - dibentuk pula barisan-barisan 
bersenjata dengan tujuan yang sama. Di Juli (Bireucn) barisan ini dipim- 
pin oleh Sdr. Ishak di bawah asuhan Keutjhik Beurahim; di Geurugok 
dipimpin oleh guru Talib bersama Muhd. Tahir, di Krueng Panjoĕ oleh 
Tgk. Ismail yang dibantu oleh Said Umar dan Syahkubat dan di Matang 
Geulumpang Dua oleh Tgk. Hasan. 

Di Samalanga pun berdiri barisan bersenjata di bawah pimpinan 
T.H. Husin, T.H. Zainul Abidin dan H. Tahir; demikian juga di Jangka 
Buya, di bawah pimpinan A. Gani Mutiara bersama dengan Syamaun. 
Di kota Bireuen sendiri terdapat barisan bersenjata yang dipimpin oleh 
Umar (Raja Uma) dari Perkumpulan Sopir Bireuen. 

Oleh karena barisan-barisan bersenjata ini tidak berpusat kepada 
satu komando karena ia bukan kepunyaan atau onderbow suatu 
organisasi maka untuk kesamaan harkat, kepastian arah dan kesatuan 
tujuan, diambillah inisiatif untuk mengkoordinasikan barisan-barisan 


99 



SasuiUh Tnmm Hntah Dunh Atjah dan Uarku Unn 
Daarah AtJah.uanJalldlkl dancan njata dan coluaa-lnaanja, 

T anarlntah dan Uarltao-Jiara talah cunatajikani BAIinA OOLOBOAJI 
JABO BTOr uSAT DI TJDUIIBOK LAU !! .ULO DAT T M?AT IJiIH JABG 
«HMB.'.AJIO SHTOJATA DAJI U MOADAKAI! TERLAJAHAimjA CTADA PAK- 
JAT UUUH JWllumMI-Ll ll II fcn IUUT.YA 1CSUJA ITU ADALAII P3I0CIU- 
ARAT DAH HUSUH HDGADA EPUBLIE IHDODESIAi Kaka oleh aabah 
ltn, DirnUIIOATKAH E TADA OWJIG Jc talah r.JlPEIOAHUH, 
TERPERDSOE DAH T.Ji. ISAJA olah coloncan nancahlanat ltu, 
«upaja DRHOAH SE0.-3IA HTKBIHDARKAH DIRI DARI OOLOUGAH 
PEHOCHIAHAT I7U. Halan tldak, maraka ltu-ora akanr 
dan akan manarlaa candjaran mamrnt kaaalahamjai 


A.U.Uarkaa Thaaa Daarah Atjah 
K a t u a 
d.t.o. 

3j«inn 


A.H.Tanarlntah Doarah Atjah 
Hakll Oealdan Atjah HRI 

d.t.o. 

T.P.f.Uohd.AU . 

Untuk aallnan Janc portama olah: 

Ullll B, 

d.t.o.T.Uohd. Daoed 

Untuk aallnan Janc kadua kallnjap 
Olah Kapala DJauatan Soalal KnbuHatan A.Daaar, 
d.to.Jah1a llaajlmy 


y, I Ji A to :: H 

Dancan lnl.dlharl tahukan kapada G o 1 o 
Janc hoiruHat dl T Jaumbok Laa Uaulo dan 
iamyat laln Janc manocanc aandjata dan nancadnkan 

harl K K M I 3 tanccal 10 DJamarl ljlib. 

KALAU TIDAK MAU !! JIJEUII DAH UOtPEiaCirriEAH rERLAHAHAHHJA, 
HAKA HEREKA ITU AKA!I DITUHDUKEAH DEHOAH EEEERASAH. 



Ataa naaa Harkaa 
Katua, 

d.t.o. 

S Jaawun Oahant 


Daarah Atjah. 

Atac nana Tamarlntah Daarah Atjah 
HalcU Rasldan Atjah HRI, 
d.t.o. 

V,ii , .WMi 



yang ada di Juli, Geurugok, Krueng Panjoe dan Matang Geulumpang 
Dua, sedang hubungan dengan Samalanga dan Jangka Buya rapat dan 
baik sekali. 

Pada waktu itu tidak ada sama sekali rencana untuk menggerak- 
kan barisan-barisan itu untuk menggempur uleebalang. Niat yang utama 
adalah untuk mempertahankan Republik Indonesia. Memang sudah 
sampai ke telinga kami, berita tentang pertentangan yang terjadi antara 
kaum PUSA dan ulcebalang di Kabupaten Pidie. Akan tetapi kami tetap 
tinggal diam oleh karena kami tidak pernah menerima instruksi maupun 
berita yang resmi dari pucuk pimpinan. Malah, beberapa kali datang 
utusan dari Beureunun Tgk. Zainal Abidin dan dari Meureudu 
Tgk. Mohd. Daud meminta kesediaan kami untuk mengirimkan 
pasukan atau sekurang-kurangnya senjata untuk membantu mereka 
yang sedang terdesak oleh tindakan-tindakan uleebalang di kedua tem- 
pat tersebut itu. Akan tetapi kami tidak dapat berbuat apa-apa karena 
tidak ada instruksi dari pucuk pimpinan. Akhirnya datang juga berita 
resmi dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh, menyatakan sampai di mana 
sudah pertentangan antara kaum PUSA dan ulcebalang dan bagaimana 
pula sikap dan tindakan Cumbok yang sudah mengarah kepada anti ge- 
rakan perjuangan kemerdekaan. 

Berita dari Pidic menunjukkan bahwa keadaan di sana bertambah 
tegang sebab tindakan Cumbok terhadap rakyat sudah jauh melampaui 
batas. Diingatkan kepada barisan-barisan bersenjata di Bireuen supaya 
selalu dalam keadaan siap sedia kalau-kalau pada suatu ketika datang 
instruksi untuk berangkat ke medan laga. 

Kira-kira pada minggu yang ketiga bulan Desembcr 1945 dengan 
tiba-tiba Tgk. Abdul Wahab Seulimeum sampai di Bireuen dalam per- 
jalanan pulang ke Seulimeum sesudah menghadiri sidang Majelis Islam 
Tinggi di Bukit Tinggi. Oleh karena perjalanan ke Pidie bagi orang- 
orang PUSA tidak aman lagi pada waktu itu karena Lueng Putu seluruh- 
nya di bawah kontrol uleebalang, disarankan kepada Tgk. Abdul Wahab 
supaya tinggal di Bireuen saja dulu. Saran ini beliau terima. Maka di- 
usahakanlah bersama-sama menggembleng rakyat untuk mem- 
pertahankan kemerdekaan di daerah Bireuen. Sudah tentu dengan ada- 
nya beliau di Bireuen pimpinan perjuangan bertambah kuat adanya. 

Pada akhir bulan Desember, datang instruksi dari Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh supaya barisan-barisan bersenjata yang berada di 
daerah Bireuen segera berangkat ke Pidie untuk membantu barisan 
rakyat di Garot yang sedang terdesak oleh serangan-serangan Cumbok 
yang makin lama makin gencar. Dinyatakan pula, makin lama makin 
jelas bahwa Cumbok memang berusaha supaya Belanda kembali ke 
daerah Aceh. Instruksi ini disampaikan kepada barisan-barisan rakyat 
di Bireuen dan kami minta supaya mereka bersiap sedia. Dalam rapat 
yang diadakan di Samalanga yang dihadiri oleh T.H. Husin, T.H. Zainul 
Abidin (keduanya keluarga uleebalang Samalanga) dan T. Ahmad Sjah 


101 




(keluarga uleebalang Meureudu) diambil keputusan untuk mara ke 
Pidie pada tanggal 6 Januari 1946. Barisan-barisan bersenjata yang akan 
berangkat ke Pidie dipercayakan di bawah komando Sdr. Hasballah 
Haji, bekas perwira Gyugun yang bprpangkat letnan. 

Adapun barisan-barisan yang berangkat adalah dari Geurugok, 
Krueng Pandjoĕ, Juli (Bireuen), Samalanga dan Jangka Buya, sedang- 
kan barisan rakyat dari Matang Geulumpang Dua tidak turut serta. 
Saya kira dalam hal ini turut bermain T.T. Djohan Alamsjah yang tidak 
suka barisan rakyat dari daerahnya turut terlibat dalam konflik yang 
terjadi antara kaum PUSA dan uleebalang. Jumlah rakyat yang ikut 
dalam rombongan kami kira-kira 1.000 orang, sedangkan anggota 
barisan yang sanggup memegang senjata kira-kira satu kompi dengan 
kekuatan senjata lebih kurang 100 pucuk, di antaranya terdapat 
beberapa senapan mesin ringan dan 1 senapan mesin berat dari Sama- 
langa. 

Pada tanggal 6 Januari, kami berangkat dari Bireuen. Di Meu- 
reudu kami tidak mendapat perlawanan karena kekuatan uleebalang 
Meureudu sudah dibereskan beberapa hari sebelumnya. Kami ber- 
malam di Paru karena kami merencanakan besoknya akan menyerang 
Lueng Putu yaitu benteng uleebalang yang terkuat sesudah Lam Meulo. 

Pagi-pagi benar (tanggal 7 Januari) Lueng Putu kami serang. 
Serangan ini dilancarkan dari tiga jurusan. Dari jurusan Selatan dipim- 
pin oleh Nyak Hasan (sekarang Mayor TNI Purn.), dibantu oleh Ustaz 
Ahmad Abdullah, T.H. Husin, T.H. Zainul Abidin, Peutua Ma’ Ali dan 
lain-lain. Dari jurusan Timur menyusur jalan kereta api, serangan dilan- 
carkan oleh pasukan-pasukan Raja Uma, Muhd. Tahir, Said Umar dan 
lain-Iain. Dari jurusan Timur menyusur jalan raya, serangan dilancar- 
kan oleh pasukan-pasukan A. Gani Mutiara/Syamaun dan Nyak 
Ishak/Daud Hasan (sekarang Mayor TNI Purn.). 

Suara tembakan senapan mesin dari kedua belah pihak memekak- 
kan telinga. Dari pihak kami selain beberapa senapan mesin ringan juga 
dipergunakan, satu senapan mesin berat yang berasal dari Semalanga 
diletakkan di tengah sawah tepat diarahkan ke pintu benteng Lueng 
Putu. Sayang sekali sebelum benteng Lueng Putu dapat dibungkamkan 
Panglima kami, Sdr. Hasballah Haji, kena tembak di kepalanya. Untung 
saja tidak sampai membawa maut. Ia dipapah berjalan kaki pulang ke 
Paru (± 6 km) oleh adiknya Muhammadiah Haji (sekarang Brigjen 
Muhammadiah Haji SH). Akan tetapi keesokan harinya, setelah 
lukanya dirawat beliau kembali lagi memimpin operasi. Pimpinan pada 
hari itu diambil alih oleh Ustaz Ahmad Abdullah. 

Kira-kira hampir tengah hari benteng Lueng Putu dapat di- 
bungkamkan, akan tetapi pasukan kami, terutama yang maju dari jalan 
raya Teupin Raya - Lueng Putu agak sukar bergerak karena tembakan 
masih dilepaskan dari atas pohon-pohon di dalam kebun yang berada di 
sepanjang jalan kereta api antara jalan silang dan Kedai Lueng Putu, 


102 



bahkan dari dalam kedai Lueng Putu pun dilepaskan tembakan-tem- 
bakan yang gencar. Oleh karena tidak ada jalan iain untuk maju, kedai 
Lueng Putu terpaksa dibakar. Dengan demikian kami dapat maju dan 
menduduki benteng Lueng Putu pada hari itu. T. Laksamana Umar ter- 
bunuh dalam pertempuran itu dan oleh pengikut-pengikutnya beliau 
diangkut ke Teupin Raya dan dikuburkan di sana. Di Lueng Putu kami 
tinggal dua malam untuk mengadakan pembersihan. 

Tanggal 10 Januari 1946, kami berangkat menuju Teupin Raya. 
Kami memasuki Teupin Raya tanpa mendapat perlawanan. Pada waktu 
kami berada di Teupin Raya kami menerima telepon dari Tgk. Abdur- 
rahman Matang Geulumpang Dua yang menyatakan bahwa barisan 
rakyat Geulumpang Dua ingin datang untuk turut serta menyerang 
Cumbok. Beberapa kali kami mengatakan tidak perlu lagi, tetapi akhir- 
nya mereka datang juga. 

Tanggal 11 Januari kami menyerang Beureunuen. Rupanya per- 
lahanan mereka jauh di luar Beureunuen, yaitu di Blang Malu kira-kira 
3 km dari Beureumun. Pertahanan mereka segera dapat kami patahkan 
dan pasukan kami memasuki Beureunun tanpa perlawanan yang berar- 
ti. 

Tibalah 'Hari-H' yang telah ditetapkan itu. Pada tanggal 12 Januari 
1946, dilakukanlah serangan umum terhadap kota Lam Meulo, benteng 
Cumbok yang terkuat. Dari Barat yaitu dari jurusan Glee Gapui, sc- 
rangan dilancarkan oleh barisan rakyat dari Garot dan Seulimeum di 
bawah pimpinan Hasan Ali, dibantu oleh Hasan Saleh, Hasballah Daud 
dan T. Ubit (sekarang Letkol. TNI Purn.). Inti kekuatan barisan rakyat 
ini adalah sebuah meriam Howitzer yang didatangkan dari Kutaraja. 21 ) 
Dari Selatan yaitu dari Titeue serangan dilakukan oleh barisan rakyat 
dari Tangse dan Padang Tiji di bawah pimpinan Ayah Daud Tangse dan 
Muhd. Juned Afandi. Dari Timur yaitu dari jurusan Pulo Drien 
serangan dilancarkan oleh sayap kiri barisan rakyat yang datang dari 
Bireuen di bawah pimpinan Nyak Hasan bersama dengan T.H. Zainul 
Abidin, H. Tahir, Muhd. Tahir Geurugo’, Said Umar dan Tgk. Hasan 
Matang Geulumpang Dua. Dari Utara yaitu dari jurusan Mali, 
menyusur jalan kereta api/jalan raya Beureunuen-Lam Meulo, sayap 
kiri terdiri dari pasukan-pasukan Raja Uma, Nyak Ishak/Daud Hasan 
dan lain-lain. Sedangkan sayap kanan terdiri dari pasukan Polisi 
Istimewa yang datang dari Kutaraja dan TKR dari Sigli di bawah pim- 
pinan Inspektur Abdurrahman. 

Sebelum serangan dimulai Markas Rakyat di Garot mengeluarkan 
maklumat kepada segenap pasukan sebagai berikut: 


23) Mcriam ini diusahakan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan perantaraan Tgk. 
Yahya Hasjimy (kemudian menjadi Kepala Jawatan Sosial Kabupatcn Aceh Besar) 
yang membawanya dari Kutaraja ke Seulimeum. Dari Seulimeum dijemput oleh 
Peutua Husin untuk dibawa ke Glee Gapui (Sigli). 


103 



MAKLUMAT 


Saudara-saudara kaum Muslimin! 

Perdjuangan kita sekarang adalah untuk raenghapuskan segala kedjahatan dan pcng- 
khianatan Tanah Air. 

Oleh karena itu maka kami harap djanganlah kedjahatan itu terbit dari pada kita. 

1. Djanganlah membakar rumah walau siapa jang punja. 

2. Djanganlah mengambil harta orang walau jang tiada berharga. 

3. Segala jang ditangkap mesti diperlakukan dengan baik. 

4. Djangan sekali-kali memukul musuh jang telah ditawan karcna Allah tiada akan 
menolong orang-orang jang kedjam dan tiada akan meneriraa do’a mcreka. 
Sekianlah! 14 ) 

Pusat Markas Barisan Rakyat 
Garot 


Pada tanggal 12 Januari itu terjadilah antara kedua belah pihak 
perang tanding yang mcnimbulkan korban jiwa dan harta yang tidak 
sedikit jumlahnya. Bunyi meriam yang seakan-akan merobek-robek 
dada bercampur bunyi mortir yang memecahkan anak telinga di- 
tambah dengan rentetan suara senapan mesin yang hampir tidak putus- 
putus, diselingi oleh bunyi geranat yang berdentum, menggeleger di 
udara, membuat jantung bergoncang seakan-akan hendak lepas dari 
karangannya. 

Sebenarnya, sesudah sehari suntuk duel artileri antara kedua belah 
pihak benteng Cumbok yang terkenal kuat itu sudah dapat dibungkam- 
kan. Akan tetapi, karena hari sudah malam barisan-barisan rakyat 
tidak terus maju untuk masuk ke kota Lam Meulo karena khawatir ter- 
jadi jebakan. 

Keesokan harinya, tanggal 13 Januari 1946, barulah mereka me- 
masuki kota Lam Meulo dengan mengumandangkan ayat suci sebagai 
berikut: 

j K^k P ! 6] 

(Dan katakanlah ya Muhammad. Tclah datang yang benardan telah sirnayang batil; 
memang tiap-tiap yang batil itu sirna). 

Barisan-barisan rakyat dari Timur, Barat dan Utara dan Selatan ber- 
temu, berpeluk-pelukan bergembira ria. 

Halaman rumah T. Daud Cumbok yang menjadi Markas ulee- 
balang dan benteng pertahanan yang dibanggakan kukuh itu penuh 




24) Abdullah Arif, Op.cit., hal 20. Mr. S.M. Amin, Op.cit.. hal. 136 dan Anthony Reid, 
Op.cit.. hal. 205. 

104 




dengan lubang-Iubang bekas hantaman peluru-peluru meriam. Din- 
ding-dinding rumah ada yang pecah, ada pula yang retak. Batu bata, 
genting dan kaca hancur berantakan. Pohon-pohon dan dahan-dahan 
kayu patah terkulai. Sekeliling rumah penuh dengan tumpukan kelong- 
song peluru meriam dan mortir. Peti-peti peluru meriam dan mortir, ada 
yang dari kayu ada yang dari kaleng, hancur berserakan. Entah berapa 
banyak peluru yang menghamburkan maut itu dimuntahkan oleh 
meriam dan mortir itu tidak terbilang. Keadaan di dalam rumah be- 
rantakan porak poranda. Ada juga tangan-tangan jahil mencopot apa 
yang dapat dicopot dan dibawa. Maklumat Markas Rakyat tinggal 
maklumat. 

Mereka sedang dalam mabuk kemenangan. Akan tetapi hal ini 
tidak mengherankan. Lumrah terjadi dalam tiap-tiap revo!usi. Bahkan 
apa yang terjadi dalam revolusi di Aceh jauh lebih baik daripada apa 
yang terjadi dalam revolusi-revolusi iain di berbagai bagian dunia. 

Benteng Cumbok telah diduduki oleh rakyat. Kota Lam Meulo 
tenang kembali. Rakyat dari seluruh pelosok turun ke Lam Meulo un- 
tuk memberi selamat kepada pasukan yang mcnang dan turut bergem- 
bira merayakan hari kemenangan rakyat yang gemilang itu dengan men- 
dengungkan teriakan Allahu Akbar. 

Pada waktu memasuki Lam Meulo apa yang dicari-cari yaitu 
Panglima Cumbok sudah tidak ada lagi di tempat. Ia dan stafnya telah 
melarikan diri. Segera pasukan diperintahkan untuk memburunya. 
Akhirnya pada tanggal 16 Januari 1946 T. Daud Cumbok dengan staf- 
nya dibekuk batang lehernya di atas Gunung Seulawah Jantan oleh 
barisan rakyat dari Seulimeum yang dipimpin olch Tgk. Ahmad Abdul- 
lah. Sedangkan T. Muda Dalam, Uleebalang Bambi dan Unoĕ yang 
pada malam itu berada bersama T. Daud Cumbok di Markas Ulee- 
balang di Lam Meulo, lari ke rumah Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba un- 
tuk mencari perlindungan. Kemudian oleh Tgk. H. Abdullah Ujong 
Rimba ia diserahkan kepada rakyat. Dengan demikian berakhirlah 
Peristiwa Cumbok yang banyak menimbulkan korban jiwa dan ke- 
rugian harta benda di kedua belah pihak. Dan dengan demikian pula 
runtuhlah kekuasaan uleebalang yang memerintah Aceh secara 
sewenang-wenang di bawah lindungan Belanda, tidak saja di daerah 
Pidie tempat Peristiwa Cumbok terjadi, akan tetapi di daerah Aceh 
seluruhnya. 

Uleebalang-uleebalang yang lain di luar Kabupaten Pidie ada yang 
turun dengan kehendak sendiri, ada pula yang diturunkan dalam ge- 
rakan pembersihan yang terjadi kemudian yaitu yang dilakukan oleh 
Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) pada bulan Maret 1946, di bawah 
pimpinan Tgk. Amir Husin Almujahid. Dengan demikian hapuslah 
sistem pemerintahan feodal yang telah berurat berakar dalam masya- 
rakat Aceh yang menjadi tulang punggung Pemerintahan Hindia Belan- 
da di tanah Aceh. Di atas reruntuhan sistem feodal yang usang itu di- 


105 



dirikanlah sistem demokrasi oieh rakyat, dari rakyat untuk rakyat, yang 
kini dinikmati oleh seluruh masyarakat dari berbagai golongan dan 
lapisan. 

Mengenai akhir perang Cumbok ini baik rasanya apabiia saya kutip 
tulisan Drs. Mardanas Safwan dalam bukunya Pahlawan Nasional May- 
jen. Teuku Nyak Arif: 

"Teuku Nyak Arif yang sedang menjalani cutinya, merasa sedih sekali adanya peris- 
tiwa ini. Bcliau yang sejak jaman Hindia Belanda dan Jepang telah berusaha untuk mem- 
persatukan golongan yang bertcntangan ini (golongan Uleebalang dan golongan Agama), 
rupanya belum berhasil. 

Tetapi walaupun begitu, Teuku Nyak Arif scbagai pejabat pemerintah (Residen dan 
Mayor Jenderal Tituler), perlu mengatasi masalah ini. Beliau memerintahkan kepada 
Kolonel Sjamaun Gaharu sebagai pcmimpin umum Markas Pcrjuangan Aceh untuk 
mengambil tindakan tegas. Sjamaun Gaharu memberikan waktu seminggu kcpada pemimpin 
golongan Uleebalang, Teuku Daud Cumbok unluk menghentikan lindakan mereka dan menye - 
rah kepada alal negara. (Huruf miring dari pengarang). Dalam waktu seminggu Peristiwa 
Cumbok dapat diselesaikan seluruhnya dcngan mcnimbulkan korban yang tidak sedikit di 
kalangan rakyat Aceh."”) 

Setelah Peristiwa Cumbok selesai Pusat Markas Barisan Rakyat 
mengeiuarkan maklumat sebagai bcrikut: 

MAKLUMAT 

Pertempuran sudah seiesai. 

Pengkhianat-pcngkhianat tanah air sudah disapu bersih. Perlawanan Partij Ulee- 
balang sudah dapat dipatahkan olch Partij Rakyat. Perjuangan ini dilaksanakan untuk 
membasmi sekalian pengkhianat tanah air, Partij Uleebalang dan kaki tangan serta 
pengikutnya. 

Famili-famili pcngkhianat dan orang kampung yang tiada berdosa. liadu akan 
diganggu. rakyat yang baik mesti tinggal di tcmpatnya masing-masing. 

Barang siapa yang masih bersifat khianat dan melawan terhadap rakyal atau 
mencoba-coba gerakan khianat, akan dijaluhi hukuman mati. 

Dilarang keras merampok, merampas atau menggclapkan Itarla bcnda musuh 
pcngkhianat. 

Dilarang keras menyimpan, menycmbunyikan atau mcnggclapkan unluk kcpen- 
tingan sendiri scnjata-scnjata api dari segala jenis. 

Senjata-senjata api tcrscbut dari segala jenis mesti dengan segcra diserahkan pada 
kantor Markas Besar Rakyat Umum. 

Sekalian rakyat yang baik, hcndaklah tinggal aman tenteram dan siap scdia paluh 
menurul perintah pemimpin-pemimpinnya. , ‘) 


(Markas Bcsar Rakyat Umum) 

Pemerintah Daerah Aceh pun mengeluarkan maklumat sebagai 
berikut: 


25) Drs. Mardanas Safwan, Pahlawan Nasional Teuku Nyak Arif (Dcpartemen Pen- 
didikan dan Kebudayaan, Proyek Pahlawan Nasional, hal. 114. 

26) Disalin dari buku Kenang-Kenangan dari Masa Lampau. karangan Mr. S.M. Amin, 
hal. 139. 


106 




ANCIEN REGIEM 


Ditumbangkan di Aceh 

Pada mulanya Markas Besar Rakyat Umum bermaksud akan membendung sedapat- 
dapatnya arus Revolusi December itu dalam daerah Kabupaten Pidie saja dan sekali-kali 
tiada bermaksud akan mengadakan gerakan sapu bersih terhadap Uleebalang-uleebalang 
scluruh Aceh, walaupun bukti-bukti sudah nyata bahwa hampir semua mereka turut cam- 
pur tangan dalam Markas Uleebalang dan gerakannya. Hal turut campurnya hampir 
semua Uleebalang, lebih jelas lagi diketahui oleh Markas Besar Rakyat Umum dari peme- 
riksaan dan pengakuan-pengakuan pengkhianat sendiri yang sudah tertawan. Walaupun 
demikian Markas Besar Rakyat Umum masih mengharapkan keinsyafan mereka, moga- 
moga kejadian yang telah terjadi di Kabupaten Pidie akan dapat memberikan pclajaran 
pada kaum Uleebalang di Kabupaten lain. 

Tetapi ternyata anggapan dan harapan-harapan ini salah sekali, sebab Uleebalang- 
ulecbalang yang ada di Kabupaten-kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar, 
Aceh Tcngah, dan Aceh Barat dengan diam-diam masih meneruskan gerakan mereka dan 
pada bulan Februari 1946 Uleebalang-uleebalang di Aceh Ularadengan bcrpusat di Lho’ 
Seumawe dan di Aceh Timur dengan berpusat di Langsa mulai bertindak melakukan 
tindakan-tindakan pembalasan terhadap gerakan kemerdekaan atas nama mcngambil 
bela dari kawan-kawan mereka yang sudah dibasmi Rakyal di Kabupaten Pidie. 

Tindakan repressaile dari mereka ini telah menyebabkan terjadinya insiden-insiden 
di Aceh Utara dan di Aceh Timur. 

Perbuatan-perbuatan mereka ini telah menyebabkan Rakyat bergerak pula me- 
nangkapi hampir seluruh mereka ini di seluruh Aceh. Sedangkan sebagian dari mereka di- 
internir ke Takengen dan yang tiada bersalah dibebaskan. 

Dengan dcmikian ancien regiem sudah ditumbangkan seluruhnya dari daerah Aceh 
dan dibangunkanlah suatu Pemerintahan baru oleh Rakyat, dari Rakyat dan untuk 
Rakyat. 

Bckas daerah kekuasaan Uleebalang atau yang disebut, dalam /aman Belanda 
"Landschap" ditukar namanya dengan Negeri dan dilakukan pemilihan Dcwan Pcme- 
rintahan Negeri yang terdiri dari lima orang (seorang Ketua sebagai Kepala Negcri dan 4 
orang Anggota). Di tiap-tiap bekas Onderafdeeling dahulu, diadakan Komite Nasional 
Wilayah dan dipilih seorang Kepala Wilayah, (Wedana). Seterusnya Afdeeling dahulu 
diubah menjadi Kabupaten dengan Komite Nasional Kabupalennya dan dipilih seorang 
Bupati. 

Uleebalang-uleebalang di Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan dan lain-lain yang 
masih hidup yang ditangkap oleh Rakyal atau yang sadar atas perubahan masa, terus 
menyerahkan kembali kekuasaan pemerintahan yang mereka pegang di tiap-tiap Land- 
schapnya kepada Rakyal yang diwakili oleh Komilc Nasional di tiap-tiap wilayah. 
Mercka berjanji pula akan mcngembalikan harta-harta Rakyat yang sudah mercka ram- 
pas; demikian juga harta-harta dari Baitul Mal dan harta Negara yang mcrcka kuasai 
dengan jalan tidak syah di masa yang sudah-sudah.' 7 ) 

Dikeluarkan oleh: Pemerinlah Republik Indonesia 
Daerah Aceh 

Setelah uleebalang di seluruh Aceh ditumbangkan, landschap-land- 
schap yang tadinya diperintah oleh uleebalang atas dasar sistem absolut 
monarki tipe kecil di bawah lindungan Belanda, dirombak menjadi ke- 


27) Disalin dari buku Revolusi Desember '45 di Aceh. yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah Aceh. 


107 




camatan-kecamatan yang diperintah oleh camat atas dasar sistem 
demokrasi yang bersumber kepada Undang-Undang Dasar 1945. 

Nama-nama landschap dan kota-kotanya juga ditukar umpamanya, 
Landschap Cumbok diubah menjadi Kecamatan Sakti dan kota Lam 
Meulo yang merupakan Markas Besar uleebalang selama perang Cum- 
bok diubah menjadi Kota Bakti. 

Jumlah landschap yang dua puluh enam buah sebelum jaman 
kemerdekaan dikurangi menjadi dua puluh satu buah. Itu pun sesudah 
ditambah dengan 3 kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Dua yang 
terdiri dari Ulee Gle’ dan Jangka Buya yang tadinya masuk Kewedanan 
( Ondera/deeling ) Bireuen, Kecamatan Muara Tiga yang terdiri dari 
Mukim-mukim Kale, Laweung dan Batee yang termasuk dalam Land- 
schap Pidie dan Kecamatan Padang Tiji yang tadinya termasuk Kabu- 
paten Aceh Besar. 


108 






BENARKAH TGK. MUHD. DAUD BEUREUEH DAN 
KAWAN-KAWANNYA ULAMA HAUS KEKUASAAN? 


Setelah Peristiwa Cumbok selesai dan kedudukan uleebalang di 
seluruh Aceh runtuh, sclain jabatan residen, semua jabatan pamong- 
praja mulai dari bupati sampai camat menjadi lowong. Lowongan ini 
harus segera diisi. Kalau tidak akan terjadi kekosongan dalam pemerin- 
tahan terutama yang mengenai jabatan-jabatan yang langsung 
berhubungan dcngan rakyat. Kalau hai seperti ini berlangsung lama di- 
khawatirkan akan timbul chaos dalam masyarakat. Hal ini sangat ber- 
bahaya terutama dalam keadaan bergolak seperti yang terjadi di Aceh 
pada waktu itu. Oleh sebab itu lowongan-lowongan tersebut segera diisi 
oleh Residen Aceh. Sudah tentu dengan persona-persona yang sesuai 
dengan "selera” pihak yang menang seperti lazimnya terjadi dalam tiap- 
tiap revolusi, dalam hal ini adalah kaum ulama atau PUSA. Tetapi ini 
tidak berarti bahwa semua jabatan-jabatan itu dimonopoli oleh kaum 
ulama. 

Yang menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatan ini adalah 
tenaga-tenaga asli yang tidak pro feodal, dan mempunyai pengaruh di 
kalangan rakyat serta mampu bertindak dalam setiap kesulitan. Soal ke- 
ahlian dan pengalaman kerja adalah soal yang kedua. Sebab keadaan 
yang masih bergolak pada waktu itu menghendaki sifat-sifat yang 
demikian itu. 

Dari 5 orang bupati yang diangkat pada waktu itu, 2 orang dapat di- 
katagorikan dalam golongan ulama, 1 orang dari kalangan bangsawan, 1 
orang dari PNI, dan I orang tidak berpartai. 

Dari 12 orang wedana yang baru diangkat, 4 orang dapat dianggap 
dari golongan ulama, 3 dari kalangan bangsawan, 1 dari PNI dan 4 dari 
berbagai organisasi, ada yang dari PUSA ada pula yang bukan. 

Dari 15 orang asisten wedana, 3 orang dapat dikatakan dari 
kalangan ulama, 1 dari kalangan bangsawan, 1 dari PNI dan 4 lainnya 
dari PUSA. 


109 




Demikian pula halnya pengangkatan camat-camat. Ada yang dari 
kalangan PUSA ada pula yang bukan. Yang dari PUSA ada yang dapat 
dinamakan ulama dan ada pula yang tidak. 

Walaupun demikian, di dalam masyarakat oleh sementara pihak 
telah didengungkan semacam suara, bahwa Daud Beureueh dan ulama 
PUSA setelah berakhirnya Peristiwa Cumbok telah merebut kekuasaan 
pemerintahan ke dalam tangannya. Suara ini berkembang menjadi suatu 
pendapat seakan-akan tujuan Daud Beureueh dan ulama PUSA dalam 
perjuangan membela kemerdekaan dan menegakkan demokrasi adalah 
merebut kekuasaan yang tadinya dipegang oleh uleebalang. 

Pendapat bahwa kaum ulama ingin merebut kedudukan ulee- 
balang bagi sementara pihak seakan-akan sudah menjadi 'aksioma’. 
Dengan gampang saja mereka menerima pendapat tersebut sebagai 
suatu kebenaran yang tak usah disangsikan lagi tanpa mengadakan 
penelitian lebih jauh. Pendapat tersebut berasal dari Snouck Hurgronje 
yang menganggap ulama Aceh sebagai musuh lama Belanda yang harus 
ditindak dengan kekerasan, oleh karena mereka merupakan benteng 
pertahanan yang kukuh terhadap agresi penjajahan Belanda. Pendapat 
Snouck yang sangat subyektif terhadap ulama telah dibantah oleh Siegel 
seperti telah saya terangkan. 

Bahwa pendapat Snouck sudah diterima oleh sementara pihak 
dapat dimengerti. Pertentangan yang meruncing antara ulama dan ulee- 
balang sejak beberapa waktu setelah terjadi perang Aceh yang ber- 
pokok pangkal pada berpihaknya uleebalang kepada Belanda, oleh 
sementara pihak telah dieksploatasi dan diputarbalikkan dengan 
mengatakan bahwa tujuan ulama menentang uleebalang tidak lain 
adalah ingin merebut kekuasaan mereka. 

Setelah lebih dari enam puluh tahun, pendapat Snouck itu di- 
dengungkan kembali oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam 
Keterangan dan Jawaban Pemerintah tentang Peristiwa Daud Beureueh 
di dalam DPR-RI pada tanggal 28 Oktober 1953 sebagai berikut, 
"Dengan kekalahan kaum Uleebalang dan adanya vakum pemerintah- 
an maka PUSA dapat segera dengan mudah merebut kekuasaan peme- 
rintahan.” 

"Oleh karena tidak mempunyai calon dari golongan sendiri untuk 
Kepala Daerah Aceh, maka mulanya Teuku Nyak Arif, bekas Panglima 
Sagi dari Aceh Besar ditunjuk sebagai Residen.” 

Dua puluh lima tahun sesudah keterangan Ali Sastroamidjojo, lagu 
lama yang telah berumur lebih delapan puluh tahun digubah oleh 
Snouck Hurgronje kembali didengungkan oleh Drs. Mardanas Safwan 
dalam bukunya yang berjudul Pahlawan Nasional Mayjen. Teuku Nyak 
Ari/ (halaman 116) sebagai berikut, "Sesudah golongan Uleebalang di- 
kalahkan di Cumbok, maka golongan PUSA ingin mengambil ke- 
kuasaan di dalam tangan mereka. Golongan PUSA pada mulanya 


110 




menyetujui Teuku Nyak Arif sebagai Residen karena mereka tidak 
mempunyai calon sendiri pada waktu itu.” 

Dalam hal ini penulis buku Aceh Sepintas Lalu, "Insider", sepen- 
dapat dengan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Drs. Mardanas 
Safwan. Pada halaman 22 buku tersebut beliau berkata sebagai berikut, 
”. . . bahwa, adalah peristiwa Cumbok, yang pada lahirnya menyerupai 
pembasmian pengikut-pengikut Belanda, pada hakikatnya suatu per- 
juangan merebut kekuasaan di antara pihak Ulama yang berusaha mc- 
miliki, dan pihak Uleebalang yang mempertahankan kekuasaai. yang 
mereka telah miliki turun temurun sejak berabad-abad.” 

Baik yang didendangkan oleh Ali Sastroamidjojo dan Drs. Marda- 
nas, maupun yang didengungkan oleh " Insider", nadanya sama. Hanya 
aransemennya yang berbeda. Sangatlah rapi lagu itu diaransir sehingga 
menimbulkan kesan bahwa kaum PUSA atau ulama adalah suatu go- 
longan yang haus kekuasaan. 

Ada tiga kesan yang dapat ditarik, baik dari keterangan Ali Sastro- 
amidjojo, maupun dari keterangan Drs. Mardanas Safwan: 

1. Setelah perang Cumbok berakhir dengan kemenangan di pihak 
PUSA (ulama), jabatan Residen Aceh dalam keadaan kosong. 

2. Pihak PUSA (ulama) mempunyai ambisi untuk mengisi jabatan ter- 

sebut. . 

3. Pihak PUSA (ulama) olch karena tidak mempunyai calon sendin 
maka pada mulanya mereka menyetujui Teuku Nyak Arif diangkat 
sebagai residen. 

Mari kita coba bahas apakah keterangan yang diucapkan oleh Ali 
Sastroamidjojo dan Drs. Mardanas Safwan itu benar atau tidak. 

Teuku Nyak Arif diangkat menjadi Residen Aceh dengan Surat Ke- 
tetapan Gubernur Sumatera dari Republik Indonesia pada tanggal 3 
Oktober 1945, jauh sebelum terjadi perang Cumbok yaitu pada bulan 
Desember 1945. Sampai selesai perang Cumbok jabatan itu tetap dipe- 
gang oleh Teuku Nyak Arif. Dengan demikian nyatalah bahwa kesan 
yang ditimbulkan oleh keterangan Ali Sastroamidjojo dan Drs. Mar- 
danas, bahwa jabatan residen Aceh lowong setelah perang Cumbok 
berakhir, tidaklah benar. Kalau kesan yang pertama ini tidak benar, 
maka kesan yang kedua yaitu kaum ulama berkeinginan hendak meng- 
isi jabatan residen Aceh yang lowong itu pun tidak benar. Seterusnya 
kesan yang ketiga bahwa kaum ulama karena tidak mempunyai calon 
sendiri, pada mulanya menyeiujui Teuku Nyak Arif menjadi residen, 
tidak benar pula. Kesimpulannya, ketiga kesan yang ditimbulkan oleh 
keterangan Ali Sastroamidjojo dan Drs. Mardanas itu tidak benar. 

Setiap orang yang arif tidak akan mengerti dikaitkannya kete- 
rangan mengenai pengangkatan Teuku Nyak Arif sebagai residen 
dengan berakhirnya perang Cumbok dengan kemenangan di pihak 


111 



ulama, kecuali ada udang di balik batu. Apa udang yang di balik batu 
itu? Itulah tiga kesan yang telah saya sebutkan. 

Di samping dikaitkannya penunjukkan Teuku Nyak Arif sebagai 
residen dengan berakhirnya perang Cumbok, ada suatu hal lain yang 
berudang di balik batu pula yaitu mempergunakan kata-kata ”pada mu- 
lanya^’, baik dalam keterangan Ali Sastroamidjojo, maupun dalam ke- 
terangan Drs. Mardanas Safwan. Penggunaan kata-kata ”pada mu- 
lanya” mengesankan bahwa pihak ulama pada hakikatnya tidak menye- 
tujui pengangkatan Teuku Nyak Arif sebagai Residen Aceh, akan tetapi 
karena mereka tidak mempunyai calon sendiri maka pengangkatan itu 
disetujuinya juga. 

Agaknya, kesan ini sengaja ditimbulkan dengan mempergunakan 
kata-kata ”pada mulanya” supaya pembaca dengan gampang menelan 
keterangan pihak tertentu bahwa "Belum lama dalam jabatannya, 
Teuku Nyak Arif ditangkap dan ditawan di Takengon. Mengapa beliau 
ditangkap? Karena kaum ulama pada hakikatnya tidak menyetujui 
beliau diangkat sebagai Residen Aceh.” Demikian kira-kira kesan yang 
ditimbulkan. Kesan ini sama sekali tidak benar. Pertama, karena 
jabatan Residen Aceh tidak luang sesudah Perang Cumbok. Bahkan T. 
Nyak Arif yang menjadi Residen pada waktu itu. Kedua, PUSA tidak 
pernah tidak menyetujui T. Nyak Arif menjadi Residen Aceh. Dan 
ketiga, penangkapan T. Nyak Arif sama sekali bukan atas instruksi PB 
PUSA atau atas instruksi Tgk. Muhd. Daud Beureueh ataupun per- 
setujuannya. Penangkapan T. Nyak Arif dilakukan oleh TPR (Tentara 
Perjuangan Rakyat) yang dipimpin oleh Tgk. Amir Husin Almujahid 
karena salah paham yang timbul di kalangan pemuda. Salah paham ini 
saya kira, lumrah terjadi dalam tiap-tiap revolusi. Saya kira, untuk pe- 
lurusan sejarah ada baiknya saya memberikan uraian seperlunya ten- 
tang penangkapan Teuku Nyak Arif nanti. 

Antara Teuku Nyak Arif dan PUSA tidak ada persoalan apa-apa. 
Bahkan Tgk. Muhd. Daud Beureueh adalah sahabat baik T. Nyak Arif. 
Keduanya adalah pemimpin-pemimpin yang disegani oleh penguasa, 
baik penguasa Belanda, maupun penguasa Jepang. 

Pada tahun 1932 dalam sebuah rapat rahasia yang diadakan di Ulee 
Lheu untuk menentukan siasat melanjutkan perjuangan menentang 
penjajahan Belanda, Tgk. Muhd. Daud Beureueh duduk berdam- 
pingan dengan T. Nyak Arif.‘) 

Dalam perjalanan untuk menghadiri rapat besar yang diadakan 
oleh Jepang di Bukit Tinggi dari tanggal 7 sampai 9 Oktober 1944 T. 
Nyak Arif dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh bergandengan tangan. 
Dalam perjalanan pulang saya mendapat kehormatan karena kedua 
tokoh Aceh itu bermalam di rumah saya di Bireuen. 1 2 ) 


1) Drs. Mardanas Satwan. Op.clt.. hal. 74. 

2) Perkenalan antara saya dan beliau terjadi sejak Jepang mendarat di Aceh pada 


112 







Mengenai pengangkatan T. Nyak Arif sebagai Residen Aceh pada 
tanggal 3 Oktober 1945, PUSA tidak campur tangan sama sekali, 
bahkan mengetahui pun tidak. Soal itu sepenuhnya menjadi urusan 
Gubernur Sumatera, Mr. T. Mohd. Hasan. Menurut Anthony Reid, 
dalam bukunya The Blood ofThe People (halaman 211, n9) Mr. T. Mohd. 
Hasan dan Dr. Amir ketika berada di Jakarta telah menyarankan 
kepada Pemerintah Pusat agar T. Nyak Arif diangkat menjadi Residen 
Aceh. Setelah T. Nyak Arif memegang jabatannya barulah PUSA 
mengetahui bahwa beliau telah menjadi Residen Aceh. Dalam hal ini 
PUSA tidak pernah menaruh keberatan, apalagi dikatakan mengadakan 
oposisi. 

Sesungguhnya kalau memang benar Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
dan kawan-kawannya haus kekuasaan, maka pada waktu kesempatan 
masih terbuka luas baginya dan bagi kawan-kawannya, yaitu setelah 
proklamasi kemerdekaan, ketika Republik masih belum mempunyai 
tentara yang terpadu dan masih menghadapi peperangan dengan 
musuh, sedangkan seluruh kekuatan rakyat masih utuh bersatu padu 
berdiri di belakangnya, dan rakyat Aceh pada waktu itu sudah menuntut 
dijalankan hukum Islam di tanah Aceh, tentu ia sudah memproklamasi- 
kan Aceh sebagai suatu negara yang merdeka, yang bebas dari Repu- 
blik Indonesia dan sudah memproklamasikan dirinya sebagai seorang 
penguasa yang berdaulat. 

Demikian juga pada waktu pemerintahan daerah Aceh dalam kea- 
daan vakum karena ditangkapnya Residen Aceh, T. Nyak Arif, kalau ia 
mau, dapat menggantikannya sebagai residen. Akan tetapi ia tidak ber- 
buat demikian, malah ia mendudukkan T. Tjhik Mohd. Daoedsjah, 
bekas seorang uleebalang, menjadi Residen Aceh. 

Selanjutnya pada waktu ia menjadi Gubernur Militer Aceh, 
Langkat, dan Tanah Karo, waktu seluruh kekuasaan berada di dalam 
tangannya, dan hampir seluruh daerah Republik sudah diduduki Belan- 
da, hatta ibu-kotanya Yogyakarta, kalau memang ia mau, tentu pada 
waktu itu ia telah memproklamasikan Aceh menjadi suatu negara yang 
merdeka. Akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya karena ia 
masih penuh setia kepada Republik proklamasi. Seluruh tenaga dan 
pengaruhnya pada waktu itu diabdikan untuk mcnegakkan kembali 
Republik yang sedang menghadapi keadaan gawat oleh karena Presiden 
dan Wakil Presiden telah ditangkap oleh Belanda. Alhamdulillah, 
berkat kerja sama yang baik dengan seluruh pejuang yang setia, Repu- 
blik dapat ditegakkan kembali dengan jayanya. 


waktu diadakan rapat di rumah Tgk. H. Muhd. Amin di Lubok, di situ hadir T. Nyak 
Arif, T. Panglima Polem Mohd. Ali, Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Tgk. Abdul 
Wahab Seulimeum, Tgk. H. Ahmad Hasballah Indrapuri, Tgk. H. Abdullah Lan U, 
Tgk. Syekh Ibrahim (Ayahanda), A. Hasjmy dan lain-lain untuk membicarakan cara 
perjuangan dalam situasi yang baru, situasi pendudukan Jepang. 




APAKAH PENANGKAPAN T. NYAK ARIF TERMASUK 
DALAM RENCANA DAUD BEUREUEH? 


OLEH karena pada halaman-halaman yang lalu telah saya singgung soal 
penangkapan T. Nyak Arif, maka ada baiknya untuk tidak menim- 
bulkan salah paham, peristiwa itu saya jelaskan pokok pangkalnya. 

Dalam revolusi yang terjadi di Aceh, baik dalam revolusi nasional 
(revolusi terhadap pengkhianat Cumbok) dalam tahap pertama, 
maupun dalam revolusi sosial (revolusi untuk menjatuhkan uleebalang 
di seluruh Aceh sebagai usaha meruntuhkan sistem pemerintahan 
feodal) dalam tahap kedua, saya kira Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
(PUSA) bertanggung jawab sepenuhnya meskipun dalam kenyataannya 
revolusi dalam tahap kedua ini dilakukan oleh TPR (Tentara Per- 
juangan Rakyat) di bawah pimpinan Tgk. Amir Husin Almujahid, 
Ketua Pengurus Besar Pemuda PUSA. Dalam gerakan ini di samping 
TPR yang terdiri dari Pemuda PUSA dan sebagian anggota PUSA, turut 
juga Pesindo dan rakyal umum lainnya. Termasuk dalam tindakan TPR 
ini pembebasan Teuku Nyak Arif dari jabatannya sebagai jenderal 
mayor yang mengendalikan pimpinan Tentara Keamanan Rakyat 
(TKR) daerah Aceh dan juga sebagai Rcsiden Aceh. Setelah beliau 
ditangkap, dipindahkan ke Takengon (Aceh Tengah) dan ditahan di 
sana. Tindakan TPR ini disahkan oleh Pemerintah Daerah Aceh yang 
pada waktu itu dipimpin oleh T.M. Daoedsjah. 1 ) Adapun motif yang 
mendorong TPR untuk membebaskan T. Nyak Arif dari jabatannya 
maka itu disebabkan salah paham yang terjadi dalam kalangan pemuda 
terhadap beliau. Salah paham seperti ini tidak jarang terjadi dalam se- 
suatu revolusi. 


I) TPR adalah singkatan dari Tentara Perjuangan Rakyat. la dibentuk di Idi (Aceh 
Timur) olch Tgk. Amir Husin Almujahid pada bulan Februari 1946. Tujuannya untuk 
memperbaiki pemerintahan daerah Aceh yang sampai saat itu masih dalam keadaan 


114 





labil dan tidak dipercaya penuh untuk melanjutkan revolusi nasional oleh karena di 
dalamnya masih banyak bercokol anasir-anasir feodal. Untuk mewujudkan suatu 
pemerintahan yang stabil yang dapat berjalan dengan baik atas kerjasama dengan 
rakyat serta mampu meneruskan revolusi nasional, maka anasir-anasir feodal yang 
menghalang-halangi revolusi nasional harus disingkirkan dan dikikis habis baik dari 
kalangan sipil, maupun dari kalangan militer. Demikian pendapat Amir Husin Almu- 
jahid. 

Amir Husin Almujahid memulai gerakan pembersihannya di Idi dan daerah- 
daerah yang termasuk dalam Kewedanaan Idi, tempat tinggalnya sendiri. Kemudian 
bergerak menuju Lhok Sukon, Lhok Seumawe, Bireuen, Samalanga, Meureudu, Sigli, 
Kutaraja, dan akhirnya sampai ke Meulaboh (Aceh Barat). Mulai dari daerah Aceh 
Besar sampai ke daerah Aceh Barat telah bergabung ke dalam TPR ini barisan-ba- 
risan Pesindo di bawah pimpinan Nyak Neh. 

TPR ini dimulai dengan anggota dan persenjataan yang terbatas. Akan tetapi 
makin jauh perjalanan yang ditempuh, makin besar jumlah anggotanya dan makin 
banyak pula senjatanya, sehingga pada waktu memasuki ibu kota Keresidenan Aceh, 
TPR telah merupakan suatu pasukan yang teratur dengan persenjataan yang cukup 
kuat, tak mudah ditaklukkan oleh pasukan Pemerintah yang resmi, apalagi karena ia 
terdiri dari orang-orang yang berdarah panas dan didukung pula oleh pemuda. 

Di setiap tempat yang mereka lalui mereka mengadakan pembersihan. Setiap 
orang yang mereka anggap termasuk golongan feodal, ditangkap dan kcmudian di- 
singkirkan dengan mengasingkannya ke tempat yang dianggap aman. Mereka yang 
ditahan ini baru dibebaskan pada saat penyerahan kedaulatan kepada Republik Indo- 
nesia. 

Pada waktu TPR tiba di Sigli, saya, Tgk. Abdul Wahab Seulimeum dan Ayah 
Gani (Abdul Gani Usman) mengajak Amir Husin Almujahid untuk berdialog 
mcngenai rencana mereka hendak mara ke Kularaja. Husin Almujahid mencgaskan 
bahwa tujuannya ke Kutaraja adalah untuk membcbaskan T. Nyak Arif dari jabatan- 
nya dan untuk mengambil alih pimpinan TKR. Untuk melanjutkan revolusi katanya, 
pimpinan pemerintahan dan ketenteraan tak dapat dibiarkan berada di dalam tangan 
feodal atau orang yang pro feodal. Ia kurang percaya kepada T. Nyak Arif dan Sja- 
maun Gaharu katanya, disebabkan hubungan mereka dengan Mayor Knottenbelt, 
Wakil Sekutu yang pernah bermarkas di Kutaraja dari sejak bulan Oktober 1945 sam- 
pai pertcngahan bulan November 1945 seperti akan saya jelaskan. Selain itu Amir 
Husin Almujahid menganggap T. Nyak Arif seakan-akan •'menutup" mata terhadap 
gerakan Cumbok dan Peristiwa Sigli. Sjamaun Gaharu dianggapnya "pcnyebab" 
Peristiwa Sigli. 

Kami sarankan kepada Amir Husin Almujahid dua hal. Pertama. unluk meng- 
hindari salah paham teman-teman scperjuangan di Aceh Besar, jangan sampai ada 
anggapan bahwa mereka itu dilewati begitu saja, kepada mereka patut diberitahu tu- 
juan TPR mara ke Kutaraja. Kedua, mengusahakan agar dalam usaha mencapai tu- 
juan TPR itu ditempuh jalan damai, tanpa pertumpahan darah. Saran-saran kami itu 
ditcrima baik oleh Amir Husin Almujahid. Untuk melaksanakan maksud itu di- 
putuskan mengirim suatu perutusan ke Kutaraja yaitu saya dan Ayah Gani untuk 
menyampaikan maksud TPR kepada teman-teman seperjuangan di Kutaraja serta 
meminta dukungan mereka dan unluk berunding dengan pimpinan TKR. 

Segera kami berangkat ke Kutaraja dengan kereta api yang pada waktu itu masih 
berjalan dengan baik. Setelah kami menghubungi teman-teman seperjuangan di Kuta- 
raja dan setelah ternyata bahwa maksud Amir Husin Almujahid itu didukung oleh 
mereka, maka pada suatu malam di sebuah rumah di Blang Padang, di seberang kom- 
plcks sekolah MULO (sekarang SMA) terjadilah suatu pertcmuan antara kami 
(perutusan TPR) dengan wakil TKR, Husin Jusuf, dihadiri oleh lokoh-tokoh per- 
juangan Aceh Besar antara lain yang masih saya ingat namanya adalah Nyak Neh, A 


115 





Sebagaimana diketahui pada tanggal 7 September 1945 tentara 
Sekutu menduduki Pulau Weh dan pelabuhan Sabang tanpa 
perlawanan. Di sana dibentuklah pemerintahan NICA (Netherlands In- 
dies Civil Administration) yang pertama. Pada tanggal 5 Oktober, 
Sekutu yang berkedudukan di Medan mengirimkan beberapa orang 
personelnya ke Kutaraja di bawah komando seorang Belanda, Mayor 
Knottenbelt. Mereka menempati sebuah gedung yang representatif 
dengan mengibarkan bendera Inggris. Tugas mereka adalah mengawasi, 
memberi laporan, serta menjaga supaya tentara Jepang benar-benar 
melakukan perintah Sekutu menjaga ketenteraman dan memelihara 
segala senjata tetap berada di dalam tangannya, tidak boleh diserahkan 
kepada siapa pun juga. T. Nyak Arif bekerjasama secara ramah dengan 
Knottenbelt bahkan beliau menandatangani sebuah petisi kepada Pim- 
pinan Tentara Inggris menyatakan "Bahwa kehadiran Knottenbelt pada 
saat sekarang ini memang sangat dibutuhkan untuk kepentingan ter- 
laksananya hukum dan terpeliharanya keamanan”. 2 ) 

Gelora semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan 
yang makin hari makin menghebat lambat laun menyebabkan ke- 
hadiran Knottenbelt di Kutaraja tidak dapat berlangsung lebih lama. Se- 
bagian pemuda yang mencurigai Knottenbelt, dengan segala daya upaya 
memata-matainya sehingga akhirnya mereka mengetahui bahwa dia 
berkebangsaan Belanda yang bertanggung jawab tidak saja kcpada 
Inggris (Sekutu), akan tetapi juga kepada NICA. 

Karena itu pemuda mengadakan demonstrasi di depan gedung tem- 
pat tinggalnya. Pihak Jepang sendiri sudah berkali-kali menasihat- 
kannya supaya lekas-lekas meninggalkan Kutaraja selagi waktu masih 
mengizinkan. Akhirnya, karena melihat keadaan yang tidak meng- 
untungkan baginya, pada tanggal 10 November Knottenbelt dan stafnya 
meninggalkan Kutaraja kembali ke Medan dengan mobil yang dikawal 
oleh Jepang. Untuk keselamatan dirinya, T. Nyak Arif menawarkan 


Hasjmy, Tgk. Sjech Marhaban dan lain-lain. Hasil perlcmuan ilu ialah T. Nyak Arif 
dan pimpinan TKR (Sjamaun Gaharu dan T. Hamid Azwar) tidak akan mengambil 
lindakan perlawanan lerhadap maksud TPR, untuk menghindari pcrtumpahan darah 
yang sia-sia. (Lihat lampiran ke-38) 

Scgera kami berangkat pulang mcmberitahukan kepada Amir Husin Almujahid 
hasil pertemuan kami di Kutaraja. Maka berangkatlah Amir Husin Almujahid dengan 
berpuluh-puluh truk TPR-nya ke Kularaja untuk mengambil alih pimpinan pemc- 
rintahan dan ketcntaraan dari T. Nyak Arif dan Sjamaun Gaharu tanpa pcrtumpahan 
darah. Saya sendiri turut dalam rombongan ilu, tidak sebagai anggota TPR, akan 
tetapi sebagai seorang peninjau yang telah turut berusaha mcnghindarkan pertum- 
pahan darah sesama saudara sebangsa pada waktu kita masih berjuang mempertahan- 
kan Republik Indonesia. 

2) Anthony Rcid, Op.cil.. hal. 187. 


116 





kepada Knottenbelt bahwa beliau bersedia menemaninya dalam per- 
jalanannya ke Medan. Tawaran T. Nyak Arif itu ditolak oleh Knotten- 
belt karena takut dengan menerima tawaran tersebut berarti dia telan 
mengakui kekuasaan Republik Indonesia. Akan tetapi, Sjamaun 
Gaharu dan seorang pemimpin PRI karena khawatir akan keselamat- 
annya berangkat juga bersama Knottenbelt ke Medan sementara T. 
Nyak Arif telah berangkat lebih dahulu mendahului Knottenbelt untuk 
melicinkan jalan jangan sampai dia menemui kesulitan di jalan se- 
hingga dapat menimbulkan persoalan bagi Pemerintah Daerah Aceh. 

Sebenamya perjalanan T. Nyak Arif ke Medan itu mengandung be- 
berapa maksud. Yang pertama beliau ingin berbicara langsung dengan 
Brigadir Kelly, Panglima Sekutu di Medan tentang maksud Inggris yang 
pernah disampaikannya kepada beliau. Kedua untuk mengadakan kon- 
sultasi dengan dokter mengenai penyakitnya yang sudah sering-sering 
kambuh. Akan tetapi, manakala Brigadir Kelly meminta kesediaan T. 
Nyak Arif untuk mengizinkan Pasukan Penjaga Keamanan Inggris 
memasuki Aceh, Residen merasa terkejut dan segera mengambil 
keputusan pulang ke Aceh sehingga beliau lupa akan maksudnya untuk 
berobat kepada dokter. Maksudnya pulang dengan tergesa-gesa adalah 
untuk mengatur pertahanan kalau-kalau Inggris masuk juga ke Aceh 
dengan tiba-tiba. Akan tetapi, bagaimanapun juga, keberangkatannya 
ke Medan dan hubungannya dengan Knottenbelt selama dia berada di 
Kutaraja dengan tidak diduga-duga telah menimbulkan kecurigaan 
pemuda terhadapnya. Kecurigaan ini bertambah besar karena ulah Goh 
Moh Wan, seorang Cina Kutaraja yang sangat ambisius, yang bekerja 
sebagai penterjemah bagi Kempetai Jepang selama perang. Sesudah pe- 
rang, di samping bekerja sebagai penasihat dan penterjemah bagi T. 
Nyak Arif ia menjilat Knottenbelt dengan maksud tertentu. Ketika 
Knottenbelt meninggalkan Kutaraja dia menunjuk Goh Moh Wan se- 
bagai perwira penghubung bagi Sekutu dan kepadanya oleh T. Nyak 
Arif diberikan sebuah surat pengakuan (sebagai penghubung Sekutu) 
dalam kedudukannya sebagai Residen. 

Goh Moh Wan mengunjungi Medan beberapa hari setelah T. Nyak 
Arif dan Knottenbelt meninggalkan Kutaraja. Di Medan, Goh Moh 
Wan dalam banyak kesempatan terlihat bersama-sama dengan petugas- 
petugas Sekutu sehingga menimbulkan kecurigaan pihak pejuang- 
pejuang Republik. Kemudian pada waktu meninggalkan Medan dia 
ditangkap oleh pemuda dan dibunuh. Padanya ditemukan surat yang di- 
berikan oleh T. Nyak Arif yang segera diserahkan kepada Sarwono. 
Kemudian diperbanyak dan dibagi-bagikan kepada sebagian mereka 
yang mempunyai hubungan dengan Sarwono termasuk Tgk. Amir Husin 
Almujahid. Dengan disebarluaskan surat T. Nyak Arif yang tertang- 
kap pada Goh Moh Wan secara berantai kecurigaan terhadap beliau 
dan Sjamaun Gaharu bertambah meluas di kalangan Pemuda PUSA dan 


117 



P R I. J ) Aga kn y a , kecurigaan inilah yang mendorongTgk. Amir Husin AI- 
mujamd dengan TPR-nya mengambil tindakan membebaskan T. Nyak 
. “. a J n jaoatannya sebagai Residen Aceh, di samping anggapanAl- 
mujahid bahwa T. Nyak Arif termasUk dalam anasir feodal yang dapat 
merupakan pengempang bagi jalannya revolusi nasional dan hambatan 
bagi terbentuknya suatu pemerintahan yang stabil di Aceh. Demikian 
yang saya dengar dari Almujahid mengenai penyingkiran T. Nyak Arif. 
Apakan dalam peristiwa ini turut bermain tangan kotor PKI, karena 
pada salah satu mata rantainya terdapat nama SARWONO, hal ini me- 
merlukan penelitian lcbih lanjut. Tetapi, kalau melihat bahwa Almu- 
jahid mempunyai hubungan yang rapat dengan Natar Zainudin dan 
Xarim M.S. (keduanya tokoh-tokoh komunis lama yang sekampung 
dengan beliau) dugaan tcrsebut tidak jauh melesat 


3) Amhony Reid, Ibid., hai. 191-192. 


118 





KEBIJAKSANAAN GUBERNUR SUMATERA YANG 
TIDAK BIJAKSANA 


SATU hal yang patut menjadi renungan kita sehubungan dengan ben- 
trokan bersenjata antara kaum uiama dan kaum uleebaiang pada bulan 
Desember 1945 adalah kebijaksanaan yang diambil Gubernur Suma- 
tera, Mr. T. Mohd. Hasan, mengenai pengangkatan pamongpraja 
(asisten residen, kepala wilayah atau wedana, pembantu kepala wilayah 
atau asisten wedana) dan beberapa pejabat tinggi di daerah Aceh untuk 
mengisi kekosongan yang ditimbulkan oleh menyerahnya Jepang dan 
berdirinya Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Gubernur 
Sumatera dengan Ketetapan No. 71 tanggal 28 Desember 1945 telah 
mengangkat sebanyak 55 orang yang sebagian bcsamya terdiri dari go- 
longan feodal untuk menjadi pamongpraja dan pejabat tinggi seperti 
tersebut di atas. Tepatnya, 45 orang dari golongan feodal dan 10 orang 
dari rakyat biasa. 1 ) Sebagian dari mereka ini adalah bekas Zeljbe- 
stuurder di jaman Hindia Beianda yang pada jaman Dai Toa diangkat 
kembali oleh Jepang menjadi Gunco dan Sonco. Malah di antara 
mereka terdapat yang oleh rakyat dan Pemerintah Daerah Aceh 
dianggap pengkhianat tanah air, yang pada waktu itu sedang terlibat 
dalam bentrokan bersenjata dengan kaum ulama seperti T.M. Daud 
Cumbok dan konco-konconya di Kabupaten Pidie. 

Gubernur Sumatera tentu mengetahui bahwa pada waktu itu ben- 
trokan bersenjata sedang terjadi antara kaum ulama dan kaum ulee- 
balang. Masing-masing pihak berjuang mati-matian menghancurkan 
lawannya. Kaum uleebalang ingin menghancurkan kaum ulama yang 
menjadi penghalang mereka untuk berkuasa kembali seperti di jainan 


I) Telegram Gubernur Sumatera tanggal 17-1-46 nr. 353/pg. 


119 



fi ,anda d , an kaum ulama bert ekad mengenyahkan kaum ulee- 

yanTte^ah ^berah^H h 3tUny f J a,ai ? unrtlk menumbangkan sistem feodal 
yang telah berabad berurat berakar di dalam masyarakat Aceh 

rakva?se?kan n a ?, U n r n h r Sumalera ihi "lenimbulkan kesan pada pihak 
hlhnl I„ K f Gubernur Sumatera memihak kepada kaum ulee- 
J n « da ber kemginan untuk memperkuat kedudukan feodal yang 

ini olehra a kv a ,H 8an ^ kegi f ihan sedan « ditumbangkan. Hal sepertl 
!?! . eh rak yat dianggap sangatlah tidak bijaksana. Oleh karena itu kita 

amarah^ r akvafmen indakan h GUberni !. r Sumatera ini menyebabkan suhu 
!!!A h S memnggi sehmgga tekad bulat yang telah diambil untuk 

s^ngfi k agi ab ' S S ' Stem fCOda ' dar ' Tanah Rencon S ,idak ada sangsi- 

Mengenm kete t a pan Gubemur Sumatera ini "Insider" dalam 
bukunya yang bernama Aceh Sepintas Lalu berkata sebagai berikut: 

tera Gu^nu^SutaTera M^'hT 111 n,aklU,T : a, " emcrdckaan '"“«"-a di Suma- 

pejabT!ne!rhaTpemc 0 r 0 mfT rT! bcrpengaruh ,idak ">cnghendaki mereka sebagai 
nrmhf!, P r J b L P h ' Desakan «olongan yang berpcngaruh unluk mcnuniukkan 

tern in^nr^ 3 / 613 ? 3 ' 1 i eb ‘ h lanjut bahwa keteta P a n Gubernur Suma- 
tera nomor 71 terjadi pada tanggal 28 Desember 1945 yaitu pada waktu 

SnnTT 3 " T da " 8 J erkecamuk antara kaum ulama^dan kaum ulee- 

tc/akhir diTamM Pa | * l3 u Januari 1946 bente "8 Cumbok yang 

Cumbok^rtnT MeU T dapat d,rcbut oleh kaum ulama dan T -M. Daud 
Cumbok serta kawan-kawannya melarikan diri. Pada tanggal 16 Januari 

1946 mereka dapat ditangkap oleh barisan rakyat yang dipimpin oleh 

p<?lnn^ hm r d A k d ' Gunung Seulawa h Jantan. Dengan kalahnya 

s£ em LdTd^ b r a 1' tamat !f h fiWayat uieebalan 8 dan tumbanglah 

GubTrnur Snmnl , Z Aceh - Hal ini tentu diketahui oleh 

Gubernur Sumatera apalagi karena beliau adalah seorang putra Aceh 

Mengingat hal-hal yang demikian orang bertanya tepatkah 

d£Xn Sumatera nomor 71, tanggal 28 Desember 1945 itu 
dikawatkan juga kepada Residen Aceh dengan telegram No 353/ng 

tanggal 17 Januan 1946 untuk dilaksanakan? Pertama karena se{S 


2) "tnsider", Op.cii., hai. 34. 


120 




semula gubernur telah mengetahui bahwa penempatan itu mendapat 
tantangan yang hebat dari rakyat. Kedua, gubernur tentu mengetahui 
bahwa sebagian yang namanya tercantum dalam ketetapannya itu telah 
ditangkap oleh rakyat dan sebagian yang lainnya sedang dalam ke- 
adaan terombang-ambing menunggu tindakan pembersihan. 

Ternyata kemudian bahwa ketetapan Gubernur Sumatera ini sama 
sekali tidak dapat dilaksanakan. Seperti dikatakan oleh "Insider", ”baik 
oleh karena yang bersangkutan telah tewas dalam peristiwa tersebut, 
ataupun golongan yang berpengaruh (golongan yang menang, pen.) 
tidak menghendaki mereka sebagai pejabat-pejabat pemerintah.” 

Pada tanggal 11 Agustus 1946 keluarlah ketetapan Gubernur Suma- 
tera nomor 204 untuk membatalkan kctctapan Gubernur Sumatera 
nomor 71, tanggal 28 Desember 1945 dan mengangkat persona-persona 
baru untuk mengisi kedudukan-kedudukan pamongpraja dan pegawai- 
pegawai tinggi dalam Pemerintahan Daerah Aceh yang masih ter- 
luang. 3 ) 

Adapun akibat Peristiwa Cumbok, banyak keluarga uleebalang 
yang terbunuh, ada yang terbunuh selama pertempuran, ada pula yang 
terbunuh kemudian dalam gerakan pembersihan. Selain dari itu seluruh 
kekayaan uleebalang, baik harta yang bergerak maupun yang tidak, 
dikuasai oleh Majelis Penimbang yang dibentuk oleh Pemerintah 
Daerah Aceh dengan Peraturan Daerah No. 1 tanggal 24 Juli 1946 4 ) 
yang ditandatanganioleh Residcn Aceh, T.T. Daoedsjah, dan disetujui 
oleh Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh yang ditandatangani oleh 
Mr. S.M. Amin sebagai Wakil Ketuanya. 

Dengan berakhimya Peristiwa Cumbok janganlah disangka bahwa 
pertentangan antara kaum ulama dan uleebalang telah berakhir. 
Keluarga uleebalang yang pada waktu itu terkenal dengan "sisa-sisa 
feodal” yang selamat dari gilingan roda revolusi, baik yang masih berani 
tinggal di Aceh, maupun yang telah hijrah ke Sabang, Medan dan Jakar- 
ta, setelah perang Indonesia-Belanda reda dan Pemerintah Republik 
Indonesia mulai berjalan baik, mulai menggugat hal-hal yang telah ter- 
jadi sekitar Peristiwa Cumbok, mengenai pembunuhan yang terjadi atas 
keluarganya, ataupun mengenai harta kekayaan uleebalang yang telah 
dikuasai oleh Majelis Penimbang. Pada mulanya, gugatan ini bersifat 
perorangan yang disampaikan dengan surat kepada Pemerintah Pusat di 
Jakarta. Usaha ini lambat laun berubah dari gugatan secara hukum 
menjadi kampanye yang bukan saja bersifat gugatan atau pengaduan, 
akan tetapi bercampur dengan Titnahan dan hasutan, baik melalui su- 
rat-surat kabar maupun surat-surat selebaran, di Medan maupun di 
Jakarta. Di Medan usaha-usaha ”sisa-sisa feodal” ini dikoordinasikan 


3) Ketetapan Gubcrnur Sumatcra tanggal II Agustus 1946 nomor 204. 

4) Peraturan Daerah No. I tanggal 24 Juni 1946. 


121 



dalam suatu badan yang dinamakan Subkomite Menuntut Keadilan dan 
Pembangunan Daerah Aceh yang diduga dipimpin oleh seorang yang di- 
duga bemama Ibrahim Heron. Sedang di Jakarta kampanye ini dipim- 
pin oleh T.T. HanaHah. Dalam rancangan Keterangan Pemerintah 
mengenai Peristiwa Daud Beureueh disebutkan adanya dugaan bahwa 
kampanye seperti yang tersebut di atas itu berasal dari keluarga- 
keluarga uleebalang yang tinggal di luar daerah (Medan dan Jakarta). 
Sedang T.T. Hanafiah tampaknya dibuat sebagai topeng saja. J ) 

Sebenarnya, kegiatan ”sisa-sisa feodal” ini pada mulanya berupa 
kegiatan yang bersifat perorangan. Akan tetapi sejak pertengahan tahun 
1948 kegiatan-kegiatan mercka ini ditampung dalam suatu gerakan yang 
dinamakan dengan gerakan Said Ali cs. 


5) Rancangan Keterangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh (Kode S. 
1110/53). 


122 




GERAKAN SAID ALI CS. DAN BKR (BADAN 
KEINSAFAN RAKYAT) 


GERAKAN Said Ali cs ini timbui di daerah Aceh Besar, terdiri dari 
Said Ali A1 Saggaf, Waki Harun, Tgk. Muhd. Asyik, Muhammad Meu- 
raksa (semuanya dari Aceh Besar), Tgk. H. Muhsin (Pidie), Nyak Sabi 
(Pidie) dan T. Syamaun Latif (Pidie). Mereka ini pernah kecewa, 
sebagiannya akibat tindakan beberapa oknum PUSA dan sebagiannya 
akibat tindakan Pesindo dalam rangka revolusi December 1945 dan di 
antara mereka ada yang tidak mendapat bagian yang menjadi ambisi- 
nya di dalam pemerintahan. 

Tujuan gerakan ini dituangkan dalam suatu program yang di- 
namakan "programma van actie" yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Bahwa mereka yang telah dapat berhasil menduduki kursi-kursi pemerintahan, tclah 
mengadakan suatu perkumpulan "Banteng Hitam". 

2. Bahwa mereka ini, terhadap setiap orang yang tidak termasuk perkumpulan ini, 
mengadakan suatu froni sehingga pemerintahan seluruhnya tetap dalam genggaman 
mereka dan segala kesalahan-kesalahan mereka tetap terpendam. 

3. Bahwa mereka melakukan berbagai-bagai kecurangan dan kejahatan antara lam: 

a. corruplie secara besar-besaran. 

b. melakukan perniagaan illegal secara besar-besaran. 

c. melakukan pembunuhan atas mereka yang tidak disukai dan dianggap berbahaya 
bagi mereka. 

d. tidak mengurus baitalmal dan zakat sebagaimana mestinya. 

e. tidak mengindahkan peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi dari Pemerintah 

f. mempergunakan hasil-hasil tambang minyak dan perkebunan untuk diri sendiri. 

Mcnurut hcmat saya scbagian dari tuduhan yang tercantum dalam 
"programme van actie" mercka mcmang ada benarnya, akan tetapi cara 
yang ditempuh mereka seperti yang akan diterangkan, untuk melaku- 
kan koreksi tidak dapat dibenarkan. 

Pada mulanya maksud mereka ini terbatas pada usaha hendak me- 
nyingkirkan lima tokoh perjuangan kemerdekaan yang tidak mereka 
senangi yaitu, A. Hasjimy, Nya’ Neh, Saleh Rahmany dan Umar Husny 


123 



(dari pimpinan teras Pesindo) dan T.M. Amin dari Pengurus Besar 
PUSA. Inilah sasaran utama Said Ali cs. Di samping itu, ada sejumlah 
60 orang lebih yang mereka kehendaki supaya diturunkan dari kursi 
pemerintahan Daerah Aceh. 

Setelah gerakan Said Ali cs ditunggangi oleh ”sisa-sisa feodal” 
maka gerakan ini tidak saja bertambah luas di daerah Aceh Besar, akan 
tetapi secara menonjol ditujukan pula kepada PUSA. Ini tidak berarti 
bahwa tokoh-tokoh Pesindo tidak menjadi sasaran. Jadi tidak benar 
kalau ada orang yang mengatakan bahwa gerakan Said Ali cs ditu- 
jukan kepada PUSA semata-mata. Sebab, meskipun tidak dapat diban- 
tah bahwa ada tokoh-tokoh PUSA yang sudah menyeleweng, Pesindo 
pun telah melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan reaksi 
pihak Said Ali cs dan golongan feodal serta pengikut-pengikutnya. 

Sebenarnya, sebagian dari orang-orang Pesindo tadinya adalah 
orang-orang PUSA juga. Akan tetapi setelah Pesindo menonjol di Kuta- 
raja dan daerah-daerah sekitarnya mereka menjadi oknum-oknum 
Pesindo yang oleh rakyat dipandang seram serta ditakuti. Warna PUSA- 
nya menjadi pudar dan warna Pesindo-nya menjadi menyala. Malah an- 
tara kedua golongan ini telah terjadi hubungan yang tidak serasi. Akan 
tetapi, oleh karena yang memegang kendali dalam pcrgerakan ke- 
merdekaan dan perjuangan menumbangkan kekuasaan feodal pada 
mulanya adalah PUSA, maka segala perbuatan yang tidak wajar yang 
dilakukan terhadap keluarga uleebalang dan pengikut-pengikutnya, 
baik dalam masa revolusi Cumbok maupun sesudahnya (masa pem- 
bersihan) meskipun dilakukan oleh oknum-oknum Pesindo dan TPRnya 
Husin Almujahid, secara generalisasi oleh umum dan golongan feodal 
serta pengikutnya ditimpakan ke atas PUSA. Tindakan-tindakan 
mereka yang tak wajar ini merupakan salah satu faktor penting yang 
menyebabkan timbulnya gerakan Said Ali cs dan Badan Keinsyafan 
Rakyat (BKR). 

Tindakan drastis yang dikehendaki oleh Said Ali cs, direncana- 
kan akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus malam tahun 1948. 
Pada malam itu mereka mengerahkan penduduk kampung sekitar Kuta- 
raja untuk berkumpul di Lam Baro kira-kira 3'/ 2 km dari Kutaraja. Tu- 
juan mereka adalah 'mars’ ke Kutaraja dengan maksud "mengambil” 
lima orang tokoh yang telah disebutkan tadi. 

Maksud mereka ini dapat dicium oleh yang berwenang di Kuta- 
raja. Segera dikirim utusan yang terdiri dari Tgk. H. Ahmad Hasballah 
Indrapuri (seorang ulama yang terkenal) dan Tjik Mat Rahmany (bekas 
Kepala Staf Divisi Tgk.Tjhik di Tiro), untuk membujuk mereka itu 
supaya tidak melangsungkan maksudnya. Setelah diadakan pem- 
bicaraan yang lama, akhirnya mereka memutuskan mengirimkan utusan 
untuk berdialog dengan Pemerintah. Utusan ini terdiri dari Said Ali 
Seggaf, Waki Harun dan Waki Gading. Dialog dilakukan dengan Mr. 
S.M. Amin, Gubemur Sumatera Utara, yang berkedudukan di Kuta- 


124 





raja pada waktu itu di tempat kediamannya. Oleh karena tidak ada hasil 
yang dicapai, sebab Said Ali cs berkeras hendak melangsungkan ren- 
cananya, Mr. S.M. Amin menelpon Tgk. Muhd. Daud Beureueh, 
Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Beliau ini segera 
datang ke tempat kediaman Gubernur Sumatera Utara. Dialog yang 
dilakukan kemudian dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh pun tidak 
dapat melunakkan pendirian Said Ali cs. Bahkan Said Ali cs ini 
menambah penjelasannya dengan mengatakan bahwa apa yang akan 
mereka lakukan itu adalah karena mereka sayang kepada Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh dan untuk membela beliau. Mendengar keterangan 
yang demikian itu Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan gamblang 
mengatakan sebagai berikut, ”Saya dengan tegas melarang saudara-sau- 
dara melakukan rencana saudara-saudara karena perbuatan saudara- 
saudara itu adalah merupakan tindakan sendiri-sendiri yang sudah te- 
rang bertentangan dengan hukum, apalagi kalau tindakan saudara-sau- 
dara itu untuk membela diri saya. Saya tidak ingin diri saya dibela 
dengan mengorbankan orang lain. Saya harap saudara-saudara pulang 
ke rumah masing-masing. Dan serahkan tuntutan saudara-saudara itu 
kepada pemerintah untuk diselesaikan sebagaimana mestinya.” 

Oleh karena Said Ali cs masih tetap berkeras juga, maka Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh dengan lantang berkata, "Baiklah, silakan 
saudara-saudara lakukan apa yang saudara-saudara maksud itu. Nanti, 
kalau ada perempuan-perempuan yang menjadi janda dan anak-anak 
yang menjadi yatim piatu saudara-saudaralah yang bertanggung jawab.” 
Segera Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengambil telepon memerintah- 
kan kepada Kol. Sitompul, Kepala Staf Divisi X TNI, menyiapkan satu 
Kompi TNI, sebagian di tempatkan di Jalan Percut, sebagian di Jalan T. 
Nyak Arif dan sebagian di Jalan Lhok Nga. "Siapa saja yang memasuki 
Kutaraja dengan maksud mengacau, tembak saja! Demikian perintah 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh tegas. 

Mendengar perintah Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang demikian 
tegas Said Ali cs menjadi lemas dan mereka menyatakan bersedia 
membubarkan gerombolan yang telah berkumpul di Lam Baro serta 
bersedia pula menyerahkan tuntutan mereka untuk diselesaikan oleh 

Pada malam itu semua tokoh yang hendak di"ambil” oleh Said Ali 
cs itu, berada di tempat kediaman Gubernur Militer, Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh; mereka pulang dari tempat kediaman gubernur militer 
pada lewat tengah malam keiika suasana tegang mencekam Kutaraja 
sudah tenang kembali. 

Ternyata kemudjan bahwa Said Ali cs tidak tinggal diam, akan 
tetapi tetap bergerak menghasut rakyat terhadap tokoh-tokoh per- 
juangan dan terhadap Pemerintah Aceh. Meskipun telah beberapa kali 
dinasihati, akan tetapi mereka tidak menghiraukannya. 

Nasib tidak baik telah menimpa gerakan Said Ali cs ini sehingga 


125 



ia tidak lama dapat hidup karena sebelum sampai kepada taraf yang ber- 
bahaya telah ditindak oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah 
Karo pada tanggal 4 November 1948 dengan alasan untuk memelihara 
keselamatan Negara serta ketenteraman umum. 1 ) Said Ali cs dan 
beberapa orang pengikutnya ditangkap dan diasingkan ke Takengon. 
Pengasingan ini baru berakhir pada saat penyerahan kedaulatan oleh 
Belanda kepada Indonesia. 2 ) 

Tindakan Gubernur Militer ini diambil sesudah 45 hari di- 
keluarkannya Maklumat Gubernur Sumatera Utara Mr. S.M. Amin 
pada tanggal 20 Agustus 1948 yang memperingatkan bahwa pemerintah 
tidak dapat menyetujui keinginan yang hendak melaksanakan 
perubahan dengan serta merta atas tuduhan yang tidak atau belum 
nyata berdasar atas alasan-alasan yang tepat dan terbukti kebenar- 
annya. 1 ) Tindakan ini baru diambil setclah Said Ali cs berkali-kali di- 
nasihati agar jangan berbuat sesuatu yang dapat menimbulkan ke- 
keruhan dan kekacauan yang akan merugikan negara dan penduduk 
umumnya. 

Selama terjadi gerakan Said Ali cs keadaan di Aceh agak tegang. 
Sebab, selain Said Ali cs melakukan kegiatan menghasut rakyat yang 


1) Maklumat Gubcrnur MilitcrAcch, Langkat, danTanah Karo No. Gm-14-M, langgal 4 
November 1948 (lampiran ke-14). 

2) Keputusan Wakil Perdana Menteri Rl No. !4/KehAVKPM tanggal 21 Desember 
1949 (lampiran ke-15). 

3) Maklumat Gubernur Sumatera Utara tanggal 30 Agustus 1948, No. 2/1948/GSO. 

Di Kutaraja pada akhir tahun 1948 terdapat instansi-instansi Residen Aceh, 
Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Militer Aceh, I angkat, dan Tanah Karo. 
Residcn Aceh dijabat oleh T. Tjhik Mohd. Daoedsjah yang menggantikan T. Nyak 
Arif (Residen Aceh NRI yang pertama) pada pertengahan bulan Januari 1946. Gubcr- 
nur Sumatera Utara yang dibentuk pada pertengahan bulan Descmber 1948 dijabat 
oleh Mr. S.M. Amin. Sedangkan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo 
dijabat oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Beliau diangkat sebagai Jenderal Mayor 
Tituler dengan Keputusan Wakil Presiden Drs. Muhammad Hatta No. 
57/WKP/SUM/48 tanggal 3 April 1948. Daerah militcr ini dibentuk oleh Wakil 
Presiden Republik Indonesia, Drs. Muhd. Hatta, sebagai Wakil Panglima Tertinggi 
Tentara Republik Indonesia, dengan keputusannya No. 3/BPKU/47, tanggal 26 
Agustus 1947. 

Pada awal tahun 1949, telah datang ke Kutaraja Mr. Sjafruddin Prawiranegara, 
mewakili Pemerintah Pusat yang ditempatkan di sana. Ia bertindak sebagai Wakil Per- 
dana Menteri/Kepala Pemerintah Darurat Republik Indonesia. 

Dengan keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 17 Mei 1949, 
No. 22/Pem./PDRI, Gubernur Sumatera Utara dihapuskan. Kemudian dengan Ke- 
putusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 17 Mei 1949, No. 
23/PemTPDRI, Mr. S.M. Amin bekas Gubernur Sumatera Utara diangkat menjadi 
Komisaris Pemerintah Pusat untuk daerah Sumatera Utara. Sedangkan Residen Aceh, 
T. Tjhik Mohd. Daoedsjah dengan ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat untuk 
Sumatera Utara tanggal 13 Juni 1949, No. 3/KPPSU/P, diangkat sebagai Ketua Dewan 
Pertahanan Daerah Aceh yang dibentuk dengan Ketetapan Pemerintah Darurat 
Republik Indonesia tanggal 16 Mei 1949, No. 21/PemTPDRI untuk menjalankan 
Pemerintahan Sipil dalam Keresidenan Aceh. Sebagai anggota dewan tersebut telah 


126 





awam di kampung-kampung untuk mcmpcrluas pengaruhnya, pihak 
lawannya, yaitu orang-orang PUSA dan Pesindo, pun tidak tinggal diam. 
Mereka mengadakan anti propaganda ke kampung-kampung dan mem- 
bentuk front persatuan untuk menghadapi lawannya sehingga di- 
khawatirkan pada waktu itu akan terjadi pertumpahan darah. Akan 
tetapi dengan penindakan yang cepat oleh Gubernur Militer terhadap 
Said Ali cs keadaan yang mengkhawatirkan itu dapat dihindari dan 
suasana tegang menjadi reda. 

Akibat tindakan Gubemur Militer yang tegas ini ”sisa-sisa feodal” 
terpukul dan mereka sangat kecewa. Akan tetapi mereka tidak tinggal 
diam dan berputus asa. Pada tahun 1951 kegiatan mereka dikonsoli- 
dasikan lagi dalam suatu badan yang mereka namakan Badan Ke- 
insafan Rakyat (BKR). Badan ini dibentuk pada tanggal 8 bulan April 
tahun 1951 di Lam Temen (Aceh Besar). Pengurusnya terdiri dari T. Ali 
Lam Lagang (ketua), Nya’ Mubin (wakil ketua), Ibrahim (penulis), Tjut 
Itam dan K. Hanafiah Lambaro Angan (bendahara), K. Saleh, K. Ajad, 
T. Samidan dan K. Raja (komisaris-komisaris). Sedangkan Badan 
Penimbang terdiri dari Tgk. H. Hasan Krueng Kale, Tgk. H. Makam, 
Tgk. Abdussalam Meuraxa, Tgk. Sjeh Mud. T. Ali Keurekon, M. Jusuf 
dan Ibrahim. 

Dalam resolusi yang disampaikan BKR kepada Pemerintah Pusat 
antara lain dituntut: 

1. Menggantikan segala pegawai yang tidak konsekwen. 

2. Memberhentikan semua pegawai yang nyata-nyata melakukan 
korupsi. 

3. Memberhentikan semua pegawai yang tidak cakap. 

4. Agar pemerintah benar-benar melindungi jiwa dan harta rakyat. 
Sebagai bukti, pemerintah harus mengembalikan harta anak yatim 
yang sekarang masih disimpan dalam Majelis Penimbang, dan supaya 
Pemerintah menjelaskan kesalahan yang dilakukan di luar pertem- 
puran oleh orang-orang PUSA. 

5. Membubarkan panitia pemilihan umum di daerah Aceh dan meng- 
gantikannya dengan yang baru. 

6. Menggantikan pemerintahan sipil dengan pemerintahan militer. 

Baik dijelaskan bahwa tentara pada waktu itu berada dalam tangan 
Mayor Nazir yang berhaluan kiri yang pernah ditahan-rumah oleh 

diangkat M, Yunan Nasution, Yahya Siregar, Amelz, dan M. Nur E1 Ibrahimy (semua 
adalah bekas anggota Badan Eksekutif Sumatera Utara). 

Di samping pejabat-pejabat tinggi tersebut, di Kutaraja bermarkas pula Kolonel 
Hidayat, Panglima Tentara Teritorium Sumatera, Kol. (L) Subyakto, mewakiii Kepda 
Staf Angkatan Uut Republik Indonesia, Kol. (U) Sujoso Karsono, mewakih Kepala 
Staf Angkatan Udara Republik Indonesia. Semua dengan anggota stafnya. Jadi, tidak 
salahlah kalau dikatakan bahwa Pemerintahan Republik Indonesia pada waktu itu 
berkedudukan di Kutaraja (Banda Aceh sekarang ini) oleh karena Presiden, Wakil 
Presiden, dan beberapa Menteri telah ditawan oleh Belanda. 


127 



Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Mayor Nazir ini 
kemudian terlibat dalam pemberontakan terhadap Republik Indonesia 
dalam rangka G30S/PKI di Medan. 

Jadi jelas sekali, resolusi itu ditujukan untuk menggugat orang- 
orang PUSA dan kaum pejuang yang lain yang bersama-sama pasukan 
Pemerintah Daerah dan barisan-barisan rakyat lainnya pada bulan 
Desember 1945, menghancurkan golongan Cumbok yang oleh Peme- 
rintah Daerah Aceh telah dicap pengkhianat tanah air dan musuh 
Negara Republik Indonesia. 

Kalau kita ingin jujur, kita harus mengakui bahwa sebagian isi reso- 
lusi BKR itu ada benarnya. Akan tetapi, mengenai pembunuhan-pem- 
bunuhan yang terjadi sekitar Peristiwa Cumbok, baik yang terjadi dalam 
pertempuran maupun di luar pertempuran dalam gerakan pembersihan 
kemudian, sebenarnya tidak usah diungkit-ungkit lagi. 4 5 6 ) Sebab hal ini 
telah dianggap selesai selelah keluar maklumat Gubernur Sumatera 
Utara yang berbunyi sebagai berikut: 

"Terhadap mereka yang baik langsung maupun lidak langsung. telah campur langan 
dalam pcmbunuhan-pcmbunuhan dan penganiayaan-penganiayaan. yang bcrsangkulan 
dengan Pcrisiiwa Cumbok, tidak akan dilakukan luniutan. olch karena kepentingan 
Negara menghendaki mcreka diletakkan di luar tuntutan.”’) 

Kemudian ternyata Maklumat Gubemur Sumatera Utara ini 
diperkuat oleh Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia 
No. I4/Keh. WKPM tanggal 21 Desember 1949, yang antara lain ber- 
bunyi sebagai berikut: 

Abolisi (pcmbebasan dari tuntutan) diberikan kepada mercka yang baik langsung, 
maupun tidak langsung, tersangkut dalam suatu perbuatan mengcnai peristiwa-peristiwa 
dalam Daerah Aceh. baik yang terkenal dengan perisliwa Cumbok dan pcristiwa di 
sekitarnya baik pcristiwa lain yang timbul kcmudiannya sclaku akibat dari peristiwa- 
peristiwa tersebut atau pergolakan Rcvolusi Nasional, maupun yang terkenal dcngan 
peristiwa Said Ali al SaggaT, bilamana mereka oleh karena itu telah mcnjalani hukuman 
ataupun mcngalami suatu tindakan yang bersilat pcnghukuman (pasal I). 

Scgala tuntutan (rechlvervolging) terhadap mcrcka yang dimaksud Pasal I dihcntikan 
jika dalam tuntutan supaya dihentikan dengan segera (pasal 2).') 


4) Pengarang buku ini mempunyai seorang kemenakan wanila yang kawin dengan 
seorang pemuda Indonesia asal Jawa bernama Ahmad. Ia bekerja sebagai kondcktur 
pada Jawatan Kereta Api Aceh di Sigli. Pada jaman Jcpang ada bcbcrapa jenis barang 
kcbutuhan hidup sehari-hari yang dilarang mengeluarkannya ke luar daerah Aceh 
seperti beras dan garam. Ahmad termasuk salah seorang yang sangat ketal men- 
jalankan peraturan ini, schingga sebagian orang yang pekerjaannya menyelundup 
sangat tidak senang kepada Ahmad ini. Dalam revolusi 1945 di Acch Ahmad dibunuh 
karena semata-mata membalas dendam, bukan karena ada kesalahan lain yang di- 
buatnya umpamanya memihak kepada Bclanda atau Jepang atau pun kepada 
golongan Cumbok. 

5) Maklumat Gubernur Sumatera Utara No. 2/1948/GSO, tanggal 6 September 1948 
(lampiran ke-15). 

6) Keputusan Wakil Perdana Menteri Rl No. I4/Kch./WKPM tanggal 21 Dcscmber 1949 
(lampiran ke-16). 


128 




Dengan adanya resolusi BKR itu keadaan politik di Aceh menjadi 
genting kembali. Puncak kegentingan ini terlihat pada waktu kepala 
negara, Presiden Sukarno, datang ke Aceh pada tanggal 30 Juli 1951. 
Dalam penyambutan terhadap kepala negara itu masing-masing pihak 
membawa poster. Poster pihak PUSA bernada kritik terhadap Peme- 
rintah Pusat sedang poster BKR berisi kritik terhadap Pemerintah 
Daerah dan sindiran-sindiran terhadap mereka yang duduk dalam 
pemerintahan Daerah Aceh (yang dimaksud adalah orang-orang dari 
PUSA dan Pesindo). 

Kegiatan PUSA tampak kembali pada waktu diadakan Kongres di 
Langsa pada permulaan tahun 1953. Kira-kira sebulan sesudah Kongres 
PUSA ini, diadakanlah Kongres Ulama di Medan dan Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dipilih menjadi ketuanya. Setelah Kongres Ulama di Medan, 
pemimpin-pemimpin PUSA sibuk mengadakan rapat-rapat di seluruh 
pelosok daerah Aceh. Hal itu menunjukkan suatu keadaan yang luar 
biasa, setelah beberapa tahun kegiatan pemimpin-pemimpin PUSA ini 
tidak pernah terlihat. Demikianlah halnya pertentangan antara kaum 
ulama atau PUSA dan uleebalang atau ”sisa-sisa feodal” sesudah sele- 
sainya Peristiwa Cumbok sampai beberapa bulan menjelang meletus- 
nya Peristiwa Berdarah pada tanggal 21 September 1953. 


129 


KESANGSIAN TERHADAP KEPUTUSAN BERSAMA 
PEMERINTAH DAERAH ACEH DAN MARKAS UMUM 

DAERAH ACEH 


SEBAGAIMANA kita ketahui Pemerintah Daerah Aceh bersama 
dengan Markas Umum Daerah Aceh telah mengeluarkan dua buah 
keputusan mengenai golongan Cumbok. Yang pertama maklumat yang 
mencap uleebalang-uleebalang yang terlibat dalam gerakan Cumbok 
sebagai pengkhianat bangsa dan musuh Negara Republik Indonesia. 
Yang kedua, ultimatum yang memberi kesempatan kepada mereka un- 
tuk menyerah sampai tanggal lOJanuari I946,pukul 12 siang. Jika tidak, 
mereka akan ditundukkan dengan kekerasan. 

Oleh karena Perang Cumbok terjadi antara dua golongan yang se- 
jak lama bertolak belakang maka tidak heran apabila ada sementara 
pihak yang menyangsikan kebenaran keputusan bersama Pemerintah 
Daerah Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh itu. Pertama, mereka 
menganggap bahwa Pemerintah Daerah Aceh identik dengan Komite 
Nasional Indonesia Daerah Aceh yang dikuasai oleh PUSA. Kedua, 
tidak ada alasan yang dapat dipegang menurut hukum untuk memvonis 
u eebalang-uleebalang Cumbok sebagai pengkhianat bangsa dan musuh 
Negara Republik Indonesia. Baiklah saya coba memberikan penjelasan 
mudah-mudahan kesangsian yang meliputi mereka menjadi sirna. 

Dalam uraian yang baru lalu, telah saya singgung Markas Umum 
Daerah Aceh secara ringkas. Supaya persoalannya menjadi jelas, baik- 
lah saya terangkan apa sebenarnya yang disebut Markas Umum Daerah 
Aceh itu. 

Markas Umum Daerah Aceh adalah suatu badan perjuangan yang 
dibentuk untuk menentang percobaan penjajah Belanda menguasai 
kembali tanah Aceh. Jadi ia bersifat ketentaraan di samping tentara 
Pemerintah yang resmi yaitu Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Badan 
mi didirikan pada tanggal 30 Desember 1945.') 


I) Catatan rapat Markas Umum Daerah Aceh tanggal 30 Desember 1945 

130 




Markas Umum ini terdiri dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR), 
Polisi NRI, Polisi Istimewa, Pesindo Pusat, Mujahidin, KSO, Barisan 
Garis Belakang, Siasat Negara dan Penyelidik, PNI, PKI, PTTR, PDK, 
dan Serikat Pendidik Indonesia. 

Pengurus Markas Umum ini terdiri dari Ketua, Sjamaun Gaharu 
(TKR), Wakil Ketua, T. Muhammad Sjah (TKR), Anggota-anggota, 
Husin Jusuf (TKR), Oerip (Polisi Istimewa), Nja’ Umar (Polisi NRI), A. 
Hasjimy (Pesindo), Djaelani (Pesindo), Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
(Mujahidin), dan T.M. Amin (Mujahidin). Sedangkan penasihat adalah 
T. Njak Arif, Residen Aceh. 1 ) 

Pada tanggal 6 Januari 1946 atas usul Serikat Pendidik Indonesia 5 ) 
dan PNI diadakan rapat yang pertama di Markas Umum Daerah Aceh 
ini yang dihadiri oleh segenap anggotanya, kecuali Pesindo dan Muja- 
hidin. 

Dalam rapat ini telah diambil keputusan bahwa sekalian perusuh yang 
bertindak di Luhak Pidie yang berpusat di Cumbok adalah pengkhianat 
tanah air (musuh Negara Republik Indonesia). Keputusan ini berupa 
resolusi yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Aceh dan Pusat 
Komite Nasional Daerah Aceh oleh Sjamaun Gaharu (kini Brigjen 
Purn.), Tgk. Ismail Jacob (kini anggota DPR-RI) dan T.A. Sani (bekas 
Komisaris Besar Polisi, almarhum). 2 3 4 ) 

Segera setelah resolusi ini diterima oleh Pemerintah Daerah Aceh 
maka dikeluarkanlah maklumat atau pernyataan bersama atas nama 
Pemerintah Daerah Aceh yang ditandatangani oleh T.P.P. Mohd. Ali 
sebagai Wakil Residen Aceh dan atas nama Markas Umum Daerah 
Aceh yang ditandatangani oleh Ketuanya Sjamaun Gaharu. Isi mak- 
lumat itu telah saya terangkan dalam uraian yang lalu. 5 ) 

Kemudian pada tanggal 8 Januari 1946 diadakan lagi rapat kilat 
dari Markas Umum Daerah Aceh yang dihadiri oleh segenap anggota- 
nya, kecuali Serikat Pendidik Indoncsia. Rapat kilat ini dihadiri juga 
oleh Wakil Residen Aceh, T.P.P. Mohd. Ali. 

Setelah mendengar pandangan dari anggota-anggota antara lain: 

1. Tgk. Ismail Jacob yang menyatakan bahwa di sekitar daerah Cum- 
bok bendera Indoncsia Sang Saka Merah Putih dirobek-robek dan di- 
injak-injak demikian juga kitab suci A1 Qur’an dirobek-robek dan di- 
bakar oleh pengkhianat-pengkhianat tanah air itu. 

2. Sjamaun Gaharu yang mengatakan, terdapat kejadian bahwa orang- 
orang yang mengucap dua kalimah syahadat dipancung oleh pa- 
sukan Cumbok. 


2) Ibld. 

3) Surat Serikat Pendidik Indonesia tanggal 6 Juni 1946. 

4) Catatan Rapat Markas Umum Daerah Aceh tanggal 6 Januari 1946. 

5) Maklumat bersama Pemerintah Daerah Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh 
mengenai gerakan Cumbok. 


131 


3. A. Hasjimy yang mengatakan bahwa di rumah-rumah partai Cumbok 
yang telah ditinggalkan karena melarikan diri terdapat banyak uang 
NICA dan bendera Belanda. 

Kemudian T. Pangiima Polem Mohd. Ali (Wakil Residen Aceh) 
yang mewakili Pemerintah Daerah Aceh dalam rapat tersebut mene- 
gaskan, bahwa kekacauan di Luhak Pidie itu nyata dilakukan oleh 
NICA dan kaki tangannya. 

Setelah mendengar keterangan-keterangan dari anggota dan Wa- 
kil Pemerintah, maka diambillah keputusan sebagai berikut: 

1. Mengirimkan ultimatum kepada Golongan Cumbok dengan secepat- 
cepatnya. 

2. Mengirim barisan penggempur yang lengkap dengan senjata, yang 
akan berangkat tanggal 9 Januari 1945, di bawah pimpinan Abdur- 
rahman dari Polisi Istimewa. 

3. Mengirim bantuan berupa peluru meriam untuk menambah yang ku- 
rang. 

Keputusan ini dikirim kepada Pemerintah Daerah Aceh dan Ko- 
mite Nasional Daerah Aceh. 

Mengenai kesangsian sementara pihak terhadap Pemerintah 
Daerah Aceh, saya ingin jelaskan bahwa Pemerintah Daerah Aceh pada 
waktu itu dikendalikan oleh T. Nyak Arif sebagai Residen dan T. Pang- 
lima Polem Mohd. Ali sebagai Wakil Residen. 

Sebagaimana diketahui, T. Nyak Arif adalah seorang uleebalang di 
Aceh Besar, yaitu sebagai Kepala Sagi XXVI Mukim. Beliau adalah 
bekas anggota Volks Raad. "Insider" dalam bukunya Aceh Sepintas Lalu 
menggambarkan T. Nyak Arif sebagai seorang nasionalis sejati dan 
seorang yang dikenal sebagai pembela rakyat di daerah Aceh. Se- 
dangkan T. Panglima Polem Mohd. Ali adalah keturunan Panglima Po- 
lem yang terkenal sebagai seorang pahlawan yang berjuang dengan gigih 
berperang melawan Belanda. T. Panglima Polem Mohd. Ali ini pun se- 
orang nasionalis, dan beliau pun seorang uleebaiang. 

Sebagaimana kita ketahui, maklumat yang mencap golongan Cum- 
bok pengkhianat dan musuh Negara Republik Indonesia dikeluarkan 
oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh. Dari 
pihak Pemerintah Daerah ditandatangani oleh T.P.P. Mohd. Ali dan 
dari pihak Markas Umum ditandatangani oleh Sjamaun Gaharu. Beliau 
ini adalah Panglima Tentara Keamanan Rakyat di daerah Aceh dan se- 
orang nasionalis juga. 

Setelah mengenal tokoh-tokoh nasionalis ini timbul pertanyaan 
dalam hati kita, mungkinkah beiiau-beliau ini menjadi boneka atau 
stempelnya orang-orang PUSA seandainya benar bahwa Komite 
Nasional itu dikuasai oleh orang-orang PUSA? Coba dengan hati yang 
bersih kita bertanya apakah mungkin nasionalis-nasionalis sejati dan 


132 




pembela-pembela rakyat yang gigih seperti T. Nyak Arif, T. Panglima 
Poiem Mohd. Ali dan Sjamaun Gaharu dengan serta merta dan dengan 
cara yang membabi buta menjadi alat orang-orang PUSA terutama 
dalam hal-hal yang dapat menimbulkan korban jiwa yang besar dan 
kerugian harta benda rakyat yang tidak ternilai? Saya kira pemimpin- 
pemimpin rakyat ini tidak mungkin ditunggangi oleh orang-orang PUSA 
terutama untuk memberi kesempatan bagi orang-orang PUSA, dengan 
mengeluarkan suatu keputusan pemerintah, agar mereka dapat mem- 
balas dendam terhadap musuhnya. 

Mengenai Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh yang dikata- 
kan oleh sementara pihak dikuasai oleh kaum ulama atau orang-orang 
PUSA, dapat saya jelaskan sebagai berikut: 

Oleh karena kedndukan PUSA dalam percaturan politik pada awal 
tahun 1946 agak melambung, sementara orang menyangka bahwa 
pengaruhnya yang kuat telah menyusup ke dalam lembaga perwakilan 
rakyat (yang pada waktu itu dinamakan Komite Nasional Indonesia 
Daerah Aceh) dan juga pemerintah daerah. Dengan gampang orang 
melontarkan tuduhan bahwa lembaga perwakilan rakyat dan peme- 
rintah daerah dikuasai oleh PUSA, sehingga kalau ada sesuatu kepu- 
tusan Pemerintah Daerah yang tidak menyenangkan sementara pihak, 
dengan serta merta menganggap keputusan pemerintah itu duplikat dan 
pada keputusan PUSA. Dianggap bahwa keputusan itu tidak adil atau 
dengan perkataan lain berat sebelah. 

Sehubungan dengan keputusan Pemerintah Daerah Aceh yang mem- 
vonis Golongan Cumbok sebagai pengkhianat bangsa dan musuh Ne- 
gara Republik Indonesia, ada pihak yang secara lantang menolak kepu- 
tusan tersebut oleh karena mereka menganggap Pemenntah Daerah 
Aceh identik dengan Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh yang di- 
kuasai oleh PUSA (dengan pengertian, bahwa sebagian besar anggota- 
nya terdiri dari orang-orang PUSA atau simpatisan PUSA). Marilah kita 
kaji kebenaran anggapan mereka itu. 

Dalam sebuah buku yang berjudul Kenang-kenangan dari Masa 
Lampau karangan Mr. S.M. Amin, bekas Gubernur Sumatera Uta- 
ra/Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, (diterbitkan di 
Jakarta tahun 1978), terdapat keterangan mengcnai susunan Komite 
Nasional Indonesia Daerah Aceh. Buku ini identik dengan buku Aceh 
Sepintas Lalu karangan "Insider" (diterbitkan di Jakarta tahun 1950). 
Menurut Mr. S.M. Amin susunan Komite Nasional Indonesia Daerah 
Aceh adalah sebagai berikut: 

"Jumlah anggota yang ditunjuk atas dasar pencalonan Partai-partai adalah 65 orang 
yaitu I. Doktcr M. Mahyudin. 2. H.M. Zainuddin, 3. Kamarusid, 4. Umar Husni. 5. P. 
I.emahelu, 6. Tgk. Ismail Yakub, 7. Haji Bustamam, 8. Mr. S.M. Amm, 9. Sutikno Padmo 
Sumarto, 10. Tgk. Abdusslam, 11. Thamrin Amm, 12. Ir. M. Tahir, 13. Ibrahim, 4. Mu- 
hammad Z.Z , 15. Osmansyah, 16. Tk. Ali Lam Lagang, 17. Tgk. Abdul Rahman, 18. Mu- 
hamad HanaTiah, |9. Raden lnsun, 20. Ng. Suratno, 21. Raden Suwandi, 22. Tuanku 


133 


Johan Ali, 23. M. Mokhtar; dari luar kota Kutaraja: 24. Ahmad Abdullah, 25. Yahya, 
26. Saleh Yavas, 27. Teuku Pulo, 28. Muhamad, 29. H. Burhan Jamil, 30. A. Mu’thi, 
31. Tgk. Syekh Abdul Hamid, 32. Afan Daulay, 33. Nurdin St. M„ 34. Tgk. Zainul Abidin, 
35. Mohd. Saridin. 36. Ahmad Banuali, 37. Karim M. Durijat, 38. Abd. Rahman, 39. Abd. 
Gani, 40. T. Ahmad Syah, 4I.O.K. Dahlan, 42. Abduh Syam (merangkap Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera); mewakili Partai-partai dan organisasi-organisasi: 
43. A. Munir, 44. Hasyim, 45. Nya’ Haji, 46. Nyonya Abdul Aziz, 47. Tgk. M. Daud 
Beurcuch, 48. Soleh, 49. Ahmad, 50. Husin Yusuf, 51. Hasyimi, 52. Hasan, 53. T.M. 
Amin, 54. Ny. Sutikno Padmo Sumarto, 55. ldham, 56. Sayid Abu Bakar, 57. T.H.M. 
Jamin, 58. Amelz. Seterusnya Bupati-bupati Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, 
Aceh Tengah, Aceh Utara, Aceh Pidie dan Aceh Timur, masing-masing 59. Ali Hasan, 
60. M. Husin, 61. Sahim Hasyimi,62. Raja Wahab,63. Tgk. Sulaiman Daud,64. Tgk. Ab- 
dul Wahab, 65. T.A. Hasan.” 4 ) 

Menurut hemat saya anggota Komite Nasional Indonesia Daerah 
Aceh yang nyata pada waktu Peristiwa Cumbok adalah dari nomor I 
sampai nomor 58, sedangkan dari nomor 58 sampai nomor 65 tidak. 
Sebab mereka ini diangkat menjadi Bupati beberapa bulan kemudian. 

Maka kalau anggota yang 58 orang itu kita bagi atas dasar pro dan 
kontra, natijahnya adalah sebagai berikut: 

1. Golongan partai ulama (PUSA) 10 orang yaitu nomor-nomor 6, 17, 
24, 31, 34, 39, 47, 50, 53 dan 57. 

2. Golongan non PUSA 41 orang yaitu nomor-nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 16, 19,20,21,22, 23,26, 27,29,30,32,33,35, 36,37, 
38,40, 41,42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 54, 55, dan 57. Mereka ini ter- 
diri dari orang-orang PNI, PKI, PSII, PTTR, KSO, Muhammadiyah, 
Garis Belakang, dan lain-lain. 

3. Golongan yang mungkin bersimpati kepada PUSA 7 orang, yaitu 
nomor-nomor 7, II, 18, 25, 28, 51, dan 58. 

Dengan mengetahui pribadi tokoh yang mengepalai Markas Umum 
Daerah Aceh, pribadi tokoh-tokoh yang memimpin Pemerintah Daerah 
Aceh dan susunan Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh, dapatlah 
kita ketahui dengan jelas bahwa anggapan orang seolah-olah Komite 
Nasional Daerah Aceh dikuasai oleh PUSA, tidak benar sama sekali. 
Golongan ulama (PUSA) dalam Komite Nasional Indonesia Daerah 
Aceh bukanlah mayoritas, akan tetapi sebaliknya mereka merupakan 
minoritas (10 orang) dari jumlah anggota yang 58 orang. Mayoritas 
adalah golongan non-PUSA yang tidak bersimpati kepada PUSA yaitu 
41 orang. Sedangkan yang 7 orang adalah simpatisan PUSA. 

Dengan demikian, ternyata tidak tepat sama sekali anggapan orang 
bahwa Pemerintah Daerah Aceh yang dipimpin oleh T. Nyak Arif 
sebagai Residen dan T. Panglima Polem Mohd. Ali sebagai Wakil Re- 
siden identik dengan Komite Nasional Daerah Aceh yang disangka di- 
kuasai oleh PUSA. 


6) Mr. S.M. Amin, Op. cil., hal. 35. 


134 




Mengenai kesangsian sementara pihak terhadap alasan yang diper- 
gunakan Pemerintah Daerah Aceh untuk mencap Golongan„Cumbok 
sebagai pengkhianat bangsa dan musuh Negara Rcpubiik tndonesia, 
dapat saya beri penjelasan sebagai berikut: 

Pertama, keputusan rapat Markas Umum yang dihadiri oleh Wakil Re- 
siden Aceh, T. Panglima Polem Mohd. Ali, diambil setelah mendengar 
alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota-anggota dan keterangan 
Wakil Pemerintah seperti yang telah saya terangkan. Dan didasarkan 
pula atas laporan komisi yang dikirim oleh Markas Umum untuk 
menyelidiki gerakan Cumbok, yang terdiri atas Tgk. H. Hasan Krueng 
Kale (non-PUSA), Tgk. Ismail Jacob (PUSA), T. Aii Lam Lagang (go- 
longan uleebalang), T.M. Amin (PUSA), dan M. Joenoes Djamii (non- 
PUSA). 

Kedua, kenyataan-kenyataan yang digambarkan oleh penulis-penulis 
sejarah, baik yang berdasarkan pengalaman sendiri, maupun yang ber- 
dasar penelitian, mendukung keputusan bersama Pemerintah Daerah 
Aceh dan Markas Umum Daerah Aceh itu. 

Penulis "Insider" dalam bukunya Aceh Sepintas Lalu, halaman 5 
mengambarkan golongan uleebalang sebagai berikut: 

"Kedua: Golongan yang terdiri dari mereka yang sangat bergcmbira dan sangat bcr- 
suka ria atas capitulatie Jepang. Golongan ini berciia-cita pengembalian kekuasaan Be- 
landa ke lanah air kila (huruf miring dari pen.j. Dalam golongan ini terdapat sejumlah 
besar dari niereka yang masih menyimpan peringatan, nikmat penghidupan yang dirasai 
semasa pemerintahan Belanda dan sebelum Jepang menguasai daerah ini; mercka yang 
semasa Belanda dahulu, mempunyai kedudukan tinggi yang memberikan mereka ke- 
sempatan llidup dalam kemewahan. Kapitulasi Jepang, bagi golongan ini berarti pengem- 
balian kekuasaan Bclanda. Pengembalian kekuasaan Belanda berarti pula pengembalian 
kehidupan yang diliputi oleh kesenangan, kemegahan, dan kemcwahan." 

Kcmudian, pada halaman 7 dikatakannya: 

"Golongan yang mengingini pengembalian kekuasaan Belanda. mulai bcrusaha 
mcngumpulkan bahan-bahan mengenai tingkah laku dan perbuatan-perbuatan golongan 
yang disebut tcrakhir (yang dimaksud adalah golongan ulama, pen.), sclama masa pcndu- 
dukan Jcpang. Mereka memulai menjalankan siasat mereka guna mengetahui dan men- 
catat nama-nama setiap orang yang pcrnah bekerja sama dengan Jepang dan scgala se- 
suatu yang dapat memberi tekanan atas diri "eoUaborateurs" ini." 

Apabila keterangan "Insider" pada halaman 5 kita pertautkan 
dengan keterangannya pada halaman 7, niscaya kita akan mendapat- 
kan suatu petunjuk bahwa uleebalang (tidak semuanya) menginginkan 
Belanda kembali ke Aceh tidak hanya di dalam cita-cita atau angan- 
angan saja, akan tetapi benar-benar menghendaki dengan senang hati 
kembalinya Beianda ke tanah Aceh. Untuk tujuan ini mereka sudah 
berada dalam tahap permuiaan rentetan kegiatan yang harus dilakukan 
sebagai persiapan menerima kedatangan Belanda itu. Jika tidak demi- 
kian halnya, untuk apa kegiatan mengumpulkan bahan-bahan mengenai 


135 


tingkah laku ulama selama pendududukan Jepang dan untuk apa pula 
kegiatan menjalankan siasat dan kegiatan mencatat nama-nama kaum 
ulama yang bekerja sama dengan Jepang? 

Kesimpulan yang kita tarik dari keterangan "Insider" ini dapat di- 
perkuat dengan keterangan-keterangan Perdana Menteri Ali Sastro- 
amidjojo, Goedhart (salah seorang Gubemur Belanda di Aceh sekitar 
tahun 1927), Anthony Reid, dan Dr. Taufik Ismail, yang menggambar- 
kan latar belakang sejarah uleebalang itu. Meskipun latar belakang se- 
jarah ini tidak dapat dijadikan alasan, akan tetapi dapat merupakan 
penunjang. 

Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Keterangan Peme- 
rintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh yang diucapkannya pada 
tanggal 28 Oktober 1953 menyatakan sebagai berikut: "Pemerintah Hin- 
dia Belanda dahulu mendasarkan kekuasaannya atas pemerintahan 
kaum uleebalang yang berakar dalam hukum adat dan sejarah.” 

Goedhart dalam laporannya yang berjudul "Poliliek Yerslag Aceh", 
seperti yang dinukilkan oleh Anthony Reid dalam bukunya The Blood of 
the People menyatakan: "Merupakan hal yang penting untuk diingat 
bahwa kekuasaan kita hanya dapat bertumpu di Aceh, terutama adalah 
berkat dukungan uleebalang, di samping kekuatan senjata kita . . . Tan- 
pa mereka, kita di Aceh sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa.” 7 8 9 ) 

Selanjutnya, pada halaman 15 ia menyatakan: ”Jika dahulu Peme- 
rintahan Belanda secara total bergantung kepada uleebalang, maka ke- 
adaan kemudian jadi terbalik. Dalam tahun 1930, waktu keadaan sudah 
menjadi sangat stabil, uleebalang malah yang bergantung kepada Be- 
landa. Sering sekali di daerah Pidie, sebagian uleebalang tidak segan- 
segan meminta bantuan Belanda untuk menyiapkan pasukan guna me- 
maksa rakyat agar bekerja lebih keras di sawah-sawah mereka.') 

Keterangan-keterangan tersebut dapat diperkuat pula dengan 
pengertian yang diberikan oleh Dr. Taufik Abdullah mengenai kata 
”feodal” sebagai berikut: ”. . . yang dimaksud dengan ”feodal” adalah 
para bangsawan pribumi (termasuk uleebalang di Aceh, pen.) yang me- 
rupakan salah satu pendukung kekuasaan Bclanda.” Selanjutnya ia 
berkata sebagai berikut: ”. . . merekalah yang menjadi sumber ke- 
kuasaan, sumber wibawa, sumber segala macam.”’) 

Berikut ini beberapa kenyataan lain yang merupakan alasan-alasan 
yang positif bahwa Golongan Cumbok itu anti Republik Indonesia. Hal 
ini jelas digambarkan oleh Abdullah Arif, seorang penulis yang 
tcrkenal dan wartawan Semangat Merdeka yang pernah mengadakan 


7) Anthony Reid, Op. cit.. hal. 7. Menurut Reid, laporan Goedhart ini termasuk dalam 
berkas Mailraport 221x/28, Arsip Kolonial di Kementcrian Luar Negeri Bclanda di 
Den Haag. 

8) Ibid. hal. 15. 

9) KOMPAS. Senin. 6 Juli 1981. 

136 


J 





wawancara dengan Pemimpin Golongan Cumbok beberapa waktu sete- 
lah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia berkata dalam bukunya Di 
Sekitar Peristiwa Pengkhianat Cumbok. sebagai berikut: 

Sepanjang pendapatnya, kita bangsa Indonesia belum sanggup untuk merdeka 
karena kita belum matang dan tentu dengan selekas mungkin Belanda akan kembali ke 
Indonesia untuk memerintah kita. 

Sementara bercakap-cakap itu datang surat kawat dari Residen Aceh NRl yang 
menerangkan Indonesia telah merdeka dan meminta dikibarkan Bendera Merah Putih di 
wilayah Lam Meulo untuk merayakan kemerdekaan kita. 

Surat kawat itu ditertawakan oleh Teuku Cumbok dan surat itu diramas-ramasnya. 

Di segenap sudut simpang jalan kota Lam Meulo ditempelkan maklumat-maklumat 
dan bcrita-berita tentang kemerdekaan Indonesia oleh Pemuda-pemuda BPI. Semua 
maklumat dan surat sebaran itu disuruh robek oleh Teuku Cumbok. 

Ketika dilangsungkan upacara menaikkan Sang Saka Merah Putih dan rapat-rapat 
umum di Lam Meulo, Teuku Cumbok sekali juapun tak pernah menghadirinya, bahkan 
usaha rakyat umum untuk menyiarkan cita-cita kemerdekaan itu dihambat-hambat 
dengan sekuat-kuatnya. 

Orang-orang yang memakai lencana merah putih dihina dan ditertawakan di muka 
orang banyak. 

Pada tanggal 12 bulan Oktober 1945, di kantor Gunco Lam Meulo dikibarkan Ben- 
dera Merah Putih oleh barisan rakyat. Sebaik hal itu diketahui oleh Teuku Cumbok 
dengan segera ia menyuruh turunkan bendera itu. Karcna dia sebagai Gunco dan orang 
yang bertanggung jawab dalam kantor itu bendera itu terpaksa diturunkan olch kaki 
tangannya 10 ) 

Keterangan lain mengenai pengkhianatan Cumbok dapat dibaca 
dalam buku Anthony Reid, The Blood of the People yang sebagiannya 
telah pernah saya kutip dalam buku ini dan dapat pula ditemui dalam 
buku Abdullah Hussain, Perwira Polisi PAM dari Jawatan Kepolisian 
Daerah Aceh dalam bukunya Peristiwa yang nantinya akan saya kutip 
juga. 

Residen T. Nyak Arif, pada tanggal 8 Nopember 1945 mengeluar- 
kan Maklumat Nomor 5 yang melarang pasar malam, judi dan arak di 
seluruh Aceh. Akan tetapi T. Daud Cumbok dengan sengaja menan- 
tang Maklumat Residen Aceh itu dengan membuka pasar malam di 
Lam Meulo di mana-mana. Di dalam pasar malam itu diadakan stand- 
stand tempat minum arak dan gelanggang judi yang dikawal oleh ten- 
tara Cumbok yang bersenjata. 11 ) 

Dalam buku itu disebutkan pula bahwa T. Daud Cumbok adalah 
uleebalang pertama yang mengirimkan utusan kepada Belanda 
(tawanan Jepang) di Prapat untuk menyampaikan harapan agar Be- 
landa segera kembali ke Aceh. 11 ) 

Beberapa utusan yang lain juga telah dikirim oleh tokoh-tokoh 
Cumbok ke Medan untuk mencari bantuan dari Belanda. Akan tetapi, 


10) Abdullah Arief, Op. cit.. hal. 6. 

11) Anthony Reid, Op. cit.. hal. 191 dan 195. Lihat pula Abdullah Arief hal. II. 

12) Anthony Reid, tbid, hal. 195 


137 


sebagian besar dapat dibekuk batang lehernya oleh pemuda dalam per- 
jalanan. 13 ) 

Selanjutnya, Abdullah Hussain (Cik Lah), 14 ) seorang bekas perwira 
Polisi Bagian Pengawas Aliran Masyarakat (PAM) pada Jawalan Kepo- 
lisian Daerah Aceh dalam bukunya Peristiwa, halaman 262-263, menu- 
lis tentang uleebalang sebagai berikut: 

"Besok Tuan Abdullah berangkal lagi ke Mcureudu dan bawa orang-orang ini ke 
mari lebih dulu. Malam ini saya perintahkan Kepala Polisi Meureudu mengumpulkan 
mereka itu”. (perintah Kepala Polisi, Komisaris Kls. I Mohd. Insja kepada Abdullah 
Hassain, pen.). 

Lagi sekali aku ke Mcureudu. Rupanya tindakan kami ini mendapat sambutan baik 
daripada mercka yang tidak berapa senang dengan adanya sisa-sisa feoda! itu. 

Dalam perjalanan ke Kutaraja, kami mendapat sebuah gerobak islimcwa. Aku duduk 
agak jauh daripada orang-orang yang kubawa itu, tetapi cukup dekat untuk mendcngar 
pembicaraan mereka sama sendiri. 

Alangkah terperanjatnya lagi aku ketika mendengar apa yang dipercakapkan mereka 
itu sama sendiri. Aku sudah menjadi ragu-ragu, apakah tindakan ini bcnar? 

Sisa-sisa feodal itu, daripada percakapannya, sudah lama membuat perhubungan 
dengan Belanda. Mereka pernah mengirimkan utusannya kc Medan dan Sabang. Tctapi 
karena Bclanda sendiri ragu-ragu untuk datang ke Aceh bcrkal pcngalamannya dalam 
peperangan yang telah lampau, maka mcreka ini sekarang tertunggu-tunggu akan ban- 
tuan yang dijanjikan itu. 

Aku mendengar dengan jelas sekali betapa salah seorang daripada golongannya telah 
melarikan diri dengan sampan ke Sabang pada beberapa waktu yang lalu. Hal ini kami 
pihak polisi telah mengctahuinya. tetapi kami tidak mendapat kctcrangan sejelas yang 
kudengar sekarang ini. 


13) Ibid. hal. 200 

14) Abdullah Hussain adalah seorang putra Aceh kelahiran Malaya (Malaysia) dan di- 
besarkan di sana. Waktu Perang Asia Timur Raya ia pulang kc Acch. la kawin 
dengan Jubaidah (Corry), putri Pak Ramli, ayahanda Mayor Jenderal A. Rahman 
Ramli dan menelap di Langsa (Aceh Timur). la adalah orang pertama yang mc- 
nyampaikan bcrita tenlang proklamasi kcmcrdekaan Indonesia yang didcngarnya 
dari radio di Langsa kcpada T. Nyak Arif di Kutaraja. 

Kemudian Abdullah Hussain berjuangbahu membahu dengan pemuda-pemuda 
pejuang untuk mempertahankan Republik Indonesia. Setelah selesai revolusi di 
Acch karena kepintarannya yang agak menonjol. lagi pula ia pandai berbahasa 
Inggeris, oleh rakyat di Langsa ia dipilih mcnjadi wedana Langsa. Kemudian ia pin- 
dah ke Jawatan Kepolisian Daerah Aceh sebagai perwira polisi pada Bagian Peng- 
awas Aliran Masyarakat. Pada waktu terjadi pembunuhan atas dua orang "sisa-sisa 
fcodal” di Meureudu, Kepala Jawatan Kepolisian Daerah Acch mengirimkan Ab- 
dullah Hussain ke Meureudu untuk mengadakan penyelidikan. Setelah mcmbaca 
laporan Abdullah Hussain, Kepala Jawatan Kepolisian Daerah Aceh mcmutuskan 
bahwa untuk melindungi "sisa-sisa feodal” itu dari penculikan dan pembunuhan 
sclanjutnya, mereka harus dibawa ke Kutaraja, oleh karcna rakyat di Mcureudu 
tidak senang dengan ”sisa-sisa feodaI" itu. Untuk keperluan itu bcliau memerintah- 
kan kepada Abdullah Hussain pergi ke Meureudu untuk kedua kalinya guna mem- 
bawa ”sisa-sisa feodal" itu ke Kutaraja. Pada tahun 1947 Abdullah Hussain kembali 
ke Malaya. Di sana dia menulis antara lain sebuah buku yang berjudul PERISTIWA 
yang mengisahkan pengalamannya selama ia berada di Indonesia. Buku ini diterbit- 
kan pada tahun 1965 oleh PENERBITAN ANTARA di Kuala Lumpur. Buku ini 
sangat laris di Malaysia dan beredar juga di Indoncsia. 


138 


J 





Tidaklah hcran mengapa orang-orang di Meureudu itu sangat marah kepada me- 
reka. Aku sekarang kuatir kalau-kalau perbuatan kami menyingkirkan orang-orang ini 
menimbulkan kecurigaan kepada orang-orang di pihak sana itu, sebagai melindungi kaki 
tangan musuh dan kami akan dianggapnya musuh pula. Aku mcnghiburkan hatiku 
dengan mengatakan bahwa sekurang-kurangnya kami berusaha untuk menghindarkan 
pertumpahan darah lebih banyak iagi." 

Dari keterangan Abduliah Hussain ini jelaslah uleebalang-ulee- 
balang Cumbok telah mengadakan hubungan dengan Belanda, dan 
bahwa mereka benar-benar anti Republik Indonesia. Hal ini merupa- 
kan suatu bukti bahwa keputusan bersama Pemerintah Daerah Aceh 
dan Markas Umum Daerah Aceh yang mencap mereka pengkhianat 
bangsa dan musuh Negara Republik Indonesia memang tepat sekali. 

Sudah barang tentu, tidak semua uleebalang dapat dimasukkan ke 
dalam golongan Cumbok ini. Oleh karena itu tidak semua uleebalang 
dapat dianggap anasional, dianggap pengkhianat bangsa dan musuh Ne- 
gara Republik Indonesia. 

Harus kita akui bahwa tidak sedikit kaum uleebalang yang me- 
rupakan nasionalis-nasionalis sejati dan pejuang-pejuang kemer- 
dekaan, seperti T. Bujang, T. Tjhik Mohd. Said, T. Tjhik Muhammad 
Thaeb Peureulak, T. Nyak Arif, T. Panglima Polem Mohd. Ali, T. Sabi 
Lageuen, Mr. T. Mohd. Hasan. T. Tjhik Mohd. Daoedsjah, Mr. T. 
Hanafiah, Mr. T. Ismail Thaeb, Dr. Syarif Thaeb dan T. Hadi Thaeb. 
Tidak sedikit pula dari keluarga uleebalang yang turut berjuang 
mempertahankan Republik Indonesia seperti T. Hamid Azwar, T. 
Mohd. Sjah, T. Daud dan T. Hamzah. Bahkan, ada pula di antaranya 
yang turut bersama rakyat menghancurkan gerakan Cumbok, seperti 
T.H. Husin, T.H. Zainul Abidin, T. Ahmad Sjah, T. Idris Husin dan T. 
Ubit serta yang lain lagi yang tidak saya ingat namanya satu per satu. 

Berikut ini saya paparkan suatu kejadian yang saya alami sendiri 
pada akhir tahun 1945. Di Beureuen pada waktu itu dibentuk suatu 
badan siasat yang tugasnya antara lain mengamat-amati gerak-gerik 
mata-mata musuh perjuangan Republik Indonesia. Badan ini terdiri dari 
pemuda-pemuda militan yang terasnya adalah siswa-siswa Normal Islam 
Bireuen. 15 ) Mereka adalah almarhum M. Jasin (bekas Ketua NU Wi- 


15) Normal Islam didirikan oleh PUSA di Bireuen pada tanggal 27 Desember 1939. Tu- 
juannya berusaha mempersiapkan kader-kader pemimpin bangsa dan mencetak 
guru-guru yang tidak saja mahir dalam ilmu agama, akan tetapi paham pula akan 
ilmu-ilmu umum (ilmu pengetahuan masyarakat, ilmu alam dan ilmu eksakta). Tidak 
saja dapat berkomunikasi dalam bahasa Arab, akan tetapi dapat pula mcmahami 
bahasa Inggeris dan Belanda. Di samping itu siswa sekolah tersebut dibekali pula 
dengan ilmu pendidikan (metodik dan dedaktik) sesuai dengan keinginan PUSA 
hendak memperbaharui sistem pendidikan dan menyatukan kurikulum sekolah- 
sekolab agama di seluruh Aceh. 

Normal Islam direncanakan pembukaannya pada tanggal 15 Desember 1939. 
Segala persiapan sudah rampung. Surat-surat selebaran pun sudah dikirim ke 


139 


layah Aceh) sebagai Ketua, dengan anggota-anggota Ismet Noor (kini 
Mayor TNI Purn.), Daud Hasan (kini Mayor TNI Purn.), Abdur- 
rahman Sab, Hasan Muhammad Tiro, Ilyas Ismail (kini staf lokal pada 
Kedutaan Besar RI di Manila, dan Assistent Professor pada Institute of 
Islamic Studies, University of Philippines), Ahdy (pernah bertugas pada 
Staf Operasi Komandemen Sumatera), Husin Cureh dan lain-lain. 
Badan ini mengadakan hubungan kerja yang rapat dengan gerakan 


seluruh pelosok Serambi Mekah, bahkan sampai ke seluruh Sumatera. Calon-calon 
siswa pun sudah berdatangan dari seluruh Tanah Rencong, malah ada pula yang 
datang dari Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. 

Masyarakat Aceh terutama pelajar Islam dengan harapan yang cerah dan hati 
yang riang gembira menantikan saat pembukaan untuk perlama kalinya dalam se- 
jarah pendidikan di Serambi Mekah sebuah sekolah guru menengah Islam modern 
yang dibangun oleh Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). 

Harapan rakyat yang cerah itu tiba-tiba menjadi suram, seakan-akan buyar 
berserakan, tatkala secara tiba-tiba datang berita bahwa Pemerintah Hindia-Be- 
landa melarang pembukaan sekolah yang sudah lama diidam-idamkan olch seluruh 
rakyat. Sebabnya tidak lain adalah karena M. Nur El Ibrahimy (saya scndiri) men- 
jadi Dircktur sekolah tersebut, pada hal ia baru saja selesai menjalankan hukuman 
'onderwijs verbod" (larangan mengajar) yang dijatuhkan atasnya oleh Pemerintah 
Hindia Bclanda selama 2 tahun pada waktu ia mengajar pada sekolah MADNI di Idi 
oleh karena ia merupakan "orang politik" yang berbahaya bagi Pcmerintah Hindia 
Belanda. 

Sehubungan dengan kejadian itu Pengurus Besar PUSA mengadakan rapal kilat 
yang memutuskan mengirimkan perutusan yang terdiri dari Tgk. Muhd. Daud 
Bcureuch dan Tgk. Abdur Rahman Matang Geulumpang Dua, masing-ntasing 
Ketua I dan Ketua II PB PUSA menemui Assisten Residen Aceh Ulara di Sigli. 
Setelah terjadi pcmbicaraan yang agak lama, akhirnya Assisten Residen menyatakan 
tidak keberatan Normal Islam dibuka dengan syarat Zel/besluurder van Peusangan, 
T.H.T. M. Djohan Alamsjah menjamin bahwa M. Nur El Ibrahimy "tidak campur 
dalam urusan politik" dan tidak mengajarkan "politik" kepada siswa-siswa sekolah 
yang akan dibuka itu. 

Segera perutusan itu pulang menjumpai T.H.T.M. Djohan Alamsjah di Matang 
Geulumpang Dua. Dari pihaknya ia bersedia menjamin, asal saja Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dan Tgk. Abdur Rahman dapat memberikan jaminan bahwa M. Nur El 
Ibrahimy sebagai Direkturdan pengajar Normal Islam tidak akan melakukan hal-hal 
yang tidak diingtnkan oleh Pemerintah Hindia Belanda seperti ditegaskan oleh 
Assisten Residen Aceh Utara itu. 

Maka dengan memenuhi persyaratan yang tersebut itu Normal Islam dibuka 
pada tanggal 27 Desember 1939, tertunda 12 hari dari tanggal yang dircncanakan 
semula. 

Normal Islam hidup sampai waktu Jepang menyerah kepada Sekutu pada per- 
tcngahan bulan Agustus tahun 1945. Pada tahun 1946 ia dipindahkan ke Kutaraja. 
Statusnya berubah dari sekolah guru Islam menjadi sekolah mcnengah Islam biasa 
dan sesuai dengan statusnya yang baru, namanya diubah menjadi Sekolah Mene- 
ngah Islam (SMI). 

Dalam mengayuhkan bahtera Normal Islam ini telah bcrjasa T. Muhammad 
Jangka, Ayah Gani, R. Soepeno, dan Uztaz Haji Badruddin Zein. 

Pemuda-pemuda keluaran Normal Islam ini, sesudah Indoncsia merdeka 
banyak yang memegang posisi penting dalam pemcrintahan, baik sipil maupun mi- 
liter. 


140 


pemuda di Samalanga, Matang Geulumpang Dua, Krueng Panjoĕdan 
Geurugok. 

Pada suatu malam, ketika sekelompok pemuda sedang bertugas 
memeriksa sebuah kereta api di stasiun Samalanga, perhatian mereka 
tertarik kepada tiga orang yang duduk berdampingan, berbisik-bisik 
dalam keadaan yang mencurigakan. Salah seorang daripada mereka, 
melihat ada orang yang memperhatikan mereka, mengeluarkan secarik 
kertas, entah dari mana, lalu disobeknya dan setelah diramas dibuang ke 
luar jendela gerbong kereta api. 

Salah seorang pemuda pejuang secepat kilat keluar dari gerbong 
dan melompat ke bawah. Segera kertas yang telah disobek-sobek tadi 
dikumpulkannya. Pemuda-pemuda pejuang yang lainnya segera mende- 
kati orang-orang yang menimbulkan kecurigaan untuk menyelidiki 
identitasnya. Oleh karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di- 
jawab dengan cara yang bcrbelit-belit dan sobekan-sobekan kertas yang 
dibuang tadi bertuliskan bahasa Belanda, segera mereka digiring ke 
kantor PRI karena dicurigai mata-mata dan menghubungi Badan Siasat 
Pemuda di Bireuen. Mereka yang dicurigai itu dibawa kc Bireuen, di- 
antar oleh bekas Keibuho Ishak yang kemudian mcnjadi Letnan CPM 
Tentara Republik Indonesia. Mcreka disambut oleh Badan Siasat 
Pemuda dan langsung dibawa ke Kantor PRI Bireuen. 

Di sana mereka diintrogasi oleh anggota Badan Siasat bersama- 
sama dengan Sdr. Thaib Wajdi yang pada waktu itu merupakan salah 
seorang pimpinan PRI. Dari pemeriksaan itu ternyata bahwa mereka 
bernama Alisyah, Saad dan seorang lagi saya lupa namanya. Mereka di- 
kirim oleh Cumbok kepada Belanda di Medan. Dari sobekan-sobekan 
kertas yang kembali disusun rapi sehingga dapat dibaca, diketahui 
bahwa kertas itu merupakan sepucuk surat yang dikirim oleh Cumbok 
kepada seorang Belanda di Medan, bemama Naber, bekas aspirant con- 
troleur di Sigli. Isinya antara lain mengharapkan Belanda segera 
datang kembali ke Aceh. 

Setelah dengan yakin diketahui bahwa mereka itu adalah mata- 
mata yang bekerja untuk kepentingan musuh Republik Indonesia, maka 
mereka dibawa dengan mobil ke Teupin Mane (± 27 km dari Bireuen). 
Di sana mereka menjalani hukuman yang lazimnya diterima oleh mata- 
mata musuh di mana saja. Peristiwa ini saya kira merupakan salah satu 
bukti bahwa golongan Cumbok memang berhubungan dengan Be- 
landa. Bukti ini diperkuat dengan keterangan-keterangan Abdullah 
Arif, Abdullah Hussain dan Anthony Reid seperti yang telah saya 
terangkan. 

James Siegel dalam bukunya The Rope of God, halaman 6', menulis 
bahwa oleh karena memihak kepada Belanda, mereka (uleebalang.pen.) 
ditumbangkan oleh angkatan-angkatan yang menjadi saingan mereka 
yang dipimpin oleh anggota-anggota dari golongan Muda Islam yang 
moderen.” 


141 






Orang akan bertanya, kalau sekedar hendak menggantikan sistem 
feodal dengan sistem demokrasi dan bukan membalas dendam, 
mengapa kaum ulama (PUSA) tidak menunggu saja tindakan resmi dari 
Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak terjadi hal-hal yang 
sangat menyedihkan seperti yangterjadi dalam rcvolusi Desember 1945. 
Untuk menjawab pertanyaan itu, kaum ulama (PUSA) menegaskan 
bahwa jika kaum uiama (PUSA) tidak cepat bertindak menghancurkan 
golongan Cumbok pasti Belanda mendarat di Aceh. Kalau Belanda 
mendarat di Aceh pasti hal ini akan lebih menyulitkan perjuangan 
Republik Indonesia oleh karena Aceh merupakan pintu gerbang bagi 
kekuatan penjajah menuju ke pulau-pulau Indonesia lainnya di 
bahagian Timur. 

Ada orang yang mempersoalkan apakah revolusi terhadap uleeba- 
lang di Aceh dianggap revolusi nasional atau revolusi sosial. Mr. S.M. 
Amin dalam bukunya yang berjudul Kenang-Kenangan dari Masa Lam- 
pau berpendapat bahwa revolusi terhadap uleebalang di Aceh adalah 
revolusi sosial. 

Menurut pendapat saya, revolusi terhadap uleebalang di Aceh di- 
bagi dalam dua tahap. Revolusi dalam tahap pertama yang dilancarkan 
terhadap uleebalang yang termasuk dalam Golongan Cumbok yang oleh 
Pemerintah T. Nyak Arif - T. Panglima Polem Mohd. Ali dianggap 
pengkhianat dan musuh Negara Republik Indonesia (lihat ultimatum 
Pemerintah Daerah Aceh, sesudah halaman 98 adalah revolusi nasio- 
nal. 

Adapun revolusi dalam tahap kedua yang dilancarkan oleh TPR 
(Tcntara Perjuangan Rakyat) di bawah pimpinan Tgk. Husin Almu- 
jahid pada bulan Maret 1946 terhadap uleebalang yang tidak termasuk 
dalam Golongan Cumbok, sebagai upaya untuk mcnggantikan sistem 
pemerintahan feodal dengan sistem pemerintahan yang demokratis, 
adalah revolusi sosial. 16 ) 


16) Mcngenai gerakan Almujahid ini, " Insider" dalam bukunya Aceh Sepintas Lalu. ha- 
laman 22, dari satu-pihak menganggapnya "sebagai lanjutan peristiwa Cumbok", ar- 
tinya ia merupakan suatu revolusi sosial. Akan tctapi dari pihak lain (halaman 21), 
bcliau menganggapnya suatu gerakan liar. Saya tidak sependapat bahwa gerakan 
Almujahid itu adalah gerakan liar, akan tetapi ia adalah suatu revolusi sosial. 

Saya kira, liap revolusi terhadap suatu pemerintahan atau kekuasaan merupa- 
kan suatu gerakan ilegal menurut hukum yang berlaku, atau dipandang ilegal dari 
kaca mata orang yang mempertahankan siaiust/uo. Akan tetapi, apabila revolusi itu 
berhasil dcngan kemenangan. dengan sendirinya menjadi legal dan segala apa yang 
diperbuatnya pun dianggap legal pula. 

Almujahid, lepas dari segala ekses yang terjadi selama gerakan TPR, merupa- 
kan salah seorang tokoh yang berjasa dalam meruntuhkan sistem feodal yang tclah 
berurat berakar berabad-abad dalam masyarakat Aceh. 


142 


PERSOALAN MAJELIS PENIMBANG 


MEMBICARAKAN pertentangan antara ulama dan uleebalang 
sebagai salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya peristiwa Sep- 
tcmber I9S3 tidaklah dapat dianggap sempurna bilamana kita tidak 
menguraikan Majelis Penimbang yang merupakan komponen yang 
besar dan penting dalam masalah pertentangan antara kedua golongan 
ini. Pcrdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Keterangan Pemerintah 
di dalam rapat pleno DPR RI tanggal 2 November 1953 mengenai Peris- 
tiwa Daud Beureueh menyatakan sebagai berikut, "Pemerintah tetap 
berkeyakinan bahwa soal harta benda peninggalan uleebalang me- 
rupakan faktor terpenting dalam sebab-musabab pemberontakan di 
Aceh sekarang ini.” 

Sebagaimana telah saya singgung di bagian lain, Majelis Penim- 
bang dibentuk dengan Peraturan Daerah No. I tahun 1946, yang di- 
tandatangani oleh Residen Aceh, T.M. Daoedsjah dan disetujui oleh 
Wakil Ketua Badan Pekerja Dewan Perwakilan Aceh, Mr. S.M. Amin, 
atas anjuran Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh. 1 ) Badan ini 
mempunyai hak dan kewajiban mengurus harta peninggalan peng- 
khianat 2 ) yang terlibat dalam Peristiwa Cumbok yang telah tewas. Un- 
tuk itu segala harta peninggalannya harus dikuasai oleh Majelis Penim- 
bang itu. 


1) Lihal Keterangan dan Jawaban Pemenntah tentang Perisliwa Daud Beureueh di 
dalam DPR RI tanggal 28 Oktober 1953. 

2) Kata "pengkhianat" ini tercantum dalam naskah Peraturan Daerah No. I tahun 
1946 yang asli. Akan tetapi oleh Mr. S.M. Amin dalam bukunya yang berjudul Ke- 
nang-Kenangan dari Masa Lampau (terbitan tahun 1978), halaman 148, diubah dengan 
kata "Uleebalang". Saya heran mengapa istilah "pcngkhianat" yang resmi tercantum 
dalam Peraturan Daerah No. I tahun 1946 itu diubah oleh Mr. S.M. Amin. 

Kalau saya tidak salah ingat bahwa yang berwenang mengubah Peraturan Daerah 


143 








Ada dua hak luar biasa yang diberikan kepada badan ini untuk 
dapat menyelenggarakan kewajibannya. Pertama, Majelis mempunyai 
hak kehakiman dan keputusannya merupakan vonis yang tidak dapat 
diganggu gugat. Kedua dalam melaksanakan kewajibannya, Majelis 
tidak semestinya menurut peraturan (susunan acara-proses) kehakiman, 
melainkan tergantung atas kebijaksanaan Majelis Penimbang semata- 
mata. 

Pembentukan Majelis Penimbang ini dan penguasaannya akan 
segala harta peninggalan uleebalang yang terlibat dalam Peristiwa Cum- 
bok menimbulkan reaksi yang hebat sekali dari kalangan keluarga ulee- 
balang. Mereka menganggap Majelis Penimbang ini mempunyai kekua- 
saan yang aneh dan kaum ulama dengan peraturan-peraturan Majelis 
Penimbang ini telah merampas harta janda, balu, dan anak yatim yang 
seharusnya menerima harta peninggalan ini. Hal ini oleh ”sisa-sisa 
feodal” dijadikan suatu kampanye untuk menghantam kaum ulama se- 
hingga membuat pertentangan antara kaum ulama dan ”sisa-sisa 
f?odal" menjadi tajam. 

Bahwa Majelis Penimbang mempunyai kekuasaan yang ganjil 
memang diakui. Akan tetapi, harus diingat bahwa kedudukan harta pe- 
ninggalan uleebalang itu pun merupakan suatu yang ganjil yang harus 
diurus dalam suasana yang ganjil (tidak normal) yang sedang meliputi- 
nya. Justru karena itulah dibuat suatu peraturan yang dipandang ganjil 
(tidak normal) dari segi hukum untuk dapat mengurus hal yang ganjil 
dalam suasana yang ganjil pula. 

Saya katakan harta peninggalan uleebalang itu ganjil oleh karena 
sebagian harta peninggalan mereka itu terdiri dari harta rakyat yang di- 
rampas oleh uleebalang. Atau, harta rakyat yang dibeli dengan tidak di- 
bayar harganya. Sebagiannya berasal dari harta wakaf dan baitalmal 
yang dimilikinya dengan cara yang tidak sah. Sedangkan harta yang ter- 
masuk kategori pcrtama sebagian telah dijual kepada orang lain dan 
telah berganti tangan sampai beberapa kali. Di samping kedua macam 
harta peninggalan uleebalang itu ada pula tanah sawah kepunyaan nang- 
groĕ yang terdiri dari dua macam yaitu "Umong keurajeun" (harta ke- 
rajaan) dan ”Umong bu prang" (sawah untuk belanja perang) yang se- 


adalah Menteri Dalam Negeri. Saya kira Mr. S.M. Amin sebagai ahli hukum lcbih 
mengetahui tentang hal ini dari saya. 

Bahwa Mr. S.M. Amin tidak dapat menyetujui pemakaian kata "pcngkhianat" 
untuk uleebalang yang tergabung dalam Golongan Cumbok itu boleh saja karena itu 
adalah hak seseorang dalam suatu negara demokrasi seperti Republik Indoncsia ini. 
Tetapi beliau tidak berhak sama sekali mcngubah Peraturan Daerah baik satu kata 
maupun keseluruhan. 

Kalau Mr. S.M. Amin tidak dapat menyetujui uleebalang Cumbok discbut "peng- 
khianat" oleh Pemerintah Daerah Aceh atau pun keseluruhan daripada Peraturan 
Daerah No. 1 tahun 1946 itu, mengapa Mr. S.M. Amin sebagai Wakil Ketua Badan 
Pekerja Dewan Perwakilan Aceh menandatanganinya? 


144 


benarnya tidak boleh dimiliki oleh uleebalang. Akan tetapi, setelah 
mereka membebaskan diri dari kekuasaan sultan, harta-harta ini pun 
oleh uleebalang dijadikan miliknya. 

Saya katakan suasana pada waktu itu ganjil atau tidak normal oleh 
karena rakyat pada waktu itu berada dalam keadaan mabuk ke- 
menangan yang sangat mudah membuat orang bertindak sendiri-sendiri. 

Setelah revolusi December 1945 seiesai, timbul beberapa pendapat 
mengenai pengurusan harta peninggalan uleebalang ini terutama yang 
mengenai tanah persawahan dan perkebunan. 

Pertama, harta wakaf dan baitalmal harus dikembalikan kepada ba- 
dan agamauntuk dipergunakanbagi kepentingan masjid.menasah, fakir 
miskin, dan anak yatim. "Urnong keurajeun" dan "Umong bu prang” 
harus dikembalikan kepada nanggroĕ. Sedangkan harta yang dirampas 
dari rakyat atau yang dibeli tanpa pembayaran harus dikembalikan 
kepada rakyat. Adapun harta yang benar-benar kepunyaan uleebalang 
sendiri sesudah sebagiannya dijual untuk menggantikan kerugian rakyat 
yang ditimbulkan oleh uleebalang maka yang lainnya diperail di antara 
keluarga yang ditinggalkan. Pendapat yang kedua khusus mengenai har- 
ta yang benar-benar milik uleebalang harus dianggap sebagai 
"ghanimah” atau rampasan dan harus dibagi-bagikao menurut yang 
telah diatur dalam hukum Islam. Pendapat ini berasal dari sebagian ul- 
ama yang fanatik. Mereka mendesak pemimpin PUSA untuk menye- 
tujui pendapat ini. Akan tetapi pendapat ulama yang fanatik ini ditolak. 

Pendapat yang kedua ini disinggung oleh "Instder" dalam bukunya 
Aceh Sepintas Lalu halaman 37. Akan tctapi adalah keterlaluan sekali 
bahwa "Insider" menuduh bahwa "berhasilnya pemimpin ulama mem- 
peroleh pengikut-pengikut yang bukan sedikit jumlahnya dalam waktu 
yang singkat disebabkan oleh janji-janji yang membayangkan kepada 
pengikut-pengikutnya upah yang lumayan yang akan diambil dari harta 
mereka yang akan dibasmi”. Benar-benar ini merupakan suatu pra- 
sangka yang menunjukkan itikad tidak baik dari "Insider" terhadap 
golongan ulama. 

Sementara pemimpin yang bertanggung jawab memikirkan 
bagaimana menyelesaikan harta peninggalan uleebalang ini, rakyat di 
mana-mana dengan cara bertindak sendiri-sendiri berduyun-duyun ber- 
datangan untuk mengambil kembali hartanya yang telah dirampas atau 
dibeli oleh uleebalang tanpa bayaran. Ada yang telah memasang patok- 
patok sebagai tanda perbatasan dan ada pula yang terus menggarap 
tanah-tanah persawahan yang dianggap miliknya. Terjadilah perteng- 
karan bahkan perkelahian sebab seperti telah saya terangkan, sebagian 
tanah persawahan itu telah dijual atau dihibahkan kepada orang lain 
dan telah berganti tangan beberapa kali. 

Untuk menghadapi suasana yang gawat ini dan dengan maksud 
menghindari akibat yang lebih parah, Pemerintah Daerah Aceh atas 
anjuran Komite Nasional Indonesia Daerah Aceh segera bertindak 


145 






mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1946 supaya harta pe- 
ninggalan uleebalang itu segera dapat dikuasai dan didaftar oleh suatu 
badan yang bernama Majelis Penimbang dan seterusnya mengurus harta 
peninggaian ini sebagai yang telah ditentukan dalam peraturan Daerah 
No. I tahun 1946 sebagai berikut: 

a. mengembalikannya kepada masing-masing yang berhak harta yang 
dirampas, dimiliki dengan tidak hak, atau dibeli dengan tiada mem- 
bayar harganya. 

b. menjual kembali kepada masing-masing yang berhak segala harta 
benda yang dibeli dengan paksa, 

c. dipertebuskan kembali kepada masing-masing yang berhak. 

d. dilunasi atau ditagih segala rupa utang piutang uleebalang pada 
badan atau pada barang siapa yang bersangkutan. 

e. diserahkan kembali kepada badan-badan yang berhak yaitu yang be- 
rupa harta wakaf dan harta baitalmal. 

f. membayar atau mengganti segala kerugian yang diderita rakyat 
akibat tindakan uleebalang selama Peristiwa Cumbok. 

g. mengganti segala harta benda milik negara yang telah musnah akibat 
tindakan uleebalang selama Peristiwa Cumbok. 

j. sisa dari harta peninggalan masing-masing setelah dipergunakan un- 
tuk kepentingan yang tersebut dari a sampai g, diperail kepada ahli 
waris uleebalang. 

i. selama belum diperail, daripada harta itu diambil sebagiannya untuk 
menyelenggarakan penghidupan janda-janda dan anak-anak yang di- 
tinggalkan uleebalang. 

Dari uraian yang telah lalu ini nyata bahwa masalah harta pening- 
galan uleebalang yang terlibat dalam Peristiwa Cumbok merupakan 
masalah yang sulit dan rumit, baik mengenai asal-usulnya, maupun 
penyelesaiannya. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam Ke- 
terangan Pemerintah mengenai Peristiwa Daud Beureueh dalam rapat 
pleno DPR RI pada tanggal 2 November 1953 mengakui ruwetnya soal 
ini dengan mengatakan, ”Maka dari itu nyatalah bahwa urusan yang se- 
ruwet ini perlu diserahkan kepada badan Iain yang ahii dalam soal 
hukum perdata.” 

Saya dengar memang ada gagasan untuk menyerahkan pengurusan 
harta peninggalan uleebalang ini kepada suatu badan lain, akan tetapi 
Gubernur Sumatera Utara, Mr. S.M. Amin, tidak dapat menyetujui 
gagasan ini. Maka kiranya dapat dimengerti apabila dengan mengesam- 
pingkan tinjauan-tinjauan juridis dan dengan menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan yang sebenarnya termasuk dalam kompetcnsi 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Aceh terpaksa dengan segera 
membentuk Majelis Penimbang dan dengan menyimpang pula dari 
ketentuan yuridis yang biasa diikuti memberikan hak yang luar biasa 

146 


j 


kepada badan ini untuk dapat menyelenggarakan kewajiban-kewajib- 
annya. Oleh karena itu, kiranya dapat kita mengerti pula apa sebabnya 
Wakil Ketua Badan Eksekutif,Mr.S.M. Amin, seorangahli hukum yang 
sangat ketat berpegang kepada hukum dapat menyetujui Peraturan 
Daerah No. 1 tahun 1946 tentang pembentukan Majelis Penimbang ini. 
Mengenai ini baiklah saya kutip uraian "Insider" dalam bukunya Aceh 
Sepintas Lalu, halaman 38, sebagai berikut: 

"Sesungguhnya, suatu peraturan yang sangat luas dan ditinjau dari sudul juridisch, 
timbul pertanyaan, apakah peraturan dari Pemerintah Daerah dapat memuat tindakan- 
tindakan yang bersilat pemilikan harta benda Warga Negara dan apakah dapat peraturan 
itu membentuk suatu badan yang menyerupai Badan Kehakiman? Bukankah peraturan 
itu telah melanggar hak yang semata-mata termasuk dalam competentie Pemerintah 
Pusat? 

Peraturan ini ditandatangani oleh Residen T.M Daoedsjah dan Wakil Ketua Badan 
Eksekutir Mr. S.M. Amin. Dari seorang jurist sebagai Mr. S.M. Amin, rasanya tidak 
dapal ditcrima, bahwa ia tidak mengetahui keberatan-keberatan juridisch ini, sehingga 
kcsimpulan dapal ditarik bahwa, sebagaimana juga dalam hubungan dengan beberapa 
peraturan lain, kcadaan memaksa. mcnyetujui dan menandatangani peraturan yang 
dimaksud. 

Harus diakui, bahwa setiap orang pada akhirnya pun akan membcnarkan penetapan 
ini, bilamana ia meninjau soal ini, lidak semata-mata dari sudul juridisch, akan tetapi, 
dalam pcrtimbangannya, pun meletakkan perhatian atas keadaan-keadaan dalam 
hubungan dengan suasana." 


Setelah Markas (Majelis Penimbang di negeri-negeri atau ke- 
camatan-kecamatan) terbentuk, mulailah mereka bekerja dengan tugas- 
nya yang tertentu, yaitu: 

1. Mengumpulkan harta benda yang bergerak yang selama sebelum 
terbentuknya Markas-markas kenegerian itu tidak tentu-menentu. 

2. Mendaftarkan harta benda tetap seperti kebun-kebun, sawah dan 
Iain-lain. 

4. Mengumpulkan dan mendaftarkan hasil kebun-kebun dan hasil 
sawah-sawah dan hasil dari lain-lain. 

4. Memisahkan harta benda uleebalang sendiri dan harta benda ahli 
warisnya yang tidak bersangkutan. 


Telah dinyatakan bahwa sebelum ada peraturan dari Pemerintah 
Daerah Aceh (Majelis Penimbang) rakyat yang telah menderita ke- 
rugian yang disebabkan oleh Peristiwa Cumbok merasa bahwa mereka 
berhak atas harta benda peninggalan uleebalang itu dan terus dikuasai- 
nya sekali. Maka dengan susah payah dan dengan berbagai jalan wakil- 
wakil Markas Negeri berusaha menginsafkan rakyat kepada peraturan 
itu hingga akhirnya usaha itu dengan berkat kerjasama antara wakil- 
wakil Markas dan Kepala Negeri serta pamong-pamong desa tujuan itu 
tercapai juga. 


147 










Selanjutnya, mengenai pengumpulan barang-barang pecah belah, 
kain, barang-barang emas, dan lain-lain sangat sulit. Kesulitan ini adalah 
suatu gambaran yang nyata kalau orang telah mengetahui: 

1. Bahwa apabila sesuatu pertahanan telah tembus umpamanya per- 
tahanan Cumbok, maka barisan yang paling muka terus menyerbu 
masuk ke dalam kemudian disusul pula oleh yang di belakang. Maka, 
kalau ada barang-barang yang dapat diangkat apalagi barang-barang 
emas dan lain-lain barang yang berharga kemungkinan harta benda 
itu sudah tidak ada lagi. 

2. Bahwa hewan-hewan seperti kerbau, lembu, kambing dan lain-lain 
selama masa pertempuran ditangkap dan dipotong untuk kepenting- 
an makanan selama itu demikian pula barang-barang lain yang dapat 
dipergunakan untuk kepentingan pertempuran. 

3. Bahwa Peraturan Daerah No. 1 tersebut terwujud pada tanggal 24 
Juni 1946 dan Majelis Penimbang Kabupaten Pidie terbentuk pada 
tanggal 22 September 1946; kemudian baru terbentuk Markas di 
negeri-negeri (kecamatan). Pcngumpulan harta benda dimulai 
setelah itu, yaitu hampir setahun setelah pertempuran selesai. 

Atas dasar ini, Majelis Penimbang dan Markas Negeri berusaha 
mengumpulkan harta benda yang mungkin dikumpulkan (setelah 
peraturan Majelis Penimbang berlaku) serta harta benda yang telah 
terkumpul pada badan-badan perjuangan (Markas Rakyat) sebelum 
peraturan itu berlaku. 

”Sisa-sisa feodal” menuduh bahwa anggota-anggota Majelis 
Penimbang, baik di Pusat maupun di kecamatan semuanya orang 
PUSA. Ini memang benar. Akan tetapi, suasana pada masa itu tidak me- 
mungkinkan yang lain daripada itu. Ada gagasan supaya penyelesaian 
harta peninggalan uleebalang itu ditangani oleh pengadilan. Akan tetapi 
soalnya sama saja. Hakim-hakim pengadilan itu adalah orang-orang 
PUSA juga. Sudah tentu tidak mungkin mendatangkan ahli-ahli hukum 
dari Pusat atau dari Jawa untuk menjadi ketua pengadilan-pengadilan 
itu. 

Ada tuduhan pula bahwa orang-orang yang duduk dalam Majelis 
Penimbang mengambil kesempatan untuk menangguk di air keruh. Hal 
ini memang tidak dapat dibantah. Akan tetapi mereka ini merupakan 
beberapa ”oknum” tidak dapat dipukul rata. Sehingga, tidak pada tem- 
patnyalah kalau dikatakan bahwa orang-orang PUSA itu perampok atau 
perampas harta peninggalan uleebalang. 

Mengenai harta peninggalan uleebalang yang tewas dalam revo- 
lusi, baik saya kutip ucapan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dalam 
Keterangan Pemerintah mengenai Pemberontakan Daud Beureueh 
sebagai berikut: 


148 


"Keadaan perpindahan harta benda dalam jaman revolusi sosial menimbulkan 
beberapa pengertian yang bertentangan. 

Ada yang mengatakan barang-barang itu ialah barang yang haram, ada pula yang me- 
ngatakan harta karun. 

Juga menurut anggapan Ulama-Ulama Tengku Hasan Krueng Kale dan Tgk. Has- 
ballah Indrapuri perbuatan perampasan itu adalah perbuatan yang haram, dan oleh se- 
bab itu timbul perselisihan di antara para Ulama yang tergabung dalam PUSA. 

Untuk mengatasi kesulitan itu, atas anjuran dari Komite Nasional Indonesia Daerah 
dibentuk suatu badan yang dinamakan Majelis Penimbang menurut Peraturan Residen 
Aceh No. I tahun 1946 dengan bertugas mengatur harta benda feodal yang telah dirampas 
itu. 

Semua harta bcnda tersebut harus dikumpulkan dan diserahkan kepada Majelis 
Penimbang yang akan dipergunakan untuk mengganti kerugian rakyat akibat dari 
pertcmpuran Cumbok, selebihnya akan dikembalikan kepada kcluarga uieebalang ma- 
sing-masing. 

Mengingat keadaan pada waktu ltu Majelis Penimbang tidak memberikan hasil yang 
diharap-harapkan. Semua anggota Majelis dari orang-orang PUSA. 

Ternyata di hari kemudian, bahwa para keluarga uleebalang tidak merasa puas 
tcrhadap keputusan-keputusan Majelis Penimbang itu, oleh karena dipandangnya berat 
sebelah." 

Apa yang dikatakan oleh Perdana Mentcri Ali Sastroamidjojo itu 
memang benar. Akan tetapi, seperti tclah saya katakan, keadaan pada 
waktu itu tidak memungkinkan pembentukan suatu Majelis Penimbang 
dengan anggota-anggota lain daripada orang-orang yang telah duduk 
dalam badan-badan itu. 

Demikianlah secara singkat uraian mengenai Majelis Penimbang 
yang menjadi salah satu faktor dari meruncingnya suasana per- 
tentangan antara uleebalang dan ulama yang menjadi salah satu sebab 
pula bagi meletusnya peristiwa September 1953. 


149 











m 



\ f 






s 

T. Panglima Polem Mohd. Ali, Wakil Residen 
Aceh pertama. Beliaulah yang menandatangani 
ultimatum terhadap kaum Cumbok bersama 
Sjamaun Gaharu, Kepala Markas Umum Daerah 
Aceh merangkap Panglima TRI (1946). 






Perayaan meresmikan pembukaan Normal Islam PUSA di Bircuen, 27 Desember 1939. 
Duduk memegang tongkat adalah Tgk. Mhd. Daud Beureueh. Keluaran Normal Islam 
ini merupakan kader pelaksana daripada cita-cita pembaharuan Daud Beureueh. 



Pengurus Besar KI (Kasysyafatul Islam), Kepanduan PUSA bersama para pemimpin 
KI dari seluruh Aceh (1941). Duduk dari kanan ke kiri: A. Bakar Adamy, Hadi 
Rafiuddin, T. Muhammad, M. Nur E1 Ibrahimy dan R. Murdani. Berdiri tampak 
antara lain A. Hasjmy (tengah-tengah), A.M. Namploh (nomor tiga dari kanan) dan 
Ustaz Ahmad Abdullah (nomor tiga dari kiri). 






Tipe alat-alat senjata modern penyebar 
maut yang dipergunakan dalam pcrang 
Cumbok. Gambar atas : meriam howitzer 
dan gambar samping mortir 50 mm. 



152 









Mr. S.M. Amin, Gubernur Sumatera Utara. 
Politik personalianya dalam hal pengangkatan 
pamongpraja di Aceh mendapat kecaman 
yang pedas dari rakyat banyak (1954). 




Mr. T. Mohd. Hasan, Gubernur Sumatera. 
Politik personalianya dalam hal pengangkatan 
pamongpraja di Aceh menimbulkan ketegang- 
an dalam masyarakat Aceh (1945). 


154 






Tgk. Abdul Wahab Seulimeum, Ketua Majelis Penimbang yang 
mengurus harta peninggalan kaum Cumbok. Beliau dihujani kecaman 
sengit dan bertubi-tubi oleh keluarga Uleebalang (1946). 


155 




BEBERAPA KONSEPSI MENGENAI PEMULIHAN 
KEAMANAN DI ACEH 


MENGHADAPI soal pemulihan keamanan di Aceh lebih banyak 
tergantung kepada pandangan terhadap peristiwa itu sendiri dan pe- 
nilaian terhadap kekuatan pemberontak. Di dalam garis besarnya ter- 
dapat dua konsepsi mengenai penyelesaian keamanan itu: 

1. Konsepsi Pemerintah yaitu seperti yang telah saya terangkan 
didasarkan atas tindakan kekerasan senjata semata-mata. 

2. Konsepsi Masyumi yaitu penyelesaian secara politis dengan menem- 
puh segala jalan musyawarah untuk menginsaflcan pemberontak agar 
mereka meletakkan senjata dan kembali ke pangkuan Republik 
Indonesia. 

Konsepsi Masyumi ini didukung oleh sebagian besar rakyat Aceh. 
Taman Pelajar Aceh, Yogyakarta, Ikatan Pemuda Seulawah, Ban- 
dung, Ikatan Putera, Aceh Surakarta, dan Kongres Mahasis- 
wa/Pemuda/Pelajar/Masyarakat Aceh se-Indonesia dalam resolusinya 
masing-masing mendesak Pemerintah supaya menyelesaikan per- 
tumpahan darah di Aceh dengan cara musyawarah. Reuni eks perwira- 
perwira Divisi Gajah I juga mengirimkan saran kepada Pemerintah agar 
berunding dengan pemberontak. 

Konsepsi Pemerintah 

Untuk menggempur pemberontak sampai hancur Pemerintah.telah 
mcnyatakan seluruh Aceh menjadi daerah 'Militaire bystand' sesuai 
dengan Keputusan Presiden No. 175 tahun 1952. Dan untuk meng- 
hancurkan pemberontak, Pemerintah telah melemparkan sebanyak 4 
batalyon tentara dan 13 batalyon Mobrig ke dalam kancah peperangan 
di Aceh. 

Dalam usaha menjalankan politik kekerasan senjata ini Peme- 
rintah menyatakan bahwa tugas tentara dalam penyelesaian Peristiwa 
Daud Beureueh ialah untuk memungkinkan Pemerintah mengadakan 


156 


usaha menjalankan kebijaksanaan bagi kepentingan rakyat Aceh 
khususnya dan rakyat Indonesia umumnya. 

Dalam teknisnya tugas itu berarti bahwa tentara berkewajiban: 

1. Bertugas di lapangan mengembalikan keamanan dengan sedapat 
mungkin mengelakkan pertempuran dengan rakyat dan membantu 
penyusunan kembali pamongpraja dan kepolisian. 

2. Melakukan patroli-patroli untuk melindungi rakyat dan mencegah 
pengacauan. 

3. Membuka kembali perhubungan yang putus dan menyelamatkan 
yang ada. 

4. Menjamin security-intern. 

5. Memperkuat pos-pos tentara. 

6. Mengamankan garis pengangkutan antara pos-pos. 

7. Mendaratkan pasukan-pasukan baru sebagai tambahan kekuatan 
tentara. 

Dijelaskan pula bahwa seluruh daerah sepanjang pantai laut dari 
Peureulak ke Kutaraja dan selanjutnya ke Aceh Barat hingga ke Lama 
Inong di selatan Meulaboh harus tetap dikuasai Pemerintah dan terhin- 
dar dari segala macam pengacauan. 

Di mana tempat yang sudah ada detasemen, maka detasemen itu 
akan diperkuat; sedang di antara detasemen itu yakni di tempat-tempat 
kecil diadakan penempatan tentara dan Mobrig yang cukup kuat, dan 
yang sewaktu-waktu menampung serangan yang tiba-tiba. 

Ulama-ulama, di antaranya Tgk. Abdussalam Meuraxa, Tgk. 
Makam, Tgk. H. Hasan Krueng Kale, Tgk. Saleh Meusigit Raya dan 
Tgk. Muda Wali (Tapak Tuan) yang tidak menyebelah kepada Daud 
Beureueh diajak turut serta menggerakkan rakyat yang telah menye- 
belah kepada pemberontak untuk menginsyafi kesalahan mereka dan 
membantu kekuasaan alat-alat negara. 

Patroli harus dilakukan untuk mengejar pemimpin-pemimpin pem- 
berontak dan Angkatan Udara ditugaskan untuk membantu gerakan 
Angkatan Darat. 

Di tempat-tempat yang direbut kembali ditempatkan detasemen 
tentara atau Mobrig yang kuat.‘) 

Kemudian untuk menghadapi "Militaire bystand' maka pada 
tanggal 24 Oktober 1953 telah dibentuk di Medan Badan Koordinasi” 
yang anggota-anggotanya terdiri dari: 

1. Mr. S.M. Amin, Gubernur Sumatera Utara, sebagai Ketua. 

2. Kolonel Simbolon, Panglima Divisi I, sebagai anggota. 

3. Darwis Karim, Kepala Polisi Sumatera Utara, sebagai anggota. 

4. St. Machudum, Kepala Kejaksaan Sumatera Utara, sebagai anggota. 


1) Keterangan Pemerintah yang diucapkan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo di depan 
Parlemen oada tanggal 28 Oktober 1953. 


157 










Scdangkan di Kutaraja didirikan Staf Keamanan Sipil Untuk 
Daerah Aceh yang diresmikan pada tanggal 27 Oktober 1953 yang ter- 
diri dari: 

I. Ketua/anggota: Abdul Wahab, Bupati/Kepala Daerah Kabupaten 
Aceh Besar di Kutaraja. 

II. Anggota-anggota: 1. Overste Tituler Sutikno, Kepala Kehakiman 
daerah Aceh di Kutaraja. 2. Sugondo, Koordinator Kepolisian 
daerah Aceh di Kutaraja. 3. Husni, Kepala Kejaksaan Kabupaten 
Aceh Besar di Kutaraja. 4. M. Ali Bagindo Sutan, Kepala Kepen- 
jaraan daerah Aceh Besar di Kutaraja. 5. Kapten K. Singa- 
rimbun, dari Resimen I Silb Teritorium Aceh di Kutaraja. 
6. Hasyim m.k., Refrendaris pada Kantor Koordinator Peme- 
rintahan untuk Aceh di Kutaraja. 7. Teuku M. Ali Keurekon, 
sekretaris CASIDA di Kutaraja. 

III. Sekrctaris (bukan anggota): Abdul Gani, Wedana diperbantukan 
pada Kantor Koordinator Pemerintahdn untuk Aceh di Kutaraja. 

IV. Penghubung dengan Tentara (bukan anggota): Letnan II Basri 
Ismail dari CPM Kutaraja. 

Kemudian untuk menampung orang-orang tawanan diadakan 
screening commissie yang diadakan sampai di Kewedanaan terdiri dari 
wakil-wakil pamongpraja, kepolisian, kejaksaaan, ketentaraan dan 
Mobrig. Di pusat Propinsi Medan dipimpin oleh Kep. Polisi, Darwis 
Karim, sedang di Kutaraja peranan dipegang oleh T. Hasan Pembantu 
Inspektur Polisi Aceh. 

Lebih 2.000 orang yang ditahan atas instruksi Jaksa Agung. 
Menurut Staf Keamanan di Kutaraja umumnya orang-orang tawanan ini 
adalah rakyat biasa yang ditahan pada waktu tentara mengadakan pem- 
bersihan dan hampir tidak ada atau sangat sedikit sekali anggota- 
anggota pemberontak. 

Mengenai lapangan pemerintahan, Pemerintah mengusahakan agar 
secepat mungkin lowongan yang ditinggalkan pamongpraja akibat pem- 
berontakan segera diisi supaya roda pemerintahan dapat berjalan. 
Politik personalia yang dijalankan oleh Gubernur Sumatera Utara Mr. 
S.M. Amin, untuk mengisi lowongan pamongpraja yang kosong men- 
dapat kecaman pedas dari rakyat karena 80% daripada mereka yang 
diangkat itu adaiah orang-orang feodal. 2 ) 

Akibat politik Gubernur Amin ini pamongpraja yang diangkatnya 
tidak berani menempati posnya kecuali dikawal oleh angkatan bersen- 
jata. Bupati A. Wahab, Ketua Staf Keamanan, begitu juga Sutikno, Ko- 
ordinator civil/tentara, menyatakan bahwa Pamongpraja tidak berani 


2) Lihat Rcsolusi Taman Pcladjar Atjeh Yogyakarta dan Rcsolusi Ikatan Putera Atjeh 
Surakarta. 


158 


pergi ke daerah yang diperintahnya kalau tidak dilindungi oleh ke- 
kuatan bersenjata. 

Konsepsi Pemerintah ini didukung oleh partai-partai, seperti PNI, 
PKI, dan lain-lain partai Pemerintah serta disokong pula oleh golongan- 
golongan seperti BKR atau Badan Keinsafan Rakyat (organisasi ke- 
luarga kaum feodal) dan Perti. Masing-masing partai dan golongan ini 
mempunyai konsepsi sendiri-sendiri pula yang berbeda-beda dalam 
membantu Pemerintah. 

Konsepsi PNI/PKI 

Bahwa sejak dari semula PKI menjalankan rolnya di dalam pele- 
tusan Peristiwa Berdarah di Aceh sudah lebih dahulu saya terangkan. 
Bukti lain ialah setelah 3 hari pecahnya peristiwa itu, pada hari Rabu 
tanggal 23 September, sejumlah 20 orang PKI secara demonstratif men- 
datangi kantor gubernur Sumatera Utara di Medan. Mereka minta ber- 
jumpa dengan gubcmur dengan lebih dahulu mengirimkan 2 orang 
wakilnya kepada Bupati Sori Muda. Dia menyuruh berbicara dengan 
Ajudan Kamil dan akhirnya mereka ditolak oleh Gubernur. Tuntutan 
mereka ialah mendirikan gerakan ”Anti Teror Aceh” (ATA) yang ber- 
tujuan agar rakyat dipersenjatai untuk menumpas gerombolan. 

Langkah PKI ini diikuti pula oleh PNI yang telah membentuk ga- 
bungan partai-partai dan organisasi-organisasi di Kutaraja yang pada 
mulanya dinamakan ”Front Nasional” kemudian diubah menjadi 
Gabungan Partai-Partai dan Organisasi-organisasi (GPO). Dalam satu 
statemen yang tidak dimufakatkan lebih dulu dengan partai-partai dan 
organisasi-organisasi lain yang menjadi anggota dituntut adanya ”pagar 
desa” yang dipersenjatai. 

PNI dan PKI telah menyusun suatu konsepsi yang bertujuan me- 
nyingkirkan orang-orang yang tidak disenanginya dan menyediakan 
orang-orang yang akan menduduki kursi-kursi penting di dalam peme- 
rintahan Aceh. Di dalam rencana yang pertama termasuk penyingkiran 
T.M. Daoedsjah, Residen Koordinator di Medan. Dia dipersalahkan 
karena pernah menunjukkan simpatinya kepada cita-cita "Negara 
Islam” pada waktu sebelum terjadi peristiwa walaupun dia seorang PNI. 

Juga Bupati A. Wahab minta ditarik dari Kutaraja karena sikapnya 
yang terlalu lunak terhadap gerombolan padahal dia adalah orang PNI. 
Pendeknya orang yang tidak mengikuti konsepsi PNI walaupun dia 
anggota PNI harus disingkirkan. 

Orang-orang PNI mencoba mencari saat yang baik untuk menun- 
jukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh 
turut serta dalam menumpas gerombolan dengan mengambil hati 
Kolonel Simbolon, Panglima T&T I. Maka pada waktu beliau ini lewat 
di Bireuen orang-orang PNI menyerahkan kepadanya sebilah rencong 
Aceh yang dipersembahkan oleh Wedana Soepeno (dari PNI). 

PNI dan PKI ini meskipun dalam beberapa hal mempunyai konsep- 

159 




si yang sama, akan tetapi masing-masing mempunyai siasat sendiri-sen- 
diri. Jikalau PNI mempunyai keinginan hendak menduduki jabatan- 
jabatan dalam pemerintahan maka PKI ingin hendak menguasai massa, 
terutama golongan buruh dan tani dengan jalan agitasi dan sebagainya. 

Konsepsi BKR/Perti 

Seperti halnya partai-partai, golongan-golongan pun bekerjasama 
membantu Pemerintah dalam usaha menghancurkan gerombolan pem- 
berontak. Golongan BKR dan Perti (golongan ulama kolot di bawah 
pimpinan Tgk. H. Muda Wali yang berpusat di Labuhan Haji, Aceh 
Selatan) meskipun latar belakang permusuhannya dengan pemberon- 
tak berlain-lainan, kedua golongan ini bekerjasama dengan crat sekali 
dalam usaha hendak menghancurkan pemberontakan Daud Beureueh. 
Dalam usaha mereka membantu gerakan operasi militer mereka mem- 
bagi-bagi daerah sebagai berikut: 

a. daerah Perti ialah Aceh Barat dan Aceh Selatan. 

b. daerah BKR ialah Aceh Besar, Aceh Pidie, dan Aceh Utara. 

Begitu besar campur tangan keluarga kaum feodal dalam usaha 
membasmi kaum pemberontak, sehingga di Sigli Tjut Hamidah (seorang 
wanita feodal) dengan selalu berpakaian seragam tinggal di asrama 
Mobrig dan ikut dalam operasi-operasi menumpas gerombolan. Kedua 
golongan BKR dan Perti ini di samping memberi keterangan tentang hal 
ikhwal dan tempat-tempat pemberontak, mengambil bagian juga dalam 
memberi penerangan kepada rakyat. Pernah dikeluarkan ”fatwa” 
mengutuk gerombolan atas nama Tgk. H. Hasan Krueng Kale, Tgk. H. 
Makam Kpg. Blang, Tgk. Abdussalam Meuraxa, Tgk. Sjekh Mohd. 
Saied (dari Sigli) dan Tgk. H. Muda Wali (dari Labuhan Haji, Aceh 
Selatan). 

Yang menyebabkan kedua golongan ini dapal bekerjasama erat 
sekali meskipun latar belakang permusuhan mereka dengan Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh berlain-lainan (yang pertama latar belakang sejarah, 
dan yang kedua latar belakang paham keagamaan, kolot dengan 
moderat) adalah persamaan nasib menjadi sasaran pemberontak. Di 
Kutaraja diadakan suatu "daerah perlindungan" di kampung Keudah 
untuk menampung orang-orang BKR dan Perti yang tidak berani ting- 
gal di kampungnya. Jumlah mereka kurang lebih 150 orang. Koor- 
dinator Perti, Tgk. Haji Hasan Krueng Kale dan Tgk. Abdussalam Meu- 
raxsa, pendiri dan penasehat BKR, tinggal di daerah Keudah ini di 
bawah perlindungan dan pengawalan bersenjata. 

Konsepsi mereka yang pertama ialah menuntut disingkirkannya 
pembesar-pembesar yang tidak sejalan dengan siasat dan tujuan 
mereka. Orang-orang yang telah disingkirkan karena dituduh bermain 
mata dengan pemberontak ialah Bupati/Koordinator A. Wahab, 


160 


Komandan Resimen, Mayor Priyatna, Hakim Sutikno dan Kepaia 
Polisi/Koordinator Nya’ Umar. 

Sebagai penggantinya mereka memajukan T. Muhammad Bireuen 
sebagai Bupati/Koordinator, sedang sebagai stafnya ialah Tgk. Abdus- 
salam Meuraxsa (urusan agama), T. Ali Keurekon (urusan adat) dan T. 
Panglima Polem (urusan umum). Untuk memulihkan keamanan mereka 
mengajukan supaya di seluruh Aceh (di tiap-tiap kampung) ditempat- 
kan penjagaan tentara. Untuk Aceh Besar saja harus ditempatkan 2.500 
orang tentara dan terbagi kepada 19 atau 20 kampung. Mereka dibagi- 
bagi sebagai berikut: 

a. 50% bersifat mobil yang harus memburu gerombolan pemberontak. 

b. 50% lagi tetap di posnya untuk melindungi rakyat (tentunya yang 
dimaksud rakyat yang menjadi anggota BKR) dari penculikan ge- 
rombolan pemberontak. 

Jika fase ini sudah berhasil dan tidak lagi terjadi penculikan dan 
pembunuhan oleh gerombolan maka dalam tahap selanjutnya tentara 
boleh meninggalkan daerah Aceh. Penjagaan keamanan seterusnya 
akan dilakukan oleh BKR yang dipersenjatai yang dipimpin oleh 
Panglima dari orang Aceh. Calon-calonnya untuk itu adalah: 

a. 22 mukim : T.M. Ali (polisi), Teuku Panglima Polem, T. Dolah, T. 

Raden Tanoh Abei dan T. Ibrahim Lamsie. 

b. 26 mukim : T. Jusuf (adik T. Nya’ Arif) dan T. Sulaiman. 

c. 25 mukim : T. Basjah, T. Manyak Daroi, Nya’ Radja dan Keutjhik 

Din. 

BKR yang dipersenjatai untuk Aceh Besar menurut mereka cukup 
150 orang. Mereka diberi hak untuk memilih kawan-kawannya. Tugas 
mereka yang terpenting adalah mcmburu gerombolan ke hutan sampai 
musnah sama sekali. 

Sebagai yang terakhir ialah menuntut otonomi bagi daerah Aceh 
yang dipimpin oleh putra Aceh sendiri. Pengertian otonomi menurut 
konsepsi mereka tidaklah berarti rakyat yang berkuasa, melainkan 
sekedar memberi tempat kepada BKR untuk memegang seluruh kekua- 
saan. Dalam rencana itu disebutkan: 

1. Segala jabatan dari wedana ke atas haruslah diduduki oleh kaum 
bangsawan karena mereka dianggap cakap untuk jabatan-jabatan itu. 

2. Jabatan-jabatan yang di bawahnya dari asisten wedana ke bawah 
baru boleh diduduki oleh golongan-golongan lain. 

Adapun calon-calon yang diharapkan untuk menjadi Gubernur 
Aceh ialah T. Djohan Meuraxsa, T.A. Hamid, Mr. T. Hanafiah dan Mr. 
S.M. Amin. 

Demikianlah konsepsi mereka selengkapnya yang berdasarkan 
pendirian: "Serahkanlah pemulihan keamanan di Aceh dan peme- 
rintahan selanjutnya kepada orang-orang yang terang-terangan 
memusuhi gerombolan pemberontak, niscaya Aceh akan aman.” 


161 








USAHA-USAHA PEMULIHAN KEAMANAN 


SEBAGAIMANA telah saya terangkan, pemerintah Ali Sastroami- 
djojo dalam usahanya memulihkan keamanan di Aceh telah memilih 
tindakan kekerasan senjata dengan harapan bahwa kaum pemberontak 
dapat ditumpas pada akhir tahun 1953 atau paling lambat pada bulan 
Maret tahun 1954. Ternyata sampai Kabinet Ali jatuh pada tahun 1955 
keamanan di Aceh belum dapat dipulihkan. 

Bukan tidak ada usaha-usaha lain yang dilancarkan dari kalangan 
Pemerintah maupun dari masyarakat sendiri. Pada tanggal 5 November 
1953, di Kutaraja tclah tcrbentuk "Badan Kontak Pribadi Peristiwa 
Aceh”. Di dalam Anggaran Dasamya yang terdiri dari 11 pasal disebut- 
kan dalam pasal 2, sebagai berikut: 

Badan ini bertujuan membantu Pemerintah dalam pemulihan 
keamanan di daerah Aceh. Badan ini menyanggupi untuk menemui 
pemimpin-pemimpin gcrombolan terutama Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh untuk merundingkan segala sesuatunya yang dianggap perlu oleh 
pemerintah. 

Di dalam rencana kerja yang mereka ajukan kepada Gubernur 
Amin pada pertengahan bulan Desember 1953 mereka bersiap masuk 
hutan untuk mencari Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Tetapi karena 
mereka meminta beberapa syarat, antaranya supaya dijamin keamanan 
mereka dan jika mereka tewas supaya dipandang sebagai pahlawan per- 
damaian nasional dan anak istri mereka diberi pensiun, maka Guber- 
nur Amin menolak usaha mereka. 

Kemudian, Mr. S.M. Amin sendiri pada waktu itu menjalankan 
usaha politis dengan mengadakan kontak dengan pihak pemberontak 
dengan perantaraan dua orang kurir kepercayaannya yaitu Jusuf H. 
Saleh dan Sayid Abu Bakar, akan tetapi usahanya tidak berhasil. 

Sejak kabinet Burhanuddin Harahap, politik Pemerintah mengenai 
pemulihan keamanan mulai diperlunak. Perdana Menteri Burhanuddin 
Harahap sendiri telah berusaha mengadakan kontak dengan pihak pem- 

162 


J 



berontak dengan mcngirimkan dua orang kurir dari putra-putra Aceh 
sendiri yaitu Abdullah Arif dan Hasballah Daud. Sayang, belum sampai 
usaha ini membawa sesuatu hasil kabinetnya telah jatuh. 

Mr. S.M. Amin yang pada waktu itu menjadi Gubernur Sumatera 
Utara, untuk kedua kalinya dengan persetujuan Perdana Menteri Bur- 
hanuddin Harahap mencoba untuk mengadakan kontak dengan pihak 
pemberontak. Pada tanggal 30 September 1955, Mr. S.M. Amin mengi- 
rimkan surat kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Hasan Ali, Husin 
Jusuf, Tgk. A.H. Almujahid, T.M. Amin, Tgk. M. Ali Piyeung, A. 
Djalil, dan Ishak Amin. Beliau mengatakan bahwa surat mereka yang 
terakhir diterimanya pada tanggal 5 Oktober 1954. Oleh karena keadaan 
(konstelasi politik) nampaknya tidak akan membawa sesuatu keman- 
faatan, terpaksa lanjutan surat-menyurat diakhiri. 

Dewasa ini menurut penglihatannya kcadaan (konstelasi politik) 
telah berubah, maka surat-menyurat diulangi dengan pengharapan 
semoga sampai kepada yang ditujunya. 

Maksud Mr. S.M. Amin dengan suratnya itu hendak mencoba 
mencari kesempatan untuk mengadakan suatu pertemuan dengan pihak 
pemberontak, guna membuat persiapan-persiapan selanjutnya berupa 
pembicaraan mcngcnai persoaiannya sendiri. Dengan lain perkataan, 
untuk membicarakan prosedur pertemuan selanjutnya; maka perte- 
muan yang pertama ini dapat dianggap bcrsifat informal.') 

Surat Mr. S.M. Amin itu dijawab oleh Hasan Ali dengan menyata- 
kan, antara lain, sebagai berikut: 

"Dengan lidak melepaskan harapan atas hasrat yang tertera dalam surat Saudara, 
maka dengan ini dimaklumkan bahwa maksud dan bunyi kandungan surat Saudara 
tersebut secara resmi telah rampung dalam perundingan-perundingan dengan Saudara 
Abdullah Arif, selaku orang yang diutus oleh Perdana Menteri RI yang berlangsung sejak 
tanggal 28/10 sampai dcngan tanggal l/l 1-1955. Maka dengan sendirinya sccara tidak 
langsung hasrat dan maksud Saudara di atas telah berhasil dengan baik. Dan kami men- 
duga sccara tidak resmi dengan perantaraan Saudara Abdullah Arif hal itu telah diketahui 
oleh Saudara ataupun secara resmi dari Perdana Menteri RI, Mr. Burhanuddin 
Harahap sendiri."’) 


Dengan dcmikian, pertemuan yang dikehendaki oleh Mr. S.M. 
Amin dengan pihak pemberontak tidak berhasil, karena telah didahului 
oleh usaha Perdana Menteri Burhanuddin Harahap sendiri. 

Sebelum Mr. Burhanuddin Harahap mengadakan kontak dengan 
pihak pemberontak, Drs. Mohammad Hatta, Wakil Presiden RI, telah 
pula mengadakan kontak dengan pihak pemberontak, yaitu pada bulan 
Juni 1955. Beliau mengirimkan dua orang kurir, saudara-saudara Ab- 
dullah Arif dan Hasballah Daud kepada pihak pemberontak. 

Kedua kurir ini berangkat dari Jakarta pada tanggal 5 Juli 1955 un- 


1) Surat Mr. S.M. Amin tanggal 30September 1955 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh. 

2) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 14 Nopember 1955 kepada Mr. S.M. Amin. 


163 





tuk menemui pihak pemberontak di Aceh dan tiba kembali di Jakarta 
pada tanggal 14 Agustus 1955 dengan membawa laporan mengenai per- 
jalanannya yang telah diserahkan kepada Wakil Presiden. 

Menurut laporan itu, pertemuan antara utusan Wakil Presiden 
Mohd. Hatta dan pihak pemberontak tidak menghasilkan sesuatu yang 
kongkrit. Hanya dikatakan oleh pihak pemberontak bahwa maksud 
hendak mengembalikan keamanan di Aceh sangat dihargai. Tetapi, 
bagaimana cara mengatur prosedur mengembalikan keamanan itu ten- 
tulah perlu sekali dilakukan dalam suasana pertemuan dan pembicaraan 
yang lebih luas dan resmi serta lebih dapat dipertanggungjawabkan oleh 
kedua belah pihak. 

Pada pertengahan bulan September 1956 dilangsungkan Musya- 
warah Mahasiswa/Pemuda/Pelajar/Masyarakat Aceh se-lndonesia di 
Medan untuk mcmbahas soal pemulihan keamanan di Aceh. Kemudian, 
scbulan sesudahnya yaitu pada pertengahan bulan Oktober 1956 
diadakan pula Reuni Pcrwira eks Divisi Gajah I di Yogyakarta untuk 
memecahkan pcrsoalan pemulihan keamanan di Aceh. Namun, semua 
usaha itu bclum dapat membawa hasil yang diharapkan. 

Sesuai dengan politik baru itu di Aceh waktu Sjamaun Gaharu 
menjadi Panglima KDMA dicetuskanlah oleh beliau suatu konsepsi 
baru mengenai penyelesaian Peristiwa Berdarah yang dinamakan Kon- 
sepsi Prinsipiil Bijaksana yang maksudnya dengan tidak meninggalkan 
operasi-operasi militer harus diusahakan suatu penyelesaian yang ber- 
sifat politis, yaitu dengan jalan mengadakan kontak-kontak dengan 
pihak pemberontak untuk mencari jalan yang sebaik-baiknya dalam 
menyelcsaikan pemberontakan dengan maksud menghindari lebih 
banyak pertumpahan darah. 

Bertolak dari Konscpsi Prinsipiil Bijaksana ini, diadakanlah 
kontak-kontak dengan pihak pemberontak. Dalam usaha ini penulis 
sendiri pernah diminta untuk mengadakan hubungan dengan Tgk. 
Mohd. Daud Beureueh. Akan tetapi sayang, usaha penulis pada waktu 
itu tidak membuahkan suatu hasil. Untuk kedua kalinya, penulis dan 
Tjik Mat Rahmany diminta lagi oleh Kol. Sjamaun Gaharu meng- 
hubungi Tgk. Mohd. Daud Beureueh. Usaha kali ini berhasil me- 
redakan suasana yang pada waktu itu memuncak tegang oleh karena 
rencana pihak pemberontak untuk melakukan penyerangan ke Kuta- 
raja. 

Kemudian daripada itu, Kol. Sjamaun Gaharu terus mengadakan 
kontak dengan pihak pemberontak. Akhirnya, di antara pemimpin- 
pemimpin pemberontak terdapat suatu kesepakatan yang kemudian 
terkenal dengan Ikrar Lam Teh, pada tanggal 8 April 1957. Atas dasar 
Ikrar Lam Teh ini tercapai pula suatu persetujuan antara pihak pem- 
berontak dan KDMA untuk menghentikan tembak-menembak atau 
gencatan senjata yang pada waktu itu lebih terkenal dengan cease-fire. 
Gencatan senjata ini berjalan sampai tahun 1959. 


164 


MUNCULNYA DEWAN REYOLUSI 


DENGAN adanya gencatan senjata terbukalah jalan bagi sebagian 
pemberontak untuk pulang ke kampung menjenguk keluarga yang telah 
bertahun-tahun ditinggalkan dan turun ke kota untuk melihat-lihat ke- 
ramaian kota setelah bertahun-tahun hidup dalam hutan yang penuh 
kescpian. Dengan demikian, terbuka pula lcbih banyak kesempatan 
bagi Kol. Sjamaun Gaharu untuk "ngomong-ngomong” dengan pihak 
pemberontak. 

Pemimpin-pemimpin pemberontakan yang sebagian beralasan hen- 
dak menghindari Aceh dari kehancuran dan yang sebagian memang 
telah letih berjuang dan tclah bosan hidup di dalam hutan sampai 6 
tahun lamanya, mempergunakan kesempatan gencatan senjata untuk 
"ngomong-ngomong” dengan Kol. Sjamaun Gaharu. Hasil dari 
"ngomong-ngomong” ini, pada permulaan tahun 1959 mulai terlihat 
gejala-gejala perpecahan di kalangan pemberontak atau lebih jelas an- 
tara Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Hasan Ali, Ilyas Leube, dan lain-lain 
di satu pihak dengan Trio Hasan Salah, Ayah Gani, dan Husin Almu- 
jahid di pihak yang lain. Kemelut politik yang terjadi dalam kalangan 
pemberontak ini mencapai puncaknya pada tanggal 15 Maret 1959 
dengan keluarnya Seruan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat NBA (Ma- 
jelis Syura) yang menyatakan pada tanggal 15 Maret 1959, jam 10 WA, 
Kolonel TII Hasan Saleh, sebagai Menteri Urusan Perang, telah 
mengambil alih pimpinan NBA sipil dan militer dari tangan Wali 
Negara, Tgk. Mohd. Daud Beureueh. Dinyatakan pula dalam seruan itu 
bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh telah dibebaskan pula dari jabatan- 
nya sebagai Wali Negara dan Panglima Tentara Islam Indonesia T&T 
Tgk. Tjhik di Tiro serta membubarkan kabinet. Guna menggantikan 
Wali Negara dan kabinet telah dibentuk sebuah Dewan Revolusi yang 
diketuai oleh A. Gani Usman (Ayah Gani) bekas Wakil Perdana 
Menteri. Selanjutnya dinyatakan putusnya pertanggungjawaban dengan 


165 






bekas kabinet Hasan Ali yang telah dibubarkan. Scterusnya diseru- 
kan kepada rakyat umum supaya membantu Dewan Revolusi yang 
bermaksud membawa rakyat Aceh ke suatu tempat yang mulia dan 
bahagia. Seruan itu ditandatangani oleh Tgk. Amir Husin Almujahid 
selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat NBA (Majelis Syura). 1 2 ) 

Pada tanggal 26 Maret 1959, keluar pula komunike No. 2 dari 
Dewan Revolusi yang dinamakan Pernyataan Wali Negara NBA/NII. 
Dalam pernyataan itu dinyatakan bahwa "Dewan Pertimbangan” 
(Dalam komunike No. 1 tidak ada Dewan Pertimbangan, yang ada 
Dewan Perwakilan Rakyat NBA (Majelis Syura), pen.) diubah dengan 
sebutan Wali Negara. 

Hal yang terpenting dalam pernyataan ini disebutkan dalam pokok 
6, bahwa Dewan Revolusi NBA/NII ini akan meneruskan permusya- 
waratan dengan Pemerintah RI serta akan menjadikan musyawarah ini 
sebagai prinsip bukan "taktik”. 

Yang menarik perhatian dalam pernyataan ini ialah keterangan 
yang berikut ini: "Bermusyawarah ialah memperbincangkan semua soal 
melalui diplomasi, dan sekali-kali tidak dapat diartikan dengan 'menye- 
rah’. Seterusnya dikatakan, "dengan musyawarah bukan mak- 
sud mencari menang , tetapi diatas hasil musyawarah kelak, kita 
menerima sebagian dan pihak Pemerintah RI menerima sebagian dari 
cita-cita kedua belah pihak; jadi inilah yang dinamakan perdamaian. 
Adanya persatuan dan kembali bersatu sebagai hasil musyawarah kelak, 
bukanlah sama sekali penycrahan atau menyerah, malahan itulah 
kewajiban kita untuk damai dan bersatu selanjutnya untuk melanjutkan 
revolusi 17 Agustus tahun 1945, yang sudah pernah menjadi kewajiban 
suci kita umat Islam di daerah Aceh masa yang lalu.” Pernyataan ini di- 
tandatangani olch Tgk. Amir Husin Almujahid, selaku Wali Negara 
NBA/NII. J ) 

Dari pernyataan yang terkandung dalam komunike tersebut 
jelaslah hendak ke mana langkah dari Dewan Revolusi ini. 

Menurut pendapat saya, pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat 
NBA/NII bahwa Kolonel TII Hasan Saleh telah mengambil alih pimpin- 
an NBA dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh sebenamya tidak dapat di- 
katakan suatu pengambilalihan yang biasa disebut coup delat, akan 
tetapi lebih tepat kalau dikatakan bahwa Trio Hasan Saleh, Ayah Gani, 
dan Amir Husin Almujahid memisahkan diri dari Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh. Berarti, bahwa NBA/NII telah terpecah menjadi dua. Yang 
satu di bawah pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan yang lain di 
bawah pimpinan Hasan Saleh. 

Bagaimana dapat dikatakan coup d'etat, pada hal Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dan anggota-anggota kabinetnya beserta segala alat ke- 


1) Komunike Dewan Revolusi NBA No. I (lampiran ke-17). 

2) Komunike Dewan Revolusi NBA No. 2 (lampiran ke-18). 


166 


kuasaannya masih berada di tempatnya dalam keadaan segar bugar dan 
masih memegang kekuasaan seperti biasa. Sedangkan Trio Hasan Saleh, 
Ayah Gani dan Amir Husin Almujahid mengumumkan pembentukan 
Dewan Revolusi dan Kabinetnya di Metareum, jauh dari tempat ke- 
dudukan "pemerintahan” Tgk. Muhd. Daud Beureueh yaitu di daerah 
Aceh Timur. 

Maksud Hasan Saleh hendak mengadakan kup terhadap Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh sudah dapat dicium terlebih dahulu oleh Per- 
dana Menteri Hasan Ali yang pada waktu itu berada di Batee, suatu 
daerah pantai kira-kira 8 km dari sebelah Barat Laut kota Sigli (Aceh 
Pidie). Untuk menyclamatkan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dari bahaya 
yang mungkin datang, Perdana Menteri Hasan Ali segera mengirim 
utusan menjemput Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang pada waktu itu 
berada di Beuracan di atas Mcureudu (Acch Pidie) untuk dibawa ke 
Batee. Dari Beuracan, Tgk. Muhd. Daud Beureueh berangkat dengan 
berjalan kaki ke Batee yang jaraknya kira-kira 50 km. Dari sana beliau 
diberangkatkan dengan sebuah motor bot ke Lapang kira-kira sebelah 
Utara Sampoi Niet, Lhok Sukon (Aceh Utara). 

Perdana Menteri Hasan Ali berpesan kepada Komandan Resimen 
II Samudra, H. Ibrahim dan Komandan Resimen III Salahuddin, Gazali 
Idris supaya melindungi Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan sebaik- 
baiknya. Dari tempat inilah beliau kemudian berangkat menuju Ram- 
pah di atas Simpang Ulim (Aceh Timur) tempat kcdiaman beliau yang 
terakhir sebelum kembali ke pangkuan Republik Indonesia. 

Tidak lama sesudah pengumuman Dewan Revolusi pada tanggal 1 
April 1959 Perdana Menteri Hasan Ali mengeluarkan ^6^^3133^,’) 
yang maksudnya bahwa Tgk. Muhd. Daud Beureueh adalah Wali 
Negara yang sah dan kabinet kedua Hasan Ali adalah Pemerintah yang 
sah dari Negara Bagian Aceh NII berdasarkan proklamasi berdirinya 
Negara Islam Indonesia di Aceh tanggal 21 September 1953 dan ber- 
dasarkan Piagam Batee Kureng yang merupakan keputusan Kongres 
Rakyat yang diadakan di Batee Kureng (Aceh Utara) pada tanggal 23 
September 1955. 3 4 ) Dalam pernyataan itu disebutkan juga bahwa apa 
yang dikatakan "pengambilalihan kekuasaan” yang telah diumumkan 
oleh eks Menteri Urusan Perang, Kolonel Hasan Saleh tanggal 15 Marct 
1959 adalah tindakan dan perbuatan meninggalkan kawan dalam per- 
juangan suci dan ditinjau dari sudut hukum dan ketatanegaraan adalah 
perbuatan yang salah. 

Kemudian, pada tanggal 14 April 1959, keluar pula suatu pemya- 
taan yang ditandatangani oleh Komandan-komandan Resimen III 
Salahuddin, Gazali Idris, Resimen II Samudra, H. Ibrahim, Resimen 
IV Laut Tawar, Iljas Leube, Resimen VII Tarmihim, H. Hasanuddin, 


3) Pcrnyataan Perdana Mentcri NBA/NII tanggal I April 1959. 

4) Piagam Batee Kureng. 


167 




dan Resimen IV Batee Tunggai, T. Idris, Bupati-bupati/KDK Kabu- 
paten Aceh Timur, Abu Bakar Amin, Kabupaten Aceh Tengah, M. 
Saleh Hadri dan Kabupaten Aceh Utara, H. Affan yang menyatakan 
tetap setia dan taat kepada Paduka Yang Mulia Wali Negara/Panglima, 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Pemerintah Pusat Negara Bagian 
Aceh Negara Islam Indonesia. 5 6 ) Pernyataan tersebut juga menyatakan 
"Mcndukung sepenuhnya maksud Pemerintah NBA/NII dalam menem- 
puh jalan perundingan/perdamaian dengan pihak RI.” 

Dengan keluarnya pernyataan-pernyataan dari kedua belah pihak, 
menjadi nyatalah bahwa di Aceh tclah terdapat dua Negara Bagian 
Aceh NII. Yang pertama di bawah pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh dan yang kedua di bawah pimpinan Hasan Saleh. 

Musyawarah antara Dewan Revolusi dan Misi Hardi 

Sebagai kenyataan dari apa yang termaktub dalam Komunike No. 2 
Dewan Revolusi yaitu akan meneruskan musyawarah dengan Peme- 
rintah RI maka pada tanggal 23 Mei 1939 datanglah ke Kutaraja rom- 
bongan Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi, yang terkenal dengan Misi 
Hardi, yang terdiri dari 29 orang anggota, antara lain, Menteri Negara 
Urusan Stabilisasi Ekonomi dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, 
Jenderal Mayor Gatot Subroto. 

Pada tanggal 24 Mei 1959, Misi tersebut mengadakan pem- 
bicaraan-pembicaraan penting dalam segala bidang dengan KDMA dan 
Gubernur/Kcpala Dacrah Acch scbagai persiapan permusyawaratan 
dengan Dewan Revolusi. 

Pada tanggal 25 Mci 1959, datanglah waktu yang bersejarah yang 
dinanti-nantikan yaitu musyawarah antara Misi Hardi dan Dewan 
Rcvolusi yang teridiri dari 25 orang antara lain A. Gani Usman (Ayah 
Gani), sebagai Ketua, Amir Husin Almujahid, Hasan Saleh, Husin 
Jusuf, T.M. Amin, T.A. Hasan, Ishak Amin, dan A. Gani Mutiara. 

Musyawarah yang menurut Panglima KDMA berjalan lancar dan 
berlaku dalam suasana yang sangat harmonis, telah membuahkan butir- 
butir hasil pemikiran yang gemilang seperti berikut: 

a. Kcputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1959 No. 
I/Misi/I959 yang pokoknya menyatakan bahwa Dacrah Swatantra Tingkat I Aceh 
dapat disebut "Daerah Istimewa Aceh” dengan catatan bahwa kepada daerah itu 
tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Daerah Swatantra Tingkat I seperti ter- 
muat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 
Daerah begitu pula lain-lain peraturan perundangan yang berlaku untuk Daerah Swa- 
tantra Tingkat I mengenai otonomi yang seluas-Iuasnya terutama dalam keagamaan, 
peradatan, dan pendidikan.*) 


5) Pemyataan Komandan-komandan Resimen TII (lampiran ke-19). 

6) Keputusan Perdana Menteri RI No. I/Misi/I959 (lampiran ke-20). 


168 



b. Segala aparat dari NBA/NII (Militer/Polisi/Sipil) diterima ke dalam pasukan yang ber- 
nama pasukan Tgk. Tjhik di Tiro sebagai bagian dari Komando Daerah Militer 
Aceh/Iskandar Muda sesuai dengan pemyataan Misi Pemerintah Pusat yang ber- 
tanggal Kutaraja. 26 Mei I9S9. 

c. Pemerintah akan membantu sekuat tenaga dalam batas-batas kemampuan negara 
pembangunan semesta di Aceh, terutama dalam bidang-bidang yang langsung me- 
nyentuh kepentingan rakyat, jasmani dan rohani; untuk langkah pertama untuk me- 
rcalisir maksud Pemerintah tersebut Misi Pemerintah Pusat telah membawa otorisasi 
sejumlah 88,4 juta rupiah. 

Dalam rangkaian tujuan-tujuan pokok yang murni seperti yang 
tersebut di atas maka Dewan Revolusi NBA/NII telah: 

a. Menyatukan diri ke dalam Republik Indonesia untuk melanjutkan revolusi nasional 
1945 di atas landasan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai kebahagiaan, 
kemakmuran, dan ketinggian agama, nusa dan bangsa. 

b. Melebur organisasi NBA Sipil dan Militer ke dalam tubuh Pemerintah Republik Indo- 
nesia secara wajar (seperti tercantum dalam surat pernyataan Dewan Revolusi, Ge- 
rakan Revolusioner Islam Aceh bertanggal 26 Mei 1959). 

Dengan tercapainya persetujuan antara Dcwan Revolusi dan Misi 
Hardi maka leburlah Negara Bagian Aceh dari Ncgara Islam Indonesia 
yang berada di bawah pimpinan Trio Hasan Saleh, Ayah Gani, dan 
Amir Husin Almujahid. Sekalian anak buahnya, baik sipil maupun 
militer, yang berada di daerah-daerah yang dikuasai oleh Dewan Revo- 
lusi turun masuk ke dalam sebuah pasukan yang bemama Pasukan Tgk. 
Tjhik di Tiro yang kemudian dipccahkan masuk ke dalam kesatuan-ke- 
satuan TNI. Scdangkan Hasan Saleh direhabilitasi kembali ke dalam 
TNI dengan pangkat Kolonel. Tidak lama kemudian dipensiunkan dan 
kepada bcliau dan kawan-kawan sebagai tcmpat penampungan di- 
berikan sebuah kebun teh bekas milik Inggris di Sukabumi. Dengan 
demikian pulihlah keamanan di sebagian daerah Aceh yaitu di daerah 
yang masuk kekuasaan Dewan Revolusi termasuk Daerah Aceh Pidie, 
Aceh Besar, dan sebagian Aceh Barat dan Aceh Selatan. 

Sebcnarnya, tidak tepat kalau dikatakan "daerah yang dikuasai 
Dewan Revolusi dan daerah yang dikuasai oleh Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh". Lebih tepat kalau dikatakan dengan tercapainya persetujuan 
antara Misi Hardi dan Dewan Revolusi maka turunlah anggota-anggota 
pasukan TII yang berpihak kepada Trio Hasan Saleh, Ayah Gani, dan 
Amir Husin Almujahid. Mereka ini ada di daerah Aceh Besar, Aceh 
Pidie, Aceh Selatan, dan ada pula di Aceh Utara. Sedangkan anggota- 
anggota pasukan TII dari Aceh Timur, Aceh Tengah, Tanah Alas, Aceh 
Utara, dan Aceh Barat seperti dimanifestasikan oleh Pemyataan 
Komandan-Komandan Resimen yang menganggap Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh masih tetap Wali Negara yang sah, masih tetap setia kepada 
beliau pada waktu itu. 

Pada tanggal 1 Juni 1959, Perdana Menteri NBA/NII menge- 
luarkan lagi suatu pernyataan yang isinya, antara lain, seperti berikut: 


169 





"Bahwa Pemerintah RI (KDMA CS) tidak saja teiah membantu pembentukan 
Dewan Revolusi secara moreel dan materieel pun setelah itu mengadakan tindakan- 
tindakan yang lebih berbahaya yaitu dengan mengadakan tekanan dan pemusatan 
pasukan-pasukannya di Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tengah dan menggerakkan 
operasi-operasi hinderlaag dan intimidasi. Selanjutnya mengadakan penangkapan-pe- 
nangkapan terhadap tokoh-tokoh TII dan malah telah menangkap seorang Menteri 
NBA/NII secara yang sangat tidak fair yaitu pada saat beliau selaku utusan Pcmerintah 
NBA/NII yang sudah berada di Kutaraja dalam tugas mengadakan pembicaraan dengan 
KDMA sebagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan perundingan dengan KDMA 
mengenai pcmulihan keamanan. 

Jadi dengan tercapainya persetujuan tcrsebut di atas tidaklah berarti bahwa 
keamanan di seluruh Aceh telah pulih kembali meskipun gangguan keamanan Tisik 
selama gencatan senjata sampai waktu itu tidak pernah terjadi. Malahan sejak ter- 
bentuknya Dewan Revolusi dan kemudian tercapainya persetujuan antara Misi Hardi dan 
Dewan Revolusi dapat dikatakan suasana tenteram yang tercapai sejak gencatan senjata 
pada tahun I9S7 mulai bergolak lagi pada akhir tahun 1959. Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
menganggap apa yang telah terjadi itu merupakan usaha Pemerintah RI memotong dari 
belakang dengan melupakan "ethik” (kesopanan) politik". 

Suasana di Aceh bertambah tegang karena sikap Pemerintah 
Daerah yang kadang-kadang terlalu keras atau kurang bijaksana 
terhadap Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan-kawan yang dimani- 
festasikan oleh ucapan-ucapan Gubernur Hasjimy. Dalam salah satu 
pidatonya, entah karena terlanjur entah karena apa, telah tcrlontar dari 
mulut beliau kata-kata yang menyinggung perasaan Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dan kawan-kawan seperti, Tgk. Muhd. Daud Beureueh ke- 
turunan Cina, kepala batu. Demikian juga sikap Gubernur Hasjimy 
yang seakan-akan terlalu mengikatkan diri kepada Sukarno, Presiden 
Seumur Hidup, Pemimpin Besar Revolusi dan Waliyyul Amri Dlarury 
Bisysyaukah yang pada waktu itu telah merangkul PKI dengan politik 
NASAKOM-nya. Sikap ini, menurut anggapan Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh dan kawan-kawan, dimanifestasikan oleh sebuah syairyangdiper- 
sembahkan oleh Gubernur Hasjimy kepada Presiden Sukarno yang 
bunyinya adalah seperti berikut: 

AKU SERDADUMU 

.Bung Karno 

Pacu Kuda jihatmu 
Jangan mundur lagi 
Kami turunan Iskandar Muda 
Tetesan darah ratu SaHah 
Anak cucu Mujahid Tiro 
Kcmenakan Umar Pahlawan 

.Bung Karno 

Beri komando maju 
Aku serdadumu. 

Selain Tgk. Muhd. Daud Beureueh menganggap bahwa komando 
yang diminta Gubernur Hasjimy itu ditujukan juga terhadapnya beliau 


170 





merasa bahwa sikap Pemerintah Daerah Aceh yang terlaiu meng- 
ikatkan diri kepada Presiden Sukarno yang telah merangkul PKI itu 
telah membuyarkan harapan akan dapat terlaksananya ajaran-ajaran 
Islam di daerah Aceh. Bahwa apa yang telah tercapai antara Dewan 
Revolusi dan Misi Hardi hampir tidak ada artinya, hanya merupakan 
taktik belaka. Sekiranya memang benar ada maksud mewujudkan ke- 
istimewaan yang sangat terbatas dalam bidang keagamaan, itu pun tidak 
dimungkinkan oieh sikap Presiden Sukarno yang telah merangkul PKI 
itu. 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah lain yaitu dengan lahir- 
nya Dewan Gajah di Medan, Dewan Bantcng di Padang, dan Dewan 
Garuda diPalembangyang diikuti oieh pemberontakan PRRI/Permesta 
telah merangsang mereka yang masih berada di hutan yang belum mau 
mcnyambut seruan kembali kepangkuan Ibu Pertiwi yaitu golongan 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Berkali-kali daerah Aceh yang telah 
tenang dihimbau agar bergerak lagi bahkan oieh PRRI dikirimkan per- 
senjataan baru untuk kembali menggelorakan Aceh.’) Berkat kebijak- 
sanaan Koionel Sjamaun Gaharu, suasana tetap dapat dinetralkan,*) 
tetapi amatiah disayangkan pada suatu saat, yaitu pada akhirtahun 19S9 
sebagian daerah Aceh kembali bergolak. 

Di beberapa tempat terjadi lagi kontak senjata antara pasukan-pa- 
sukan TII dan TNI. Hal ini mcndorong Panglima KODAM I/Iskandar 
Muda untuk mengeluarkan keputusan Penguasa Perang No. KPTS/PE- 
PERDA-122/10/61 yang menyatakan akan dituntut dengan hukuman 
mati siapa saja yang dengan sengaja atau tidak, menimbulkan desas- 
desus yang mengakibatkan kegoncangan-kegoncangan dalam masya- 
rakat sehingga terganggunya keamanan dan bergolaknya Dacrah Isti- 
mewa Aceh kembali. 


7) Khotbah Iftitah Panglima KODAM I/Iskandar Muda pada rapat Iftitah Musyawarah 
Kerukunan Rakyat Aceh tanggal 18 Desember 1962 di Kutaraja. 

8) Ibid. 


171 





Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta, orang pertama yang 
mengirimkan kurir kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh dalam rangka 
usaha pemulihan keamanan di Aceh. 


172 




Muhd. Hasballah Daud (putera Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh) salah seorang kurir Wakil 
Presiden. 


Abdullah Arif kurir lainnya Wakil Presiden 
kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh. 






Kol. Sjamaun Gaharu, Panglima KODAM 
I/Iskandar Muda. Beliau yang mencetuskan 
Konsepsi Prinsipiil Bijaksana, pada tahun 
1946 menandatangani ultimatum terhadap 
kaum Cumbok. 


Kol. Hasan Saleh, pada bulan September 1953 
bergabung dcngan DI/TII Aceh. Bulan Mei 
I959selaku "Menteri Peperangan” mengada- 
kan kup terhadap Daud Beureueh dan 
bersama Ayah Gani dan Husin A1 Mujahid 
membentuk Dewan RevoIusi. 


174 














Mr. Hardi, Wakil Perdana Menteri, yang 
mengadakan perundingan dengan Dewan 
Revolusi. Beliaulah arsitek ’ ’ Daerah Istimewa 
Aceh” (1959). 



176 




PEMULIHAN KEAMANAN PADA MASA KOL. JASIN 
MENJADI PANGLIMA KODAM I/ISKANDAR MUDA 


PADA waktu Kol. M. Jasin datang kc Acch scbagai Panglima KODAM 
I/Iskandar Muda menggantikan Panglima Sjamaun Gaharu, Aceh 
dalam suasana bcrgolak. Di sana sini tcrjadi kegiatan yang menjurus 
kcpada rusaknya ketenangan yang sudah dapat diciptakan sejak tahun 
1957. Dalam suasana yang bergolak ini Panglima Jasin memulai tugas- 
nya. Baiklah kita dengar Panglima Jasin sendiri bcrcerita bagaimana ia 
melakukan tugasnya schingga ketenangan dipelihara dan seruan kem- 
bali ke pangkuan Ibu Pertiwi makin meluas diterima: 

"Keamanan masih belum tampak tanda-tanda pulihnya. Tetapi dengan pcnuh ke- 
ikhlasan dan keyakinan dan dengan bertawakkal kepada Allah Yang Maha Kuasa, saya 
mengadakan seruan-seruan, panggilan-panggilan kepada kawan-kawan yang masih ber- 
lainan jalan, yang masih memisahkan diri dari keluarga rumah tangga Ibu Pertiwi; saya 
himbau dan saya panggil agar segera kembali ke rumah demi untuk pelaksanaan cita-cita 
Proklamasi 17 Agustus 1945 yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, dengan 
dijiwai oleh Piagam Jakarta guna meneruskan dan meluruskan jalannya revolusi.‘) 

Dalam pidatonya yang diucapkan pada tanggal 2 Maret 1962 kita 
baca pula ucapan-ucapannya sebagai berikut: 

"Kurang lebih sebelum bulan Puasa kami telah mencetuskan di dalam suatu sem- 
bahyang Jum’at di Mesjid Raya di sini, kami mengajak kepada masyarakat ramai, untuk 
membantu saya dalam penyelesaian keamanan ini, yang boleh dikatakan telah 8 tahun di- 
derita oleh daerah Acch ini. 

Cetusan pertama kami tersebut mcndapat sambutan dari masyarakat, dan berdasar- 
kan sambutan itulah kami mulai mengadakan kampanye pemulihan keamanan pada 
bulan April. 

Di mana kurang lebih dua-tiga bulan kami berkeliling sampai ke kecamatan-ke- 
camatan untuk mengadakan suatu kampanye pemulihan keamanan, meminta sepenuhnya 


1) Khutbah Iftitah Kolonel Jasin dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada 
tanggal 18 Desember 1962 di Kutaraja. 


177 






bantuan dari masyarakat agar penyelesaian keamanan ini benar-benar merupakan 
tanggungjawab juga dari pada seluruh masyarakat di daerah Aceh ini. 

Di berbagai tempat kami mengadakan suatu kampanye pemulihan keamanan, kami 
minta kepada seluruh masyarakat di daerah tersebut walaupun mereka bukan dari 
keluarga dari kawan-kawan kita yang belum kembali atau keluarga mereka, supaya 
mengadakan hubungan dengan mereka untuk membantu saya dalam menyelesaikan 
keamanan ini. 1 ) 

Alhamdulillah, ajakan, scruan dan panggilan yang keluar dari hati yang ikhlas dan 
niat yang suci, sebagai bibit jatuh ke atas tanah yang subur, disambut oleh hati yang ikhlas 
dan niat yang suci pula, maka pulang dan kembalilah saudara-saudara kita itu ke 
pangkuan Ibu pertiwi, pasukan dcmi pasukan, akan memperbaiki rumah. mana-mana 
atap yang sudah tiris, ataupun lantai yang sudah lapuk, disisip dan diperbaiki, sehingga 
rumah menjadi utuh dan indah kcmbali, hidup rukun dan bahagia.” 1 ) 

Lebih jelas, hasil yang telah dicapai oleh seruan Panglima Jasin itu 
digambarkan dalam pidatonya pada Sidang Istimewa DPRD-GR I dan 
III pada bulan Maret 1962 sebagai berikut: 

"Kurang lebih dua-tiga bulan maka sambutan dari seluruh masyarakat mcmuaskan, 
di mana dengan turunnya bagian demi bagian dari pada pasukan-pasukan kawan kita 
yang bclum kembali, yaitu di Aceh Besar yang Saudara-saudara mengctahui sendiri. 

Sambutan mereka di daerah Aceh Besar terhadap seruan kami untuk kcmbali kc 
pangkuan RI, kemudian disusul pula oleh Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Aceh Timur. 

Bagian demi bagian telah dapat diselesaikan keamanan di daerah ini. 

Kemudian sejak 17 Agustus 1961 di mana merupakan suatu tindakan yang tcrakhir 
dari penyelesaian kcamanan, kami tritunggal pada waktu itu pada tanggal 17 Agustus 
1961, tidak merayakan Hari Ulang Tahun RI di Kutaraja, tetapi kami merayakannya di 
Langsa. 

Kami bertujuan agar pemulihan keamanan yang terakhir dapat pula disclcsaikan di 
daerah yang terakhir yaitu di Aceh Timur, Langsa. Maka sejak tanggal 17 Agustus 1961 
itulah scluruh daerah Aceh menjadi aman."*) 

Tcpat pada hari yang bersejarah itu, Panglima Jasin meng- 
umumkan bahwa "Seluruh daerah Aceh kembali menjadi daerah yang 
aman, dari Darulharb menjadi Darussalam”.’) 

Penyelesaian dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh 

Meskipun Panglima Jasin telah mengumumkan bahwa seluruh 
daerah Aceh telah aman sejak 17 Agustus 1961, akan tetapi kenyataan- 
nya tidak semua pasukan TII di dacrah Aceh Timur turun ke pangkuan 
Ibu Pertiwi. Hal ini ternyata dari pidato Panglima Jasin sendiri dalam 
sidang Istimewa DPRD-GR I dan III pada bulan Maret 1961. Di sam- 


2) Pidato Panglima Jasin dalam Sidang Istimewa I dan III DPRD-GR, Daerah Isti- 
mewa Aceh tahun 1962. 

3) Khutbah Iftitah Panglima Jasin dalam Musyawarah Kcrukunan Rakyat Aceh dalam 
bulan Desember 1962. 

4) Pidato Panglima Jasin dalam Sidang Istimewa DPRD-GR I dan III pada bulan 
Maret 1961. 

5) Pidato Panglima Jasin dalam Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh pada bulan 
Desember 1962. 

178 


J 



ping itu, persoalan dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang menjadi 
kunci Peristiwa Berdarah di Aceh belum lagi terselesaikan. Beliau ber- 
sama dengan Hasan Ali (Perdana Menteri), M. Hasbullah Daud (Kepala 
StaO, Iljas Leube dengan pasukannya dan lain-lain masih berada di 
Rampah suatu tempat di Selatan Simpang Ulim (Aceh Timur). Saya kira 
Panglima tidak menganggap remeh persoalan penyelesaian dengan Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh itu. 

Saya kira, tidak ada dalam pikiran Kolonel Jasin bahwa Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh itu telah tersingkir dan tidak mempunyai pe- 
ranan lagi. Sebelum persoalan dengan beliau diselesaikan dapat saja 
pada suatu waktu beliau dengan kawan-kawannya yang masih belum 
turun membuat suasana menjadi bergolak lagi. 

Hal ini memang menjadi pikiran Panglima Jasin. Oleh sebab itu, 
sejak beliau aktif melancarkan usaha pemulihan keamanan, maka di 
samping beliau mengadakan kampanye dan seruan kepada pasukan TII 
yang belum turun setelah tercapai persetujuan antara Misi Hardi dan 
Dewan Revolusi, beliau pun mengadakan kontak dengan Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh. Kontak melalui kurir ini akhimya membuahkan 
hubungan surat-menyurat di antara keduanya untuk mencari titik perte- 
muan dalam usaha penyelesaian yang terakhir bagi gangguan keamanan 
di Aceh. 

Surat-menyurat antara Kolonel Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. 

Mulailah pada tanggal 7 Maret 1961 Kolonel Jasin menulis surat 
kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Dalam surat yang bertanggal 7 
Maret itu Kolonel Jasin menyampaikan bahwa beiiau oleh atasannya 
telah diberi amanat bahwa pemerintah Republik Indonesia masih tetap 
mengharapkan kembaiinya Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan cara 
yang selayaknya demi kebahagiaan rakyat dan daerah Aceh. 

Satu hal yang saya anggap kurang tepat justru dalam surat yang per- 
tama ini ialah tawaran bahwa "Pemerintah Republik Indonesia akan 
menampung hasrat ayahanda Teungku jika menginginkan misalnya ke 
Mekah/Iuar negeri untuk menunaikan rukun Islam dan sebagainya.” 6 ) 

Surat Kol. M. Jasin itu dibalas oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
pada tanggal 27 April 1961. Surat itu hampir memenuhi 4 halaman ker- 
tas folio. Sesuai dengan surat Kol. M. Jasin, Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh mempergunakan sebutan "Anakanda” terhadap Kol. M. Jasin. 
Surat ini ditulis dalam bahasa dan gaya bahasa lama. 

Adapun pokok-pokok yang dikemukakan oleh Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dalam suratnya itu adalah sebagai berikut: 


6) Surat Kolcnel Jasin kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh bertanggal 7 Marct 1961 
(lampiran ke-21). 


179 




1. Bahwa perjuangan yang dimulai pada bulan September I9S3 adalah untuk dapat 
terlaksananya hukum Allah dan Sunnah Rasul di daerah Aceh khususnya. 

2. Bahwa perjuangan dengan mengangkat senjata itu dilakukan setelah semua usaha 
secara damai dan konstitusional dengan Pemerintah Rl gagal. 

3. Atas usaha putra-putra Aceh sejak bulan April 1957 telah dapat diredakan suasana 
dan meyakinkan teman-teman seperjuangannya akan perlunya ditempuh jalan damai 
bila telah terbuka jalan untuk itu. 

4. Akan tetapi beliau merasa menyesal atas kemauannya yang baik itu Pemerintah RI 
telah memotong dari belakang dengan terjadinya Dewan Revolusi. 

5. Sejak itu api yang lelah mulai padam berkobar lagi 

6. Suara dan hasral Pemerintah RI melalui Kol. M. Jasin beliau sambut dengan tangan 
terbuka dan dada yang lapang. 

7. Sekali lagi beliau dikecewakan dengan pemotongan dari beiakang yang terjadi di 
Aceh Besar, Aceh Pidie, Aceh Barat dan Aceh Utara. 

8. Walaupun kejadian-kejadian yang menyedihkan itu, beliau masih bersedia menyam- 
but baik suara dan hasrat baru dari Kol. M. Jasin dan Pemerintah Rl. 

9. Mengemukakan keinginannya hendak mengadakan musyawarah dengan ulama- 
ulama, pemimpin-pcmimpin, pemuka-pemuka rakyat seluruh Aceh baik yang berada 
dalam lingkungan RI maupun yang bersama beliau untuk mengembalikan amanah 
dan kepercayaan yang pernah mereka pikulkan ke pundak beliau dahulu. 7 8 ) 

Kcmudian Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengirimkan utusan 
pribadinya, A.R. Hasjim, kepada Panglima Jasin untuk menyampaikan 
isi hatinya kepada beliau.') Maka pada tanggal 4 Agustus 1961, terjadi- 
lah untuk pertama kalinya pcrtemuan antara utusan pribadi Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh dan Kol. Jasin di Kutaraja. Dalam pertemuan itu A.R. 
Hasjim mengemukakan kesediaan Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk 
menyclesaikan keseluruhan masalah Aceh secara musyawarah. Di- 
sampaikannya pula pendapat Tgk. Muhd. Daud Beureueh bahwa hanya 
dengan penyelesaian lahir batinlah dapat terujud ketenangan bagi 
daerah Aceh dan terbina suatu landasan yang kokoh bagi pem- 
bangunan daerah Aceh dalam segala bidang. 

Pada tanggal 5 Agustus 1961, Kol. Jasin kembali mengirimkan su- 
rat kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang antara lain menyatakan 
keharuannya atas kcsediaan beliau mengirimkan utusan pribadinya dan 
bahwa apa yang disampaikan beliau merupakan isyarat bagi penye- 
lesaian keseluruhan persoalan Aceh. 

Selain itu Kol. Jasin menyetujui permintaan Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh agar Tgk. Ahmad Padang, Tgk. Ali Pieung, Tgk. Djalil Amin, 
Tgk. Zainal Abidin Tiro dan lain-lain menemui Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh di tempatnya. 


7) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Kol. M. Jasin tanggal 27 April 1961 (lam- 
piran ke-22). 

8) A.R. Hasjim ini adalah seorang tokoh DI dan termasuk staf Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh yang dipercaya. Tetapi sebelum terdapat penyelesaian dengan bcliau, A.R. 
Hasjim memilih jalan sendiri, meninggalkan beliau dengan mempergunakan kesem- 
patan yang diberikan oleh Keputusan Peperti 449 tanggal 17 Agustus 1961. 


180 



Akhirnya Kol. Jasin sekali lagi menyatakan keinginannya untuk 
bertemu dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. 

Surat Kol. Jasin bertanggal 5 Agustus 1961 dibalas oleh Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh pada tanggal 15 Agustus 1961 dan di dalamnya beliau 
menyatakan bahwa beliau tidak berkeberatan atas niat Kol. Jasin hen- 
dak menemui beliau kapan saja. 

Kemudian, pada tanggal 12 September 1961 Kol. Jasin mengirim- 
kan sebuah nota kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh menyampaikan 
surat dari bekas Kol. Z. Lubis yang sudah turun ke pangkuan Ibu Per- 
tiwi. Di samping itu Kol. Jasin menyatakan sedang mengusahakan surat 
pernyataan kembali ke pangkuan RI dari Presiden PRRl/RPI Mr. Sjaf- 
ruddin Prawiranagara. Selanjutnya Kol. Jasin berkenaan dengan itu 
menyatakan ingin bertemu dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh sesuai 
dengan apa yang dibicarakannya dengan Pemerintah mengenai diri 
beliau. 

Pertemuan antara Kol. Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh 

Kemudian pada tanggal 2 November 1961 terlaksanalah pertemuan 
antara Kol. Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh di suatu tempat yang 
bernama Langkahan tidak berapa jauh dari Simpang Ulim (Aceh 
Timur). 

Sebelum saya melanjutkan uraian mengenai pertemuan antara Kol. 
Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh baik juga rasanya saya mene- 
rangkan bahwa sebelum pertemuan kedua tokoh ini terjadi pada bulan 
November, pada tanggal 4 Oktober 1961 KDMA telah mengirim per- 
utusan besar yang terdiri dari 28 orang menemui Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh. Delegasi ini mewakili seluruh lapisan masyarakat Aceh, terdiri 
dari: 

1. H. Ibnu Sa’dan (Residen d/p Kepala Daerah Istimewa Aceh), 
sebagai Ketua Delegasi. 

2. Mayor Daud Hasan (Wakil Kepala Staf KDMA), sebagai wakil 
Ketua Delegasi. 

3. Dr. T. Iskandar (Wakil Presiden Universitas Syiah Kuala, Wakil 
Golongan Cerdik Pandai). 

4. A. Gani Usman (Wakil Ketua BPH Daerah Istimewa Aceh). 

5. T. Ali Keurekon (Anggota BPH Daerah Istimewa Aceh). 

6. T. Usman Jacob (Wali Kota Besar Kutaraja). 

7. Zaini Bakri (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Besar). 

8. Ibrahim Abdoh (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Pidie). 

9. Usman Aziz (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara). 

10. Raja Wahab (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Tengah). 

11. Tgk. M. Daud (Patih/Wakil Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur). 

12. T. Tjut Mamat (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Aceh Selatan). 


181 



13. M. Jusuf (Komisaris Muda Polisi/Kepala Kepolisian Kabupaten 
Aceh Besar). 

14. Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba (Ulama/Pemimpin Rakyat). 

15. H. Abu Bakar Ibrahim (Ulama/Pemimpin Rakyat). 

16. Pawang Leman (Pemimpin Rakyat). 

17. Nya’ Abbas (Patih d/p Kantor Bupati Aceh Pidie). 

18. Tgk. Muhjiddin Jusuf (Ulama/Pemimpin Pemuda). 

19. Abdullah Muzakir Walad (Veteran Pejuang 45/eks Kmd. CPM . 

Div. X TNI). 

20. Nya’ Na Hamzah (Saudagar/Wakil Golongan Pedagang). 

21. Ismail Usman (Saudagar/Wakil Golongan Pedagang). 

22. A.R. Ahmady (dari Golongan Pemuda). 

23. N. Tahir Mahmud (Golongan Pemuda). 

24. Hasanuddin (Golongan Pemuda). 

25. Gazali Idris (Golongan Pemuda). 

26. Usman (RSU Bireuen/Wakil PMI). 

27. Insja (Wakil Golongan Buruh). 

28. Chairmeng (Wartawan/Photografer). 

Delegasi ini, melalui jurubicara mereka (M. Jusuf dan A. Muzakir 
Walad) dan Ketua Delegasi dalam pertemuan-pertemuan dengan Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh pada tanggal 4 dan 5 Oktober 1961 telah 
mengajukan permintaan agar Tgk. Muhd. Daud Beureueh kembali ke 
pangkuan Ibu Pertiwi untuk memimpin mereka dan rakyat Aceh guna 
kepentingan agama dan rakyat Aceh yang dicintai. 

Kembali kepada soal pertemuan Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan 
Kol. Jasin, maka dalam pertemuan yang diliputi oleh suasana ramah- 
tamah dan persahabatan itu Kol. Jasin telah menyampaikan hasrat dan 
keinginan Menteri Keamanan Nasional, serta hasrat hati beliau sendiri 
agar Tgk. Muhd. Daud Beureueh bersedia kembali ke pangkuan Ibu 
Pertiwi. Dari pihak Tgk. Muhd. Daud Beureueh disampaikan juga ke- 
inginan hendak mengutus M. Hasballah Daud, anak beliau sendiri yang 
di dalam TII menjabat sebagai Kepaia Staf, kepada Menteri Keamanan 
Nasional, Jenderal Nasution, di Jakarta untuk menyampaikan hasrat 
dan isi hati beliau dalam rangka usaha penyelesaian keamanan lahir 
batin di seluruh daerah Aceh. Keinginan beliau ini dapat disetujui oleh 
Kol. Jasin dan bersedia membantu pelaksanaannya. 

Maka pada tanggal 5 November 1961, Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh mengutus M. Hasballah Daud kepada Kol. Jasin dengan mem- 
bawa sebuah surat pengantar yang bertanggal 5 November 1961 yang 
isinya mengharapkan Kol. Jasin membantu keberangkatan M. Has- 
ballah Daud ke Jakarta untuk menemui Menteri Keamanan Nasional 
sesuai dengan pembicaraan keduanya pada tanggal 2 November 1961. 

Sebuah surat dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh bertanggal 5 
November kepada Menteri Keamanan Nasional, Jenderal Nasution, 


182 



telah dibawa pula oleh M. Hasballah Daud. 9 ) Surat ini berlampirkan apa 
yang dinamakan ”Da’wah” yang terdiri dari dua halaman kertas folio. 10 ) 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengharapkan kepada Kol. Jasin supaya 
menemani M. Hasballah Daud ke Jakarta dan mengharapkan pula agar 
turut memperjuangkan amanat yang dibawa oleh M. Hasballah Daud 
kepada Menteri Keamanan Nasional. 

Adapun kesimpulan isi ”Da’wah” itu adalah sebagai berikut: 
Memperhatikan niat baik yang terkandung dalam surat Kol. Jasin 
tanggal 7 Maret 1961 dan memperhatikan pula hasrat rakyat Aceh yang 
disampaikan kepada beliau pada tanggal 4 Oktober oleh delegasi rakyat 
Aceh yang terdiri dari segala lapisan masyarakat, kemudian mengingat 
hasrat Menteri Keamanan Nasional yang disampaikan oleh Kol. Jasin 
serta hasrat Kol. Jasin sendiri, setcrusnya mengingat pernyataan 
Presiden/Panglima Tertinggi dalam dekrit tanggal 5 Juli 1959 bahwa 
Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan me- 
rupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut, meng- 
ingat pula janji Presidcn kcpada para alim ulama Aceh di Kutaraja pada 
waktu beliau pertama kali datang ke Aceh, yang memberi kesempatan 
bagi rakyat Aceh hidup dan mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai 
dengan Syariat Islam, Agama mereka, dan sebagainya dan sebagainya, 
mcnyampaikan "Da’wah” agar dalam lingkungan Daerah Istimewa 
Aceh dijalankan Syariat Islam. Tembusan dari apa yang dinamakan 
”Da’wah” ini dikirim oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Kol. 
Jasin pada tanggal 16 November 1961. 

Pada tanggal II November 1961, Kol. Jasin mengirimkan surat 
yang bertanggal 11 November 1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh yang menyatakan bahwa Muhd. Hasballah Daud besok akan 
berangkat ke Jakarta diantar oleh Letkol. Nyak Adam Kamil, Kastaf 
KODAM I/Iskandar Muda, dan Kapten A. Manan dari Staf I, untuk 
menemui Menteri Keamanan Nasional di Jakarta. 

Pertemuan antara M. Hasballah Daud dan Menteri Keamanan Nasional, 
Jenderal Nasution 

Pada tanggal 21 November 1961 Muhd. Hasballah Daud yang 
ditemani oleh Letkol. Nyak Adam Kamil, Kastaf KODAM I/Iskandar 
Muda, dan Kapten A. Manan, dari Staf I, diterima oleh Jenderal Nasu- 
tion yang didampingi oleh Letkol Barkah. 

Ada dua catatan mengenai pertemuan ini yang menjadi pegangan 
kita. Yang satu dibuat oleh Muhd. Hasballah Daud dan yang lain dibuat 
oieh Kap. A. Manan. Meskipun di antara kedua catatan ini terdapat 


9 ) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Jenderal Nasution tanggal 5 November 
1961 (lampiran ke-23). 

10) Lampiran sural Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang bernama "Da'wah" (lampiran ke- 
24). 


183 



perbedaan-perbedaan, akan tetapi pokoknya sama. Menyambut 
”Da’wah” Tgk. Muhd. Daud Beureueh itu Jenderal Nasution 
menyatakan bahwa apa yang terkandung dalam ”Da’wah” itu telah ter- 
cakup oleh Keputusan Perdana Menteri Repubiik IndonesiaNo. 1/Misi 
Hardi tahun 1959. Kepada daerah Aceh selain telah dibenarkan 
menyebutnya Daerah Istimewa Aceh pun telah diberi keistimewaan 
dalam tiga bidang yaitu agama, peradatan, dan pendidikan. Jadi wadah- 
nya sekarang sudah ada, tinggal lagi kita mengisinya. Beliau dan Peme- 
rintah telah memberi kuasa penuh kepada Peperda dan Pemerintah 
Daerah Aceh untuk mengatur pelaksanaannya. Beliau penuh keper- 
cayaan bahwa Peperda dan Pcmcrintah Daerah Aceh akan melaksana- 
kan keputusan Pemerintah itu. Juga alim ulama dan seluruh rakyat 
Aceh supaya bcrusaha mengisi keputusan Pemerintah itu. Selanjutnya 
beliau menyatakan ingin mcnarik garis lurus agar semua persoalan 
selesai. Demikian kesimpulan pembicaraan Jenderal Nasution dalam 
pertemuan dengan Muhd. Hasballah Daud itu.") 

Kemudian pada tanggal 21 November 1961 Menteri Keamanan 
Nasional membalas surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang bertanggal 5 
November 1961. Ia mcnyatakan bahwa sesungguhnya apa yang 
dimaksud dalam ”Da’wah” tersebut dalam surat beliau itu telah ter- 
cakup dalam Keputusan Perdana Mcnteri Republik Indonesia No. 
1/Misi/l959 (Misi Hardi) yang tidak lain merupakan wadah dan rangka 
daripada apa yang dimaksud ”Da’wah” tersebut. 

Dijelaskan pula oleh Menteri Keamanan Nasional, bahwa sclama 
belum pulihnya keamanan di daerah Aceh pada waktu-waktu yang lalu 
tentulah wadah dan rangka yang telah disediakan Pemerintah itu tidak 
dapat diisi sebagaimana mestinya. 

Seterusnya dijelaskan bahwa dengan pulihnya keamanan di daerah 
Aceh sekarang ini maka tcrletaklah kepada Pemerintah Dacrah/Pe- 
perda dan seluruh rakyat Aceh untuk mengisi wadah dan rangka yang 
telah diletakkan Misi Hardi tersebut. 12 ) 

Dari surat Tgk. Muhd. Daud Bcureueh kepada Menteri Ke- 
amanan Nasional, Jenderal Nasution, yang dibawa oleh M. Hasballah 
Daud ternyata bahwa beliau tidak merasa puas berbicara dengan Pang- 
lima KODAM I/Iskandar Muda, Kol. Jasin, karena mungkin beliau ber- 
anggapan bahwa Kol. Jasin tidak mempunyai wewenang yang cukup un- 
tuk memberi sesuatu keputusan mengenai tuntutan yang diajukannya. 
Beliau ingin mengemukakan langsung keinginannya itu kepada Men- 
teri Keamanan Nasional dengan harapan keinginannya akan terkabul. 
Selain dari itu beliau menunjukkan pula bahwa beliau sama sekali tidak 

11) Catatan pertemuan antara Jenderal Nasution dengan Muhd. Hasballah Daud yang 
dibuat oleh Muhd. Hasballah Daud dan yang dibuat oleh Kapten A. Manan dari Staf 
I KODAM I/Iskandar Muda. 

12) Surat Jenderal Nasution kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 21 November 
1961 (lampiran ke-25). 

184 


J 



puas dengan Kcputusan Perdana Menteri RI No. l/Misi/1959 (Misi 
Hardi) sebab meskipun sudah dibenarkan daerah Aceh memakai nama 
”Daerah Istimewa Aceh” akan tetapi keistimewaannya yang sebenar- 
nya tidak ada sebab keputusan itu disertai catatan bahwa kepada 
”Daerah Istimewa Aceh” itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan 
mengenai daerah Swatantra Tingkat I termuat dalam Undang-Undang 
No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Walau- 
pun dalam keputusan itu tcrdapat kata-kata "otonomi yang seluas-luas- 
nya, terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan, dan pen- 
didikan”, akan tetapi kata-kata itu hampir tidak ada artinya, sebab 
semuanya tidak boleh keluar dari ketentuan Undang-Undang Pokok 
Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957 yang berlaku bagi daerah- 
daerah di seluruh Indonesia. Beliau menginginkan agar bagi daerah 
Aceh apalagi sesudah memperoleh nama "Daerah Istimewa Aceh", ada 
suatu keistimewaan yang sebenarnya yaitu agar unsur-unsur Syariat 
Islam ditegaskan dengan kata-kata yang terang dan jelas berlaku di 
"Daerah Istimewa Aceh”. Olch karena itulah dalam lampiran suratnya 
kepada Menteri Keamanan Nasional pada tanggal 5 November 1961 
yang diberi judul "Da’wah”, beliau secara terus terang meminta agar di 
daerah Aceh dilaksanakan unsur-unsur Syariat Islam. 

Mengenai sebutan "Daerah Istimewa Aceh”, saya kira ada baiknya 
kalau saya kutip keterangan Mr. S.M. Amin, Gubernur dpb. pada 
Departemen Dalam Negeri (anggota Kabinet Menteri Pemerintahan 
Umum dan Otonomi Daerah) dalam suatu nota yang disampaikannya 
kepada Kabinet Menteri P.U.M.O.D. pada tanggal 22 Juni 1962. 

Pertama-tama beliau memberikan pandangannya mengenai ”ke- 
istimewaan” yang telah melekat pada daerah Aceh sejak jaman yang 
lalu sebagai berikut: 

"Daerah Acch memang mempunyai keistimewaan, sejak jaman yang lalu. Dalam 
jaman penjajahan Belanda, daerah ini menarik perhatian Pcmerintah Bclanda; daerah ini 
diperlakukan dengan sangat hati-hati. Terhadap daerah ini mereka jalankan siasat 
istimewa dengan sebutan "Aeeh politiek". 

Mercka, penjajah Belanda dapat menangkap jiwa masyarakat Aceh, dan dapat 
menyesuaikan cara-cara mcmerintah dan cara-cara bergaul dengan masyarakat umum se- 
hingga lambat laun kedudukan mereka di daerah ini menjadi stabil. 

Keistimewaan Aceh ini bersumber dalam jiwa raga yang sangat 'Tanatik" pada 
agama Islam. Mcnstabiliseer keadaan dalam masyarakat adalah terutama memelihara pe- 
rasaan keagamaan ini, menghindarkan segala sesuatu yang dapat menyinggung perasaan 
ini. 

Faktor utama bagi pemberontakan Tgk. Daud Beureueh yang berlangsung sejak 
September 1953 sampai dengan akhir tahun 1961 adalah lidak cukupnya perhatian Peme- 
rintah terhadap "keistimewaan" jiwa dan semangat Aceh ini, sehingga dalam masyarakat 
Aceh dapat tumbuh dengan subur gejala-gejala yang tidak dapat disesuaikan dengan 
hukum-hukum Islam dan semangat "lanatisme" rakyat Aceh." 

Selanjutnya beliau mengemukakan pandangannya mengenai 
sebutan "Daerah Istimewa Aceh” seperti yang tersebut dalam Ke- 
putusan Perdana Menteri RI No. I/Misi/1959 sebagai berikut: 


185 



"Misi Hardi, dengan Keputusan Perdana Mcnteri RI No. l/Misi/1959, telah berusaha 
ke arah memenuhi keinginan dan hasrat rakyat Aceh. Keputusan ini telah memberikan 
hak kepada daerah Aceh untuk memakai sebutan "Daerah Istimewa Aceh". Perkataan 
"Istimewa" ini mcnimbulkan associatie-associatie pikiran pada suatu daerah yang 
memang benar-benar bersifat "istimewa", suatu daerah yang berhak luas mengatur hal- 
hal dalam setiap bidang pemerintahan. Akan tetapi hak yang diberikan, isi daripada status 
istimewa itu pada hakikatnya bukanlah suatu hal luar biasa, oleh karena yang diberikan 
itu ternyata hanyalah hak otonomi yang berpokok pangkal pada Undang-Undang No. I 
tahun 1957 (Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah) sehingga perkataan "Isti- 
mewa" itu sebenarnya tidaklah tepat, nama tidak sesuai dengan isi, menurut pcnafsiran 
yang lazim daripada perkataan "Istimewa”. 

Daerah istimewa menurul penafsiran yang lazim menyerupai suatu daerah yang 
berbentuk dan bersifat lain daripada daerah-dacrah otonomi; yang menyerupai suatu 
daerah yang mempunyai pemerintahan yang sangat luas kekuasaannya seolah-olah 
terlepas dari Pemerintah Pusat, suatu daerah yang seolah-olah menyerupai suatu Negara 
Bagian dalam suatu Negara federatif." 

Demikianlah pandangan Mr. S.M. Amin mengenai "Daerah 
Istimewa Aceh”, yang oleh Pemerintah Pusat dengan Keputusan Per- 
dana Menteri RI No. 1/Misi/l 959, diberi ijin kepada Daerah Swatantra 
Tingkat I Acch untuk memakainya. 

Kalau pandangan Mr. M.S. Amin ini dibandingkan dengan pan- 
dangan Tgk. Muhd. Daud Beureueh, saya rasa tidak salah kalau kita 
katakan bahwa pandangan kedua beliau itu tidak berbeda. 

Menteri Keamanan Nasional, Jenderal Nasution dalam suratnya 
yang bertanggal 21 November 1961 menyatakan bahwa apa yang 
dimaksud oleh "Da’\vah” tersebut telah tercakup dalam Keputusan Per- 
dana Menteri RI No. l/Misi/1959 yang tidak lain merupakan wadah dan 
rangka daripada apa yang dimaksud ”Da’wah” tersebut. 13 ) 

Maka oleh karena itu Tgk. Muhd. Daud Beureueh merasa kecewa 
dengan jawaban Jenderal Nasution seolah-olah Menteri Keamanan 
Nasional tidak mengerti apa yang sebenarnya terkandung dalam 
”Da’wah" yang beliau kemukakan itu. Masakan beliau disuruh telan 
masakan yang sudah sejak semula beliau sama sekali tidak mempunyai 
selera untuk memakannya? Beliau katanya tidak meminta banyak. 
Beliau tidak meminta daerah Aceh dijadikan Negara Islam, akan tetapi 
beliau ingin supaya "Daerah Istimewa Aceh" yang telah diakui oleh 
Pemerintah diisi dengan unsur-unsur Syariat Islam. Kata-kata otonomi 
yang luas terutama dalam keagamaan yang tercantum dalam keputusan 
Perdana Menteri RI No. 1/Misi/l 959 andaikata benar-benar dan sung- 
guh-sungguh mau dijalankan, paling-paling hanya mengenai per- 
ibadatan saja, sedangkan maksud Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan 
unsur-unsur Syariat Islam yang sebenarnya adalah dalam bentuk ke- 
seluruhan yang meliputi bidang-bidang peribadatan, sosial, ekonomi 
dan lain-lain. 


13) Surat Menteri Keamanan Nasional kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh langgal 21 
Nopember 1961 (lampiran ke-25). 

186 



Maka untuk menjelaskan lebih tegas apa sebenamya yang dimak- 
sud dengan unsur-unsur Syariat Islam yang terkandung dalam 
”Da’wah” yang telah dikirimkannya kepada Jenderal Nasution, Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh pada tanggal 16 Desember 1961 menulis surat 
lagi (ini yang terakhir) kepada Menteri Keamanan Nasional, Jenderal 
Nasution, 14 ) menyampaikan suatu rencana yang beliau namakan Ren- 
cana Realisasi 15 ) yaitu pelaksanaan selanjutnya dari Syariat Islam yang 
menjadi kandungan dari ”Da’wah” tersebut itu. 

Dijelaskan bahwa oleh karena Aceh telah dijadikan "Daerah 
Istimewa” maka keistimewaan yang dimaksudkan haruslah berarti 
kedudukan rakyat Aceh dalam kaitannya dengan pemelukan agama ser- 
ta pelaksanaan dari Syariat Islam yang sudah menjadi adat dan darah 
daging baginya merupakan masalah yang menonjol. 

Seterusnya dijelaskan bahwa pelaksanaan Syariat Islam dalam 
segala bidang kehidupan manusia harus ditentukan dengan jelas dan 
tegas dalam suatu Undang-Undang khusus mengenai "Daerah Istimewa 
Aceh” yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. 16 ) 

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk kepentingan pemeliharaan 
keamanan lahir batin dengan maksud untuk menarik suatu garis lurus 
dalam menjalankan kebijaksanaan politik penyelesaian keamanan di 
Aceh agar keamanan batin tidak terganggu gugat lagi, Pemerintah 
supaya menumpahkan perhatian penuh terhadap segala hak-hak asasi 
rakyat Aceh. 

Selain itu, dilampirkan pula contoh dua rencana Penetapan 
Presiden. Yang pertama Rencana Penetapan Presiden Republik Indo- 
nesia tentang Peraturan Khusus Mengenai Pemulihan Keamanan Lahir 
dan Batin Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Aceh. Penetapan ini 
terdiri dari 3 pasal. Pasal I berbunyi sebagai berikut: "Untuk kepen- 
tingan pemeliharaan keamanan lahir dan batin, maka segala hak-hak 
asasi rakyat Aceh dipulihkan kembali.” 

Sedang pasal 2 berbunyi sebagai berikut, "Agar pemulihan 
keamanan batin tidak dapat terganggu gugat lagi, maka Pemerintah 
mcnempatkan perhatian penuh terhadap kerugian harta dan jiwa dalam 
lingkungan kehidupan kekeluargaan rakyat Aceh.” 

Yang kedua: Rencana Penetapan Presiden Republik Indonesia 
Tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh 
yang terdiri dari empat bab dan enam pasal. Pasal I berbunyi sebagai 
berikut, "Dalam lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh 


14) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Jendcral Nasution tanggal 16 Desember 
1961 (lampiran ke-26). 

15) Rencana Realisasi (lampiran ke-27). 

16) Draft Penetapan Presiden RI yang diusulkan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
kepada Pemerintah Republik Indonesia (lampiran ke-28 A dan B). 


187 



berlaku kewajiban menjalankan Syariat Islam." Dalam pasal 2 
diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Syariat Islam itu ialah: "a- 
qidah dan mizham". Pasal 3 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
aqidah ialah "hukum-hukum yang mengenai keimanan dan per- 
ibadatan”. Sedang yang dimaksud dengan ' 'nizham" diterangkan dalam 
pasal 4 sebagai berikut: yaitu "Sosial, ekonomi, kemakmuran, pen- 
didikan dan santunan tcrhadap yatim piatu dan fakir miskin”. 17 ) Baik 
diterangkan bahwa pada tanggal 16 Desember itu juga Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh menulis sebuah surat kepada Kol. Jasin menyampai- 
kan tembusan surat beliau kepada Jenderal Nasution yang mengharap- 
kan agar Pemerintah Pusat berkenan mengisi wadah yang kosong sejak 
sekian lama dengan suatu Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah 
dengan selengkap-lengkapnya. 

Perlu diterangkan di sini bahwa surat kepada Menteri Keamanan 
Nasional ini ditandatangani oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh atas nama 
Wali Negara Republik Islam Aceh dan dibubuhi stempel Wali Negara 
Republik Islam Aceh pula. Padahal sebelumnya, baik surat-surat 
kepada Kolonel Jasin maupun surat-surat kepada Jenderal Nasution, 
selaku Menteri Keamanan Nasional, tidak ada satupun yang ditanda- 
tangani oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh atas nama Wali Negara Repu- 
blik Islam Aceh. 

Mulanya, surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang bertanggal 16 
Desember ini dengan segala lampirannya akan disampaikan sendiri oleh 
M. Hasballah Daud dan Baihaqi A.K. kepada Menteri Keamanan 
Nasional di Jakarta. 1 *) Akan tetapi tatkala Kol. Jasin melihat surat itu 
dengan segala lampirannya beliau tidak mengizinkan mereka be- 
rangkat ke Jakarta untuk menyampaikan surat tersebut kepada Jenderal 
Nasution. 

Baik juga diterangkan bahwa di samping surat yang resmi ini yang 
ditandatangani atas nama Wali Ncgara Republik Islam Aceh dan di- 
bubuhi cap Wali Negara Republik Islam Aceh pula ada satu surat lain 
yang tidak resmi bertanggal 16 Desember 1961 juga, yang maksudnya 
menjelaskan kepada Jenderal Nasution hakikat daripada Islam yang 
tidak saja berarti aqidah dan ibadah, akan tetapi mencakup apa yang di- 
namakan "nizham" yaitu pengaturan hidup dan kehidupan manusia se- 
bagai jawaban atas surat Jenderal Nasution tanggal 21 November 1961. 

Dengan demikian berakhirlah surat-menyurat antara Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh dan Jenderal Nasution. Dan sejak waktu itu dimulailah 
babak baru penyelesaian keamanan dengan Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh dan kawan-kawan yang masih belum kembali ke pangkuan Ibu 
Pertiwi. 


17) Lampiran-lampiran surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Jenderal Nasution 
tanggal 16 Desember 1961 (lampiran ke-27 dan 28). 

18) Surat Keterangan Wali Negara Republik Islam Aceh (lampiran ke-29). 


188 




Kol. M. Jasin, Panglima Kodam I/Iskandar 
Muda. Pada masanya keamanan di Aceh secara 
menyeluruh pulih kembali dan perdamaian yang 
mantap tercipta. 



Jenderal A.H. Nasution, Menteri Keamanan 
Nasional. Membuka jalan bagi rujuknya pem- 
berontak-pemberontak ke pangkuan Republik 
Indonesia. 


189 


BENTURAN ANTARA TGK. MUHD. DAUD 
BEUREUEH SEBAGAI KEPALA NEGARA DAN HASAN 
ALISEBAGAI PERDANA MENTERI 


DALAM bulan Mci 1961, Hasan Ali Perdana Menteri Republik Islam 
Aceh berangkat ke Luar Negeri. 1 ) Di suatu tempat di Malaya ia meng- 
adakan pertemuan dengan Mr. S.M. Amin, bekas Gubernur Sumatera 
Utara sebelum ia bcrangkat ke Bangkok dan Hongkong. 2 ) Yang dirun- 
dingkan dalam pertemuan itu adalah soal pemulihan keamanan di 
seluruh Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya. Menurut kete- 
rangan Hasan Ali kepergian Mr. S.M. Amin ke Malaya untuk meng- 
adakan pertemuan dengan dia adalah atas dukungan Jenderal Nasution 
kalau tidak boleh dikatakan atas suruhannya. 

Dalam pertemuan itu terdapat persesuaian paham mengenai 
bcberapa prinsip dalam soal pemulihan keamanan, baik secara kese- 
luruhan, maupun yang khusus mengenai daerah Aceh. Mengenai 
pokok-pokok yang telah dicapai, persetujuan antara keduanya dalam 
hubungan dengan penyelesaian kcamanan di Aceh dikatakan oleh 
Hasan Ali tidak bertentangan dengan isi surat yang telah dikirim oleh 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada Kol. Jasin, Panglima KODAM 
I/Iskandar Muda. Dikatakan selanjutnya bahwa pokok-pokok perse- 
tujuan itu akan dibawa oleh Mr. S.M. Amin kepada Menteri Keamanan 
Nasional dan Perdana Menteri Djuanda. Hasil pembicaraan mereka 
nanti akan disampaikan kepada Hasan Ali sekembalinya dari Hongkong 
atau Mr. S.M. Amin akan kembali lagi ke Malaya untuk menyam- 
paikan hasil tersebut kepadanya. 

Mengenai surat Kol. Jasin kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh, 
menurut Hasan Ali, Mr. S.M. Amin sudah mengetahuinya dan beliau 
bersenang hati Tgk. Muhd. Daud Beureueh menanggapinya dengan 
baik. 


1) Setelah NBA/NII (Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indoncsia) bergabung dalam 
RPI (Rcpublik Persatuan Indonesia), nama NBA/NII diubah menjadi Republik Islam 
Aceh. 

2) Surat Hasan Ali tanggal 28 Juni 1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Bcureueh. 


190 



Adapun pokok-pokok persetujuan yang telah dicapai antara Hasan 
Ali dan Mr. S.M. Amin, antara lain, yang mengenai Aceh adalah 
sebagai berikut: 

1. Menyetujui hal-hal yang telah tercapai dalam persetujuan-pcrsetujuan dengan Dewan 
Revolusi. 

2. Mengembalikan Aceh ke dalam alam demokrasi dan mengadakan pcmilihan umum 
untuk DPRD. DPRD ini kemudian memilih Gubernur. 

3. Pemimpin-pemimpin yang memberontak tidak dipindahkan dari daerah Aceh. J ) 

Demikianlah persetujuan yang telah tercapai antara Hasan Ali dan 
Mr. S.M. Amin. Persetujuan ini akan dibawa kembali ke Jakarta oleh 
Mr. S.M. Amin untuk mendapat persetujuan Menteri Keamanan 
Nasional, Jenderal Nasution dan Perdana Menteri Djuanda. 

Surat Hasan Ali tanggal 28 Juni 1961 tersebut itu dijawab oleh Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh dengan suratnya yang bertanggal 6 Juli 1961. 
Adapun isi surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh itu adalah bahwa beliau 
dengan kawan-kawan dapat menyetujui keseluruhan ide maupun prin- 
sip yang telah tcrcapai antara Hasan Ali dan Mr. S.M. Amin dengan 
catatan bahwa terhadap beberapa ayat yang terdapat dalam lampiran 
beliau ingin mendapat penjelasan untuk menghilangkan keragu-raguan 
dan kekhilafan. Yang pcnting ialah yang mengenai ayat I dari bagian 
yang kedua yang berbunyi sebagai berikut: "Menyetujui semua hal-hai 
yang telah tercapai dalam persetujuan-persctujuan dengan Dewan 
Revolusi”. 

Kemudian pada tanggal 3 Agustus 1961, Hasan Ali mcngirim surat 
kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh menyatakan bahwa Mr. S.M. Amin 
telah tiba di Jakarta dan dari beliau ia menerima surat yang bertanggal 
10 Juni 1961. 3 4 ) Surat tersebut diterimanya pada tanggal 5 Juli 1961. Isi- 
nya ialah meminta perubahan mengenai beberapa pokok persoalan 
yang telah disetujui oleh kedua mereka dalam pertemuan tanggal 30 
Mei 1961. Hasan Ali menyetujui tuntutan Mr. S.M. Amin itu. Teks baru 
yang telah disetujui itu berisi sebagai berikut: 

A. Mengenai umum, antara lain: 

1. Menyetujui pemulihan keamanan ditempuh secara integral melalui pusat organi- 
sasi masing-masing. Dalam hal ini Aceh mengambil inisiatif ke jurusan itu. 

2. Mengadakan pemilihan umum secepat-cepatnya untuk Konstituanle, Parlcmen, 
Prcsiden dan DPR-DPR Daerah atas dasar Undang-Undang Pemilihan Umum 
No. 7 tahun 1953. 

3. Golongan-golongan dan perorangan yang bcrtentangan dengan Pemerintah RI 
yang sekarang, baik yang mengangkat senjata maupun yang tidak, berhak kem- 
bali dalam kegiatan politik. 

4. Mengadakan amnesti umum dan rehabilitasi tanpa pengccualian. 


3) Teks persetujuan antara Hasan Ali dan Mr. S.M. Amin. 

4) Surat Hasan Ali kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh langgal 3 Agustus 1961. 


191 



B. Mengenai Aceh khususnya: 

1. Mendukung sepenuhnya persesuaian tersebut dan memikul semua konsekuensi- 
nya. 

2. Menyetujui berlaku sepenuhnya persetujuan-persetujuan yang telah tercapai an- 
tara Pemerintah RI dan Dewan Revt>lusi Aceh. 

3. Menyetujui penggantian kerugian rakyat umumnya sebagai akibat per- 
sengketaan bersenjata di Aceh. 

4. Pemimpin-pemimpin yang mengadakan perlawanan bersenjata. tidak dipin- 
dahkan dari daerah dan kalau mereka menyukai, ditampung oleh Pemerintah ke 
mana saja mereka sukai. 9 ) 

Dalam tcks yang baru ini tiga pokok persoalan yang telah disetujui 
oleh Hasan Ali dan Mr. S.M. Amin dalam pcrtemuan 30 Mei dihapus 
yaitu pengeluaran dekrit untuk membatalkan Undang-Undang Dasar 
1945, pembentukan suatu pemerintahan (negara) federal dan pem- 
bubaran kabinet yang lama serta pembentukan suatu kabinet baru yang 
bertugas menyelenggarakan pemilihan umum. Di samping itu yang 
mengenai Aceh, ayat 1 yang berbunyi: "Menyetujui semua hal-hal yang 
telah tercapai dalam persetujuan-persetujuan dengan Dewan Revolusi" 
dipertegas, yaitu dengan menambah kata Aceh di belakang Dewan Revo - 
lusi. Juga yang mengenai ayat 3 yaitu "mengembalikan Aceh ke dalam 
alam demokrasi dengan pemilihan yang bebas untuk membentuk 
DPRD dan pemilihan Gubcrnur oleh DPRD” tidak tercantum dalam 
teks yang baru. 

Hubungan dengan Mr. S.M. Amin ini ternyata kemudian di- 
putuskan, pcrtama karena teks persetujuan yang tercapai antara Hasan 
Ali dan Mr. S.M. Amin tidak dapat diterima oleh Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dan kedua karena beliau telah mengadakan hubungan lang- 
sung dengan Panglima KODAM I/Iskandar Muda, Kol. M. Jasin, 
dengan jalan surat-menyurat yang dimulai sejak bulan Maret 1961. 

Tgk. Muhd. Daud Beureueh sebenarnya merasa kesal dengan 
berlama-lamanya Hasan Ali di luar negeri sedangkan keadaan ini Aceh 
kian hari kian memilukan hati. Terbayang di mata Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh seakan-akan ada kesengajaan untuk memperlama tinggalnya 
Hasan Ali di luar negeri sedangkan usaha-usaha menghancurkan Repu- 
blik Islam Aceh dari dalam terus dijalankan dengan scgiat-giatnya. 

Sebagai Pcrdana Menteri sangatlah tidak bijaksana beliau berdiam 
di luar negeri sekian lama, yaitu hampir empat bulan lamanya - apapun 
tugas yang dilaksanakannya - pada hal negerinya sedang diliputi kea- 
daan gawat yang menggambarkan bahwa Rcpublik Islam Aceh yang 
berada di bawah pimpinannya tengah meluncur ke dalam jurang ke- 
hancuran. Adalah tidak mungkin kalau dikatakan bahwa beliau tidak 
mcngetahui hal itu semua. 


5) Teks perselujuan yang diubah. 


192 



Dalam surat Tgk. Muhd. Daud Beurcueh kepada Hasan Ali di luar 
negeri tanggal 20 Agustus 1961 dapat kita baca keluhan beliau sebagai 
berikut: 


"Selain dari itu dengan mengeluarkan air mata darah, melihat kawan-kawan dan 
teman-teman terjun memenuhi maksud musuh, hilang kepercayaan kepada kita, 
mengambil jalan sendiri meninggalkan fondamen tempat berpijak. 

Makin lama ananda di luar negeri, makin bertambah buruk keadaan di dalam negeri 
akibat tidak sabar menanti dari tanggal ke tanggal. Gazali Idris serta anak buahnya telah 
melapor dengan resmi pada tanggal 15 Agustus 1961, dan akan muncul yang lain-lain lagi. 
Untuk dapat ananda ketahui, ayahanda sekarang hanya dengan seorang Menteri saja 

lagi. 

Dengan ini ananda ketahui bahwa makin banyak usaha kcbajikan ananda di luar 
negeri, makin bertambah buruk keadaan di dalam negeri.” 


Demikian sebagian dari isi surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
tanggal 20 Agustus 1961 kepada Hasan Ali. Keluhan beliau seperti ini 
dapat dibaca pula dalam suratnya kepada Tgk. Hasan Hanafiah bcr- 
tanggal 10 Septcmber 1961 (lihat lampiran kc-5). 


193 



PERDANA MENTERI HASAN ALI KEMBALI KE 
PANGKUAN IBU PERTIWI 


PADA tanggal 17 Agustus 1961 Presiden/Penguasa Perang Tertinggi 
mengeluarkan suatu keputusan No. 449, yang menyatakan memberikan 
amnesti dan abolisi kepada gerombolan-gerombolan D1 di Aceh, 
PRRl/Permesta dan lain-lain, yang sclambat-lambatnya pada tanggal 5 
Oktober 1961 tclah melapor. 

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh RPl, DI/TIl di Aceh dan ge- 
rombolan-gerombolan pembcrontak lainnya. Tekanan berat yang terus- 
menerus dari pihak TNI dan situasi lesu yang meliputi masyarakat 
akibat bcrlangsungnya persengketaan bersenjata yang berkepanjangan 
telah mcndorong sebagian tokoh-tokoh pemberontak untuk mengubah 
pendapat, yaitu bahwa tidak akan ada manfaatnya lagi melanjutkan per- 
musuhan, akan tetapi sudah tiba saatnya untuk meletakkan senjata dan 
kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dalam golongan ini termasuk Per- 
dana Menteri Hasan Ali dari Aceh. 

Sementara Tgk. Muhd. Daud Beureueh sedang mengadakan pem- 
bicaraan dengan Kol.Jasin melalui surat mcnyurat pada tanggal 9 
Oktober 1961, Hasan Ali, PM Republik Islam Aceh, mengadakan perte- 
muan dengan Letkol.Nyak Adam Kamil, Kepala Staf KODAM I/Iskan- 
dar Muda, mengenai soal penyelcsaian keamanan termasuk soal yang 
mengenai diri Tgk. Muhd. Daud Beureueh. 

Hal ini kemudian diketahui oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh dari 
surat Letkol Nyak Adam Kamil kepada beliau yang bertanggal 9 
Oktober 1961.‘) Beliau sangat kaget dengan tindak-tanduk Hasan Ali ini 
apalagi karena Panglima Jasin sudah menetapkan waktu 2 November 
1961 untuk bertemu dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh guna mem- 
bicarakan soal penyelesaian keamanan yang terakhir dengan beliau. 

Kebetulan pada tanggal 19 Oktober 1961 Kapten Meito Mukmin, 


6) Surat Nyak Adam Kamil tanggal 9 Oktober 1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh. 


194 




anggota Staf KODAM I/Iskandar Muda, mengirimkan nota dinas 
kepada Hasan Ali meminta agar dia sudah berada di Kutaraja selambat- 
lambatnya tanggal 22 Oktober 1961 karena akan diadakan pertemuan 
dengan Deah Sumatera Brigjen Suprapto. 

Tgk. Muhd. Daud Beureueh merasa terkejut sekali waktu 
mendengar ada nota seperti itu kepada Hasan Ali. Segera beliau meme- 
rintahkan kepada Letkol TII Iljas Leube untuk menulis nota kepada 
Kapten Meito yang berbunyi antara lain sebagai berikut: 

1. Wali Negara Tgk. Muhd. Daud Beureueh merasa kagei sekali membaca kawat 
Saudara kepada Hasan Ali yang menyatakan ia harus bcrtemu dengan Brigjen Su- 
prapto di Kutaraja pada tanggal 23 Oktober, untuk merumuskan suatu persoalan pen- 
ting. 

2. Beliau tidak pernah menyuruh Hasan Ali untuk membicarakan persoalan yang 
menyangkut pribadi beliau. Kalau soal itu dibicarakan maka beliau tidak akan mem- 
bcnarkannya. 

3. Apabila pada Hasan Ali terdapat sualu mandat dari beliau, maka mandal itu sudah di- 
batalkan. 

4. Beliau sampai saat ini masih menunggu kedatangan Pangdam I/lskandar Muda scsuai 
dengan permintaannya dalam surat tanggal 12 September 1961.’) 

Pada tanggal 20 Oktober 1961, Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
mengirimkan surat kepada Letkol Nyak Adam Kamil yang isinya anta- 
ra lain sebagai berikut: 

1. Bahwa Hasan Ali bertindak di luar izin beliau. 

2. Bahwa hak dan kepangkatan ataupun mandat yang pernah ada pada 
Hasan Ali sudah batal semuanya dan segala tindakan ataupun usaha- 
nya semua di luar tanggung jawab beliau. 

Sebenarnya, untuk memenuhi panggilan Kapten Meito, Hasan Ali 
telah mcnyusun suatu rombongan yang terdiri dari 16 orang termasuk 
Komandan Resimen Aceh Timur, Gazali Idris dan Komandan Resimen 
Aceh Utara, H. Ibrahim. Nota yang berisi nama-nama tersebut itu sudah 
siap untuk dikirim kc KODAM I/Iskandar Muda di Kutaraja.') Akan 
tetapi sebaik Wali Negara Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengetahui nota 
itu maka atas perintah beliau nota itu tidak jadi dikirim. 

Adapun pokok-pokok persoalan yang dirundingkan dalam perte- 
muan dengan Nyak Adam Kamil ini adalah sebagai berikut: 

1. Tentang berakhirnya tanggal 5 Oktober sebagai batas waktu pemberian amnesti dan 
abolisi dari Pemerintah Republik Indoncsia bagi anggota-anggota Dl yang melapor, 
sebab masih ada anggota-anggota yang sampai tanggal 5 Oktober belum melapor ter- 
masuk Tgk. Muhd. Daud Beureueh bersama staf dan pengikut-pengikutnya yang 
tidak bergabung dalam Dewan Revolusi di antaranya Hasan Ali sendiri. 

2. Tentang daerah netral untuk menjadi tempat tinggal yang aman bagi Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh dan pasukan pcngawal serta beberapa anggota pimpinan yang 
diperlukan. 

3. Tentang rencana pertemuan antara Kol. Jasin dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. 


2) Surat Iljas Leube kepada Kap. Meito tanggal 19 Oktober 1961. 
8) Nota Hasan Ali kepada Kapten Meito tanggal 19 Oktober 1961. 


195 



Oalam pertcmuan ini yakni antara Hasan Ali dan Nyak Adam Kamil telah terdapat 
kesepakatan bahwa seluruh anggota pemberontak dianggap teiah melapor sebelum 
tanggal 5 Oktober 1961 dan segala persoalan telah dianggap sclesai walaupun setelah 
lewat 5 Oktober pelaporan belum terjadi. Dengan keputusan ini berarli bahwa jika 
ternyata kemudian masih ada juga yang membangkang maka resikonya akan 
ditanggung sendiri. Jika putusan ini dapat disetujui oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
maka masih diberikan waktu sampai tanggal 31 Desember 1961, untuk pelaksanaan- 
nya. Tapi ini hanya jangka waktu pelaksanaan (lormalitas) saja sedang pada hakikat- 
nya seluruh anggota dianggap telah melapor sebelum tanggal 5 Oktober 1961. 

Tcntang masalah yang kedua menurut keterangan Nyak Adam 
Kamil, mungkin kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh akan ditunjuk 
suatu dacrah netral yang aman dengan syarat beliau tidak boleh 
mcngadakan gerakan-gerakan yang mengacau keamanan. Selain itu 
kepada beliau akan diberikan biaya secukupnya termasuk biaya 
pasukan pengawal sebanyak yang diperlukan, umpamanya, satu kompi 
ataupun lebih. 

Mengenai rencana pertemuan antara Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
dan Kol. Jasin akan diadakan, akan tetapi waktunya belum dapat 
dipastikan karena Kol. Jasin masih dalam keadaan sakit. Seperti telah 
saya terangkan pertemuan antara Hasan Ali dan Nyak Adam Kamil itu 
sama sekali tidak diketahui oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh sebagai 
Wali Negara Republik Islam Aceh. 

Maka pada waktu Hasan Ali melaporkan keputusan-keputusan ltu 
dalam satu rapat yang dihadiri oleh Iljas Leube, Wakil Panglima, H. 
Hasanuddin, Pel. Petugas Panglima untuk Sumatera Timur, Baihaqi 
A.K., sebagai Kep. Staf III T & T, dari pihak Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dan Sulaiman Daud dari pihak Hasan Ali, Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh marah sckali. Beliau mengingatkan Hasan Ali bahwa dalam 
suatu rapat antara Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Hasan Ali dan Iljas 
Leube, bcliau telah menyatakan, "kalau Sdr. Hasan Ali mau mening- 
galkan kami boleh saja. Hanya yang saya harapkan berkali-kali, Sdr. 
Hasan Ali jangan membawa-bawa nama saya dalam persoalan apapun 
sesudah Sdr. Hasan Ali turun nanti. Persoalan saya adalah persoalan 
saya, sedangkan persoalan saudara adalah persoalan saudara, jangan 
dicampur adukkan. Kalau saudara ingin turun, silakan! Kepada saudara 
saya ucapkan selamat jalan tanpa melupakan jasa-jasa yang telah di- 
sumbangkan.” Dengan ini suatu benturan telah terjadi antara Tgk. 
Muhd. Daud Beurcueh sebagai Kepala Negara Republik Islam Aceh 
dan Hasan Ali sebagai Perdana Menterinya; hal itu menyebabkan 
hubungan antara keduanya sebagai pemimpin-pemimpin DI/TII men- 
jadi putus. Setelah pertemuan yang terakhir ini, Hasan Ali turun kem- 
bali ke pangkuan Republik Indonesia. Untuk kepentingan pe- 
nampungan, Pemerintah menunjuk kepada beliau dan kawan-kawan 
sebuah kebun karet di daerah Aceh Barat untuk dikelola. 9 ) 


9) Lihat Laporan Hasan Ali kepada "Wali Negara Republik Islam Aceh . 


196 



USAHA PENYELESAIAN KEAMANAN 
DENGAN TGK. MUHAMMAD DAUD BEUREUEH 
MENEMUIJALAN BUNTU 


PEMBICARAAN antara Koloncl Jasin dan Tgk. Muhammad Daud 
Beureueh dengan tidak diduga-duga memasuki jalan buntu. Hal ini ber- 
pangkal dari surat Jenderal Nasution kepada Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh bertanggal 21 November 1961. 

Baik Kol. Jasin maupun Jenderal Nasution tentu mengetahui 
bahwa Tgk. Muhd. Daud Bcureueh tak dapat menerima keputusan Per- 
dana Mcnteri Republik Indonesia No. 1 tahun 1959 (Keputusan Misi 
Hardi). Sekiranya beliau dapat mencrima keputusan itu sebagai dasar 
penyelesaian Peristiwa Berdarah di Acch, sudah lama beliau turun ke 
pangkuan Ibu Pertiwi meskipun perjanjian dengan Misi Hardi itu atas 
inisiatir Trio Hasan Saleh, Ayah Gani dan Amir Husin Almujahid. Buat 
apa beliau berlama-lama di hutan kalau apa yang diperjuangkannya 
sudah tercapai. Sebab soalnya bukanlah masalah berebut pimpinan, 
akan tetapi soal cita-cita yang harus dicapai. Demikian pandangan Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh. 

Jadi kalau Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan suratnya bertanggal 
16 Desember 1961 meminta kepada Jenderal Nasution supaya unsur- 
unsur Syariat Islam dilaksanakan di "Daerah Istimcwa Aceh” maka 
sama sekali beliau tidak mengharapkan Jenderal Nasution mengatakan 
bahwa unsur-unsur Syariat Islam itu sudah tercakup dalam Keputusan 
Misi Hardi. Ini yang pertama. Yang kedua, bcliau tidak dapat menerima 
kalau pemberian yang sudah sedikit itu dilaksanakan dengan Undang- 
Undang Pokok Pemerintahan Daerah No. 1 tahun 1957. Bcliau, selain 
menghendaki lebih banyak pun menginginkan yang lcbih banyak itu 
dilaksanakan dengan suatu Undang-Undang Pokok Pemerintahan 
Daerah yang khas, seperti yang ternyata dalam surat beliau kepada 
Jenderal Nasution tanggal 16 Desember 1961. Jadi, beliau menganggap 
Kol. Jasin maupun Jenderal Nasution, berpura-pura tidak tahu maksud 
beliau itu. Mcngapa kedua beliau itu tidak mau berterus terang dari 


197 



semula mengatakan bahwa apa yang diingini beliau itu tidak di- 
mungkinkan oleh peraturan perundang-undangan negara yang berlaku 
sekarang ini. Demikian anggapan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. 

Jika surat Jenderal Nasution telah menimbulkan kekecewaan pada 
pihak Tgk. Muhd. Daud Beureueh maka surat beiiau kepada Jenderal 
Nasution pun telah menimbulkan kekecewaan pada pihak Kol. Jasin. 
Kekecewaan itu pertama-tama timbul karena surat Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh kepada Jenderal Nasution ditandatangani oleh beliau sebagai 
Wali Negara Republik Islam Aceh dengan dibubuhi cap yang resmi 
pula. 

Yang kedua karena Tgk. Muhd. Daud Beureueh di samping mengi- 
rimkan suatu Rencana Realisasi Unsur-unsur Syariat Islam, mengirim- 
kan pula konsep dua rancangan undang-undang yaitu mengenai pemu- 
lihan keamanan dan yang mengenai Pokok-Pokok Pemerintahan 
Daerah yang oleh Kol. Jasin dianggap sebagai pendiktean atas Peme- 
rintah Pusat. 

Kedua hal ini, menurut Kol. Jasin, merupakan tamparan bagi 
beliau dan bagi Jenderal Nasution sebab sejak beliau bertemu dengan 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh pada tanggal 2 November 1961 beliau dan 
Jenderal Nasution telah melaporkan kepada Pemerintah Pusat bahwa 
persoalan Aceh termasuk diri Tgk. Muhd. Daud Beureueh telah selesai. 
Tiba-tiba muncul lagi surat resmi dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh atas 
nama Wali Negara Republik Islam Aceh. 1 ) 

Kalau menurut dugaan saya, Kol. Jasin bukan saja kecewa, akan 
tetapi mungkin beliau merasa marah karena surat Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh itu. Akan tetapi, dalam suratnya yang terakhir kepada Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh kekecewaan dan amarahnya dapat disembunyi- 
kannya. Sebagai seorang militer sikapnya yang bijaksana ini patut dipuji 
karena beliau bersedia menenggang untuk kepentingan yang lebih besar 
dan tujuan yang mulia. 

Orang yang mendalami surat Kol. Jasin, yang meskipun ditulisnya 
dalam bahasa diplomasi, dapat melihat di balik yang tersurat. Di dalam 
surat itu tersirat ”kata dua” atau lebih jelas dikatakan ultimatum terse- 
lubung terhadap Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Ultimatum yang tersirat 
ini dapat dirasakan oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri dan pe- 
rasaan ini pernah diungkapkannya kepada saya. Inilah puncak ke- 
kecewaan Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang menyebabkan putusnya 
hubungan surat-menyurat antara beliau dengan Kol. Jasin, dan dengan 
Jenderal Nasution. Dengan perkataan lain, pembicaraan yang telah 
dimulai antara kedua tokoh ini sejak 7 Maret 1961 menemui jalan bun- 
tu. 


I) Surat Kol. Jasin kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 28 Desember 1961 (lam- 
piran ke-30). 


198 




Marilah kita teliti surat Kol. Jasin yang terakhir kepada Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh yang ditulisnya pada tanggal 28 Desember 1961 
di atas 3 halaman penuh kertas kuarto. Pertama-tama Kol. Jasin 
menyatakan penghargaannya atas cita-cita Tgk. Muhd. Daud Beu- 
reueh mengenai Syariat Islam yang beliau inginkan supaya dilak- 
sanakan di daerah Aceh sesuai dengan Dekrit Presiden kembali ke 
Undang-Undang Dasar 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta. 

Kemudian, beliau menyatakan ingin bertemu dengan Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh untuk membicarakan surat beliau kepada Jenderal 
Nasution secara mendalam sehingga tidak timbul salah paham antara 
keduanya. Akan tetapi sayang sckali tempat Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh terlalu jauh, sukar dicapai. 

Selanjutnya, Kol. Jasin menyatakan bahwa persoalan yang akan 
dibicarakannya itu keluar dari hati sanubari yang suci dan ikhlas dan 
Tuhan menyaksikannya. Di antara persoalan-persoalan yang dike- 
mukakannya adalah keinginan beliau memisahkan antara perjuangan 
politik mengenai dekrit Presiden "Kembali ke Undang-Undang Dasar 
Syariat Islam dengan penyelesaian keamanan itu sendiri termasuk penye- 
lesaian sisa-sisa anggota Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang sekarang 
berada bersama beliau. Lebih lanjut dikatakannya bahwa perjuangan 
politik mengenai dekrit Prcsiden "kembali ke Undang-Undang Dasar 
/945"yang dijiwai oleh "Piagam Jakarta" yang merupakan cita-cita tiap 
orang Islam, karena persoalan-persoalan dalam negeri, belum dapat di- 
laksanakan di seluruh Indonesia. Akan tetapi, untuk daerah Aceh, 
dengan adanya hasil Misi Hardi mengenai keistimcwaan dalam agama, 
peradatan dan pendidikan, serta diberikannya otonomi yang luas untuk 
mengurus diri sendiri, ditambah lagi dengan pesan Jenderal Nasution 
bahwa untuk mengisi wadah tersebut seperti yang telah disampaikan 
kepada beliau perantaraan Hasballah Daud diserahkan kepada Pang- 
lima beserta pemimpin rakyat Aceh termasuk bcliau sendiri, maka ter- 
bukalah jalan bagi pelaksanaan isi ”Da’wah’’ yang diinginkan itu. 

Seterusnya diterangkan bahwa surat resmi yang ditandatangani 
oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh atas nama Wali Negara Republik 
Islam Aceh akan menyinggung perasaan Pemerintah Pusat apalagi 
karena surat itu dilampirkan dengan dua konsep rancangan Peraturan 
Presiden yang scakan-akan merupakan pendiktean atas Pemerintah 
Pusat. Begitu pula merupakan suatu tamparan bagi Kol. Jasin sendiri 
dan juga bagi Jenderal Nasution yang telah menyampaikan kepada 
Pemerintah Pusat bahwa persoalan Aceh, termasuk soal diri Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh sendiri, telah selesai sejak pertemuan antara 
beliau (Tgk. Muhd. Daud Beureuch) dan Kol. Jasin pada tanggal 2 
November 1961. 

Diterangkan juga bahwa penyelesaian mengenai anggota-anggota 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh beserta stafnya tidaklah perlu menunggu 
penyelesaian tujuan politik yaitu pelaksanaan Syariat Islam di daerah 


199 



Aceh. Oleh karena itu, Kol. Jasin meminta bantuan Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh sepenuhnya agar penyelesaian anggota-anggota pasukan yang 
masih bersama beliau terlaksana selekas mungkin hingga mereka dapat 
diurus menurut kebijaksanaan yang telah digariskan. 

Seterusnya, Kol. Jasin menyatakan bahwa kepada Hasballah Daud 
telah disampaikan pada bulan November 1961 agar pada akhir 
Dcsember 1961 sudah selesai penempatan mereka di tempat yang baru. 
Namun, meskipun bulan Desember telah berakhir pelaksanaannya 
belum ada sama sekali. Oleh karena itu, Kol. Jasin meminta bantuan 
sepenuhnya dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh agar memberi tugas 
kepada Iljas Leube untuk menyelesaikan persoalan anggota pasukan 
tcrsebut dengan segala alat senjatanya, yang diharapkan akan tiba di 
Langsa pada tanggal 31 Januari 1962 untuk mendapat penampungan. 

Kemudian, yang mengenai Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri dan 
stafnya, Kol. Jasin memohon bantuan beliau agar dalam fase pertama, 
pada tanggal 31 Januari 1962 beliau sudah berada di kota Simpang Ulim. 
Sedangkan mcngenai kedudukan tempal yang tetap dalam fase kedua, 
Kol. Jasin mcnunggu berita dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri di 
mana beliau menghendakinya. 

Akhirnya, dijelaskan bahwa untuk kegiatan-kegiatan ini Kol. Jasin 
tclah mcmcrintahkan kepada Km. Kodim Aceh Timur untuk mem- 
bantu dalam soal pcmindahan, perawatan, perumahan dan sebagainya. 2 ) 

Jika kita benar-benar menyelami surat Kol. Jasin ini, meskipun 
ditulis dalam bahasa diplomasi, tetapi nyata mencetuskan isi hati yang 
kecewa karena berlarut-larutnya penyelesaian peristiwa yang masih bcr- 
sangkut dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh beserta stafnya, ditambah 
dengan pasukan Iljas Leube yang masih berada bersama beliau. Meski- 
pun surat itu disusun dengan kata-kata yang halus, memperlihatkan ke- 
tegasan Kol. Jasin yang mcmberikan patokan-patokan yang jelas 
kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kebijaksanaannya yang telah 
digariskan yang kelihatannya tidak boleh ditunda-tunda lagi. 

Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri dapat melihat hal ini semua se- 
bagaimana termuat dalam surat Kol. Jasin; bahkan, beliau menganggap 
surat ini bukan saja mengandung suatu pendiktean kepadanya, 
melainkan sudah merupakan ultimatum terselubung. Orang yang 
mengetahui pribadi dan watak Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang keras, 
tentu dapat menduga bagaimana sikap yang akan beliau ambil dalam 
menghadapi surat Kol. Jasin itu. Tegas lawan keras, hasilnya terang 
buntu. Maka sejak ditcrimanya surat Kol. Jasin oleh Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh, buntulah pembicaraan mengenai penyelesaian peristiwa 


2) Surat Kol. Jasin kepada Tgk. Muhd. Daud Beurcueh tanggal 28 Desember 1961 (lam- 
piran ke-30). 


200 




Aceh yang terakhir yang telah berjalan selama 10 bulan antara kedua 
tokoh itu. 

Baik juga saya terangkan di sini bahwa dari pihak KODAM 
I/Iskandar Muda ada dugaan bahwa soal penyelesaian dengan Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh sengaja diundur-undurkan oleh pihak beliau. 
Dalam hal ini Staf KODAM I/Iskandar Muda mengira bahwa Mohd. 
Hasballah Daud adalah penyebab berlarut-larutnya penyelesaian itu. 
Sehubungan dengan itu, untuk tidak berlarut-Iarutnya penyelesaian, ada 
rencana dari pihak KODAM I/Iskandar Muda hendak "menahan” 
Muhd. Hasballah Daud di Jakarta (di rumahnya di Jakarta), apabila 
pada suatu kesempatan dia berangkat kc sana. Bukankah kescmpatan 
itu dapat saja diadakan oleh KODAM I/Iskandar Muda kalau dike- 
hendaki? 

Saya katakan kepada yang membisikkan hal itu kepada saya, sc- 
kiranya Muhd. Hasballah Daud ditahan di Jakarta, apakah dapat di- 
jamin persoalan akan segera selesai? Saya kira tidak, bahkan sebalik- 
nya dapat menyebabkan suasana menjadi tegang sehingga penyelesaian 
yang sedang dicari akan makin jauh dari jangkauan. Sebab, Muhd. 
Hasballah Daud adalah anak kandung Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
yang sangat dikasihi dan disayangi. Rupanya keterangan saya ini dapat 
diterima oleh Staf KODAM I/Iskandar Muda. 


201 



HUBUNGAN ANTARA NBA/NIIACEH DAN PRRI/RPI 


SAYA kira, sebelum melanjutkan uraian mengenai usaha menembus 
jalan buntu yang menyebabkan pembicaraan antara Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dan Kol. Jasin terhenti, ada baiknya kalau saya menerangkan 
hubungan antara NBA/NII dcngan PRRI dan RPI. Sebab hubungan ini 
mungkin ada pengaruhnya juga pada sikap yang diambil oleh Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh dalam persoalan penyelesaian keamanan di 

Aceh. 

Sejak berdirinya, PRRI telah mengadakan kerjasama yang erat 
dengan Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia terutama dalam 
bidang militer. Pasukan NBA/NII (TII) telah mengadakan operasi ber- 
sama dengan pasukan PRRI yang tergabung dalam apa yang dinamakan 
Operasi Sabang Merauke di daerah-daerah perbatasan Aceh - Suma- 
tera Timur. 

Disinyalir bahwa PRRI mengirimkan senjata kepada NBA/NII. 
Akan tetapi, dari surat menyurat antara PRRI dan NBA/NII dapat 
ditarik kesimpulan bahwa sinyalemen itu tidak benar. Secara resmi, 
PRRI tidak pernah mengirimkan senjata kepada NBA/NII. Tentang 
pengiriman senjata ke Aceh baru hendak dibicarakan dalam Kabinet 
PRRI pada akhir tahun 1959. 

Menteri Pertahanan PRRI pernah memutuskan untuk menem- 
patkan Kapten Jusuf Risin pada Staf Divisi Tgk. Tjhik di Tiro untuk 
memberikan latihan kepada anggota-anggota pasukan TII di Aceh. 
Akan tetapi keputusan itu tidak pernah menjadi kenyataan. 

Pada akhir tahun 1959, sesuai dengan kesepakatan yang tercapai 
dalam pertemuan di Genewa pada bulan Desember tahun 1958 antara 
pemimpin-pemimpin PRRI/PERMESTA, dan dalam pertemuan itu 
turut hadir juga Hasan Ali, Perdana Menteri NBA/NII dan Hasan 
Muhammad Tiro, ”Duta Besar DI untuk Amerika Serikat dan PBB” 
maka diputuskanlah untuk mendirikan suatu negara yang berbentuk 


202 




federal yang dinamakan Republik Persatuan Indonesia atau RPI guna 
mendapatkan dukungan yang lcbih banyak dari daerah-daerah dan un- 
tuk lebih mengefektifkan perjuangan menghancurkan regimeSukarno 
yang diktatorial. Republik Persatuan Indonesia ini, menurut pemimpin- 
pemimpin PRRI/PERMESTA, merupakan kelanjutan yang logis dari 
perjuangan daerah-daerah dan adalah satu-satunya politik untuk men- 
capai cita-cita seperti yang telah dinyatakan dalam Program Per- 
juangan dari Dewan Perjuangan dengan memperhatikan bahwa 
pelaksanaannya haruslah sesuai dengan strategi perjuangan. 3 ) 

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia an- 
tara lain disebutkan: 


Pasal I ayal I 
Pasal I ayal 2 


Pasal 3 

Pasal 31 ayal I 
Pasal 31 ayal 2 


: Negara RPI berdasarkan Keimanan kepada Tuhan Yang Mahaesa. 

: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk atau golongan 
untuk memeluk agamanya atau kcpercayaannya masing-masing dan 
untuk beribadah serta hidup bermasyarakat sesuai dengan syariat 
agamanya atau kepercayaannya. 

: Wilayah Republik Persatuan Indonesia meliputi seluruh wilayah 
Republik Indoncsia proklamasi 17 Agustus 1945. 

: Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeiuarkan 
pendapat. 

: Mcngeluarkan pendapat yang mcngandung penghinaan terhadap se- 
suatu agama, ajakan untuk mendirikan diklalor atau ajakan untuk 
menganut dan melaksanakan paham-paham komunis, atau paham- 

paham lain yang mcmbahayakan asai-asas dasat ncgara dilatang, 


Demikian antara lain pasal-pasal yang penting yang tercantum 
dalam Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia. 

Diharapkan bahwa PRRI dan NBA/NIl akan menjadi inti negara 
baru ini dan kcduanya akan mengambil inisiatif memelopori pcrjuangan 
menegakkannya. Diharapkan pula yang akan bertindak sebagai 
proklamator selain beberapa tokoh Dewan Perjuangan dan PRRI, dua 
orang dari NBA/NII yaitu Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan Hasan Ali, 
yang masing-masing direncanakan sebagai Wakil Presiden dan Menteri 
Luar Negeri, ditambah dengan Kahar Muzakkar dari Sulawesi yang di- 
rencanakan menjadi Menteri Muda Pertahanan. Menurut rencana, 
Republik Persatuan Indonesia akan diproklamasikan pada tanggal 15 
atau 17 Agustus 1959. Akan tetapi berhubung dengan adanya usul-usul 
perubahan dari NBA/NII mengenai beberapa pasal dari Undang- 
Undang Dasar RPI di antaranya mengenai soal yang fundamental yaitu 
yang mengenai wilayah RPI (pasal 3), maka proklamasi itu baru dapat 
dicetuskan pada tanggal 8 Februari tahun 1960. 

Diperkirakan selain Aceh yang telah menjadi Negara Bagian inti 
dalam RPl akan diterima juga untuk pertama kali menjadi.Negara- 
negara Bagian: Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, 
Riau, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Selatan, dan 


3) Maklumat Dewan Perjuangan No. 0I/DP/k-59. 


203 



Maluku Utara. Mengcnai Sumatera Utara, dalam tiga bulan sejak pro- 
klamasi mesti dibagi dalam tiga Negara Bagian menurut persetujuan 
masing-masmg antara Wakil-Wakil Tapanuli Utara, Tapanuli Seiatan, 
dan Sumatera Timur. Akan tetapi sebeium angan-angan tersebut men- 
jadi kenyataan RPI telah lebur dengan melapornya Pucuk Pimpinan 
RPI kepada Pemerintah Republik Indonesia. 

Sangat menarik hati untuk diketahui oleh pembaca perbedaan pen- 
dapat antara NBA/NII dan PRRI mengenai soal yang fundamental itu. 
Pemimpin-pemimpin PRRI menghendaki seperti telah tercantum dalam 
rancangan Undang-Undang Dasar RPI pasal 3 bahwa wilayah Republik 
Persatuan Indonesia meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia 
proklamasi 17 Agustus 1945. Sedangkan pemimpin-pemimpin NBA/NII 
menghendaki wilayah negara federal yang baru itu meliputi Sumatera 
saja, atau dengan perkataan lain, mereka menghendaki suatu Republik 
Persatuan Sumatera. Adapun alasan mereka antara lain adalah: 

1. Pembentukan Republik Persatuan Sumatera tidaklah apriori meninggalkan kawan- 
kawan di luar Sumatera karena hal ini akan dirundingkan lcbih dahulu dcngan 
mereka. Di sini tidak terlibat perubahan tujuan, tetapi hanya perubahan taktik dcngan 
menyusun tenaga kita dalam kesatuan-kesatuan yang lebih efektif. 

2. Kalau kita scpendapat bahwa perjuangan kita melawan Pemerintahan Sukarno adalah 
pcrjuangan mclawan komunis maka dalam kenyataannya berarti kita menghadapi ten- 
tara yang dipersenjatai oleh Soviet Rusia. Kenyataan ini menyebabkan kita mengakui 
bahwa soal kita bukan lagi "soal dalam negeri" dan penyelesaiannya bukan lagi 
terletak dalam kekuasaan discretionary kita. Sukarno sudah dan tetap akan mcnerima 
bantuan senjata dari Soviet Rusia dengan jalan legal dan terang-terangan selama kita 
lidak bisa menguasai Jawa. 

Sebaliknya negara-negara anli komunis tidaklah dapat memberikan bantuan kcpada 
kita secara legal dan terus terang selama kita sendiri belum mengubah sikap per- 
juangan kita dari satu revolusi dalam negcri menjadi suatu pcrjuangan kcmcrdckaan. 
Tujuan mcndirikan ncgara Sumatcra dan dcngan scndirinya Sulawesi ialah: Pcrtama 
mcmungkinkan ncgara-ncgara anti komunis mcmbantu kita sccara legal dan tcrang- 
tcrangan. Kcdua supaya kita dapat mempergunakan PBB untuk memperccpat 
kemenangan. Ketiga strategi ini akan sangat menolong kita di forum internasional 

3. Penggunaan dasar menentukan nasib sendiri di samping anti komunis akan menguat- 
kan kedudukan internasional kita karena anti komunis saja tidak cukup lagi sebagai 
satu dasar di jaman Kruschov sudah bertamu ke White House dan Eisenhower akan 
bcrtamu kc Krcmlin. 

4. Menurut kenyataan pulau Jawa telah menjadi daerah penganut komunisme. Hal ini 
sudah tentu akan dipertahankan oleh Soviet Rusia. Pengaruh komunis ini hanya dapat 
dilokalisir dengan mendirikan negara-negara bcrdaulal di luar Jawa. Hanya dcngan 
demikian dapat diadakan suatu balance of power di Indonesia tcrhadap kekuasaan 
komunis di Jawa itu. 4 ) 


Adapun alasan-alasan pemimpin-pemimpin PRRI antara lain 
adalah sebagai berikut: 


4) Surat Wali NBAJNII tanggal 2 Oktober 1959 kepada Perdana Menteri dan Wakil Per- 
dana Menteri PRRJ. 


204 


1. Mendirikan negara Sumatera berarti PRRI apriori meninggalkan Permesta. Dan NBA 
apriori meninggalkan bagian-bagian NII yang lain (Kahar Muzakar dan Karto- 
suwiryo). Ini mengakibatkan terurainya ikatan yang sudah ada, sedangkan strategi 
yang harus kita pakai ialah menciptakan perpaduan tenaga dan ide dari semua organi- 
sasi-organisasi yang menentang regime Sukarno dan komunis. 

2. Mengadakan Negara Sumatera di tengah-tengah memuncaknya pcrjuangan dan 
menyerahkan kepada saudara kita di Sulawesi/Maluku dengan tenaga yang ada pada 
mereka sendiri untuk berbuat, akan menjauhkan kita dari kemenangan. Dengan men- 
dirikan Negara Sumatera kita apriori sudah melepaskan Jawa yang dengan demikian 
akan mudah dikuasai seluruhnya oleh komunis hal mana membahayakan kedudukan 
strategis daerah-daerah yang lainnya. Konsepsi yang begini akan lebih mcnyukarkan 
kita mendapat bantuan moril maupun materiil dari Negara-negara anti komunis dalam 
waktu yang singkat. 9 ) 

Akan tetapi, meskipun terdapat perbedaan-perbedaan paham an- 
tara NBA/NII dan PRRI, akhirnya Republik Persatuan Indonesia di- 
proklamasikan juga pada tanggal 8 Pebruari 1960 dengan PRRI dan 
NBA/NII sebagai intinya. Sejak itu, NBA/NII berubah namanya men- 
jadi Rcpublik Islam Aceh sebagai satu negara bagian dari Republik Per- 
satuan Indonesia. 

Dengan masuknya NBA/NII kc dalam Republik Persatuan Indo- 
nesia tidak berarti hubungan antara NBA/NII telah putus dengan NII 
pimpinan Kartosuwirjo. Dalam surat Wali NBA/NII kepada Pimpinan 
Tertinggi NII, Kartosuwirjo, bertanggal Novembcr 1960 dijelaskan 
sebab-sebab yang mendorong NBA/NII masuk ke dalam RPI sebagai 
satu negara bagian yang menjadi inti dari RPI. Di samping itu diminta 
agar bukan saja hubungan antara NBA/NII dengan RPI disahkan, 
bahkan diharapkan NII Pimpinan Kartosuwirjo berpadu dengan PRRI 
dalam bentuk Republik Islam Indonesia yang berjiwa Islamisme dan 
Federalisme itu. 

Adapun sebab-sebab yang mendorong NBA/NII berpadu dengan 
RPI, antara lain, adalah: 

1. RPI adalah suatu bentuk lederasi yang menjiwai kelatancgaraan Islam. 

2. Menjamin ketatanegaraan Islam bagi Negara Bagian secara demokratis sehingga 
negara bagian bebas menjalankan hukum Syariat Islam bagi umat dan masyarakat 
Islam scluruhnya. 

3. RPI suatu negara yang mengakui mutlak kedaulatan negara bcrada di tangan Allah 
SWT. 

4. RPI adalah suatu bentuk negara yang menganut lalsalah yang sesuai dengan ke- 
hendak umat Indonesia yang umumnya memeluk agama Islam dan Kristen. 

5. RPI mencntang dengan tegas Ateis/Komunis dalam perkembangan ketatanegaraan 
Indonesia. 

6. Dengan RPI kita memperlihatkan hanya ada satu organisasi Negara saja di Indo- 
nesia yang menentang dan memberi perlawanan bersenjata terhadap organisasi 
pemerintahan Sukarno. 

7. Dengan RPI kita menarik perhatian dunia internasional terhadap kesanggupan kita 


5) Surat Wakil Perdana Menteri, PRRl, M. Natsir kepada Wali NBA/NII tanggal 23 
September 1959. 


205 



dalam memegang kekuasaan poiitik di Indonesia terutama dalam menumpas regime 
Jiukarno, sebagai landasan untuk memperoleh sokongan dan bantuan moril dan 
mateml dan pihak luar negeri, baik di forum PBB maupun dari pihak negara-negara 
lain, terutama dari negara-negara blok anti komunis. 

Dengan RPI kita melenyapkan kcsempatan atau peluang bagi usaha, taktik dan tipu 
mushhat musuh (reg.me Sukarno) dalam ujud memecah belah sesama kita yang 
perlawanan berscnjata terhadap mereka. baik dalam masyarakat 
PRRUPERhdESTA^ am maSyarakal PRR,/P ' r m«t“ ataupun antara NII/TII dan 

Pembenlukan RPI merupakan usaha untuk merangkul kembali pemimpin-pe- 
mimpin dan politisi-politisi Islam dan pemuda-pemuda Islam yang militan revo- 
lusioner yang berada di luar organisasi NII/TII untuk sama-sama berjuang bahu- 
membahu menghancurkan regime Sukarno/Komunis. 

Adanya berbagai kesulitan dalam berbagai bidang, organisasi, politik, militer, Tinan- 
c". ekonomi dan sebagainya. Dengan terbcntuknya RPI diharapkan kesulitan-ke- 
sulitan im sedikit demi sedikit dapat diatasi.*) 

RPI Menghentikan Perlawanan, sedangkan Daud Beureueh Mencoba Ber- 
tahan 


8 . 


9. 


10 . 


Malang, RPI tidak dapat hidup lama dan tidak dapat berbuat 
banyak seperti yang dikirakan. Setahun lebih sesudah berdirinya 
pasukan-pasukan bersenjatanya di Sumatera tidak dapat bertahan lagi 
menghadapi gempuran-gempuran TNI yang terus-menerus dari darat, 
aut, dan udara. Berangsur-angsur pasukan itu turun bergelombang-ge- 
° mb ™*‘ . mc, ? urut istilah M oh. Natsir, sehingga pada bulan Agustus 
1961 di seluruh daerah tcrsebut boleh dikatakan tidak adasatu regupun 
lagi yang masih bertahan. 6 H 

Sebetulnya, meskipun telah terjadi penycrahan-penyerahan kcpada 
remerintati Republik Indonesia, pemimpin-pemimpin RPI sampai bu- 
lan April bahkan sampai bulan Juni 1961 masih optimistis bahwa pada 
suatu waktu kemenangan akan dicapai oleh RPI. Presiden dan Pang- 
ima Tertinggi Angkatan Perang RPI dalam amanatnya kepada alat-alat 
kekuasaan Negara RPI baik sipil maupun militer dan pemimpin-pe- 
mimpin rakyat pada tanggal 29 April 1961 menyatakan: 


"Bahwa betapa beralnyapun tekanan militer dari pihak Regime Sukarno dan meiki- 
pun memang telah terjadi beberapa penyerahan berkat propaganda palsu musuh akan 

oad a a P, sa U »7s mr : ya mili,erd ? n kekua,an rak > a ' RPI ma *' h te.ap^utuh dan sangguj 

peJahanan Reatme^h P ukulan 'P ukulan V a "8 heha t terhadap kubu-kubu 
nvltaan vana Sukarno - Bahwa a P a dicanangkan itu bukanlah suatu per- 
kriahui n h hampa , akan teta P' pernyataan itu didasarkan kepada fakta-fakta yangdi- 
ketahui oleh pemimpin-pemimpin RPI.” 3B 


. i me,Z ’ l i? cntcri Pencrangan RPI, dalam sebuah suratnya 

kepada Wali Negara Republik Islam Aceh yang tembusannya dikirim 


6) No^em^r' iSw^" Pemim P in Tertin 8g' N ». Kartosuwirjo dalam bulan 


206 


kepada Hasan Ali, Perdana Menteri Republik Islam Aceh, Letkol. H. 
Ibrahim, Kmd. Resimen Samudra, A.R. Rasjim, Kepala Polisi dan Su- 
laiman Daud, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Juni 1961 
menyatakan: 

"Bahwa kendatipun pada saat-saal akhir ini gelombang penyerahan (peng- 
khianatan) agak meningkat, namun Presiden beserta Menteri-Menteri yang berdekatan 
dengan kami tak pernah ragu-ragu akan yaumul faiah (hari kemenangan, ptn.) yang di- 
janjikan Allah kepada kaum Muslimin yang dengan sungguh-sungguh hati berjihad/isa- 
bilillah ." 

Sehubungan dengan terjadinya penyerahan-penyerahan di Aceh, 
beliau menyatakan: 

"Bahwa seakan-akan menjerit demi mendengar dari Radio Sukarno bahwa gelombang 
penyerahan itu terjadi juga di Rcpublik Islam Aceh, di mana disebut Kmd. A. Wahab 
Ibrahim, Ayah Hamid, dan H. Affan, tiga tokoh yang turut dicantumkan namanya dalam 
naskah Proklamasi RPI turut juga menyerah. 

Bahwa Wali Negara Republik Islam Aceh tentu sependapat dengan beliau, bahwa 
tindakan-tindakan mereka itu bukan saja mencemarkan nama RPI, juga nama Aceh sen- 
diri. 

Bahwa beliau merasa sedih karena teman-tcman tersebut menjatuhkan diri mereka 
dari dcrajat yang paling tinggi seperti yang dimaksudkan oleh surat At-Taubah, ayat 20 
sampai dengan 22 mcnjadi golongan munaHk yang hina dina." 

Demikian perkiraan pemimpin-pemimpin RPI tentang kekuatan 
militer dan kekuatan rakyat RPI dan demikian pula tekad mereka 
mengenai perjuangan yang dipimpinnya. Akan tetapi apa hendak 
dikata. "Malang tak boleh ditolak, mujur tak boleh diraih.” Melihat 
suasana keruntuhan yang meliputi RPI itu maka Pemerintah RPI pada 
bulan Agustus 1961 memutuskan untuk menghentikan segala per- 
musuhan dan perlawanan terhadap Pemerintah Republik Indonesia. 7 ) 
Dengan demikian tamatlah riwayat PRRI dan RPI yang dipimpin oleh 
Mr. Sjafruddin Prawiranegara. 

Pada tanggal 16 Agustus 1961, Presiden RPI, Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara mengirim kawat No. 1 khusus kepada Wali NBA/NII 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh, menyatakan bahwa sebaik-baiknya jalan 
ialah melapor kepada Pemerintah Republik Indonesia. Kawat ini di- 
susul pula dengan kawat yang kcdua No. 1 St. yang menyatakan bahwa 
Pemerintah RPI kembali ke Republik Indonesia serta diiringi dengan 
pelaporan resminya pada tanggal 25 Agustus 1961 di Padang Sidem- 
puan. 

Kemudian, pada tanggal 31 Agustus 1961 Mr. Sjafruddin Prawira- 
negara secara pribadi mengirim surat pula kepada Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh yang diantarkan oleh Sdr. Amelz. Dalam surat itu antara lain 
dinyatakan: 


7) Pengumuman Pemerintah Republik Persatuan Indonesia tanggal 17 Agustus 1961. 

207 



"Perjuangan kita itu, sebagaimana yang dapat dialami dan diikuti dari sini me- 
rupakan suatu kisah yang menyedihkan. Tetapi di samping itu merupakan suatu 
pengalaman dan pelajaran yang berharga untuk menentukan garis perjuangan kita se- 
lanjutnya. 

Satu kesimpulan tak dapat disangkal lagi kiranya bahwa cita-cita RPI merupakan 
suatu perjuangan jangka panjang. Tentang pendapat saya dan kawan-kawan lain di sini, 
Sdr. Amelz akan memberikan keterangan yang panjang lebar yang terlampau panjang un- 
tuk dituliskan dalam surat ini." 

Dalam bulan Oktober 1961, Amelz untuk kedua kalinya datang 
kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh untuk menyampaikan surat Mr. 
Sjafruddin Prawiranegara mengajak Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
melapor kepada Pemerintah Republik Indonesia.*) 

Meskipun tiga buah surat sudah diterima oleh Tgk. Muhd. Beu- 
reueh dari Mr. Sjafruddin Prawiranegara, baik sclaku Presiden RPI, 
maupun atas nama pribadi, mcngenai pelaporan kepada Pemerintah 
Republik Indonesia, akan tetapi beliau tetap berpendirian tidak mau 
mengikuti jejak induknya yaitu pemerintah RPI. Sebagai reaksi atas 
kawat-kawat dan surat-surat Mr. Sjafruddin Prawiranegara itu Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh selaku Wali Negara/Panglima Tentara dan Teri- 
torium Tgk. Tjhik di Tiro mengeluarkan pernyataan (lihat lampiran 32 
halaman 356). 

Kcmudian, pada tanggal 14 Oktober 1961 Mohd. Natsir dari 
Padang Sidcmpuan mengirim sepucuk surat kepada Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh yang antara lain berbunyi sebagai berikut: 

"Dengan segala senang hati, saya memenuhi anjuran Sdr, Amelz supaya, di samping 
surat Sdr, Sjalruddin Prawiranegara, saya sendiri juga mempergunakan kcscmpatan ini 
untuk menyampaikan sepatah dua kepada Teungku. 

Sebagaimana Teungku sudah mengetahui, saya sekarang berada di Padang Sidem- 
Puan. Semenjak permulaan bulan Juli yang lalu, pasukan-pasukan RPI di Sumatera Barat, 
berangsur-angsur turun, bergelombang-gelombang, sehingga pada akhir Agustus di se- 
luruh daerah tcrsebut boleh dikatakan tidak ada satu regupun lagi yang masih bertahan. 
Akhirnya, yang tinggal di luar hanyalah Alm. Kol. M. Dahlan Djambek, beserta satu 
orang pembantunya, dan saya sendiri beserta enam orang teman, yang bukan anggota ten- 
tara dan praktis tidak bersenjata. 

Setclah berminggu-minggu dalam keadaan demikian, dan setelahnya melalui masa 
pepcrangan batin yang berat, saya sampai kepada kesimpulan, hanya ada dua alternatif: 
Turun berarti jatuh ke tangan APRI, tetapi di luar berarti dalam kepungan pihak ketiga 
bersenjata, yang terus melakukan operasinya sendiri di sekitar kami. Saya mengambil 
keputusan: turun. Ini terjadi pada tanggal 25 September 1961. Sampai di bawah, saya 
menolak mclakukan sumpah yang diharuskan di dalam daerah hukum tempat saya turun 
itu. Taksiran semula saya ialah bahwa lantaran menolak mengangkat sumpah itu, saya 
akan ditangkap dan dipenjarakan. Ternyata tidak demikian jadinya. Saya dibawa oleh 
utusan MBAD, dari Bukit Tinggi ke Padang Sidempuan ini tanggal 28 September 1961, di 
mana soal sumpah itu tidak menjadi persoalan sama sekali yaitu sudah memadai dengan 
apa yang tclah dinyatakan oleh Presiden RPI, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, dalam su- 


8) Surat Mr. Sjafruddin Prawiranegara tanggal 31 Agustus dan 13 Oktober 1961 kcpada 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh (lampiran ke-31). 


208 


ratnya kcpada Jendcral Nasution tanggal 28 Agustus 1961, atas nama dan untuk semua 
pendukung dan alat perlengkapan RPI. 

Dalam pada itu, setelahnya saya dari Sdr. Amelz mendapat keterangan-keterangan 
yang lcbih lanjut dan fakta-fakta yang lebih lengkap tentang keadaan di sekitar Teungku 
dan di wilayah Aceh, serta keadaan ummat dan tanah air umumnya, dan setelah saya coba 
menjelajah mudlarat dan manfaat, sepanjang yang dapat dicapai oleh ijtihad saya yang 
terbatas dalam alam syahadah, maka akhirnya saya sampai kepada kesimpulan, bahwa 
lebih besar manfaat dari mudlaratnya, apabila Teungku memutuskan untuk turun.”’) 


Nyatanya, meskipun telah menerima surat-surat dari Mr. Sjaf- 
ruddin Prawirancgara dan Mohd. Natsir serta adanya keputusan 
Prcsiden/Penguasa Perang Tertinggi RI memberikan amncsti dan abo- 
lisi kepada orang-orang yang tersangkut dalam pemberontakan yang 
melapor selambat-lambatnya pada tanggal 5 Oktober 1961, Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh masih tetap bertahan. Sebagaimana telah kita ketahui 
bahwa sampai pada waktu beliau menerima surat Mohd. Natsir yang 
bertanggal 14 Oktober 1961 beliau masih sedang mengadakan pem- 
bicaraan dengan Panglima KODAM I/Iskandar Muda, Kol. Jasin, 
mengenai soal penyclesaian keamanan yang tcrakhir di Aceh dengan 
tuntutan supaya di Aceh dilaksanakan unsur-unsur Syariat Islam. Se- 
pcrti telah kita ketahui pula, pembicaraan antara keduanya itu menemui 
jalan buntu setelah adanya surat Kol. Jasin yang bertanggal 28 Desem- 
ber 1961. 


9) Surat Mohd. Natsir tanggal 14 Oktober 1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureuch 
(lampiran ke-33). 


209 



USAHA MENEMBUS JALAN BUNTU 


UNTUK menembus jalan buntu KODAM I/ISKANDAR MUDA 
menunjuk saya naik ke gunung melanjutkan pembicaraan dengan Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh. Saya sudah berada di "Mardlatillah" (istilah 
orang di gunung untuk markas Tgk. Muhd. Daud Beureueh) pada 
tanggal 13 Januari 1962. Selama lima hari lima malam terus-menerus di- 
adakan perundingan, baik dengan Tgk. Muhd. Daud sendiri, maupun 
dengan stafnya, baik secara bersama-sama, maupun secara terpisah- 
pisah. Suatu kesan yang sangat menggembirakan ialah bahwa semua 
mereka menginginkan perdamaian. 

Masalah yang paling banyak memakan waktu dan memeras pikir- 
an adalah surat Kol. Jasin tanggal 28 Dcscmber 1962. Mereka, ter- 
utama Tgk. Muhd. Daud Beureueh, sangat tersinggung oleh surat Pang- 
lima itu, meskipun ditulis dengan bahasa yang halus dan cara diplo- 
masi. Mercka mcnganggapnya mengandung pendiktean dan ultimatum 
yang tcrselubung. Inilah sebenamya pokok pangkal yang menyebabkan 
pembicaraan antara Tgk. Muhd. Beureueh dan Panglima Jasin menjadi 
buntu. Agak sulit juga menghilangkan kesan yang tidak baik yang 
terkandung dalam surat Panglima itu. Sebab, kalau kesan ini tidak dapat 
dihilangkan, sudah tentu pembicaraan mengenai penyelesaian sukar 
sekali dilakukan. Akan tetapi dengan bantuan Tuhan Yang Maha 
Pengasih dan Maha Penyayang kesan yang bcrbahaya yang menyebab- 
kan putusnya hubungan surat-mcnyurat antara Kol. Jasin dengan Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh dapat juga dihilangkan dari alam pikiran 
mereka. Dengan demikian, pembicaraan antara saya sebelah pihak dan 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh serta staf di pihak yang lain mengenai 
pokok persoalan dapat dimulai dan berjalan dengan lancar. 

Adalah sangat menguntungkan bahwa suatu masalah yang selama 
ini merupakan masalah besar yang selalu menghambat tercapainya 
persetujuan mengenai penyelesaian keamanan di Aceh, yaitu masalah 
Negara Islam Acch tidak dijadikan lagi pokok permasalahan dalam 
pembicaraan. Tgk. Muhd. Daud Beureuch telah melepaskan masalah 
ini, yang selama delapan tahun menjadi penghalang bagi penyelesaian 
Peristiwa Berdarah di Aceh. Jangankan mereka mempertahankan ide 


210 





pembentukan Negara Islam yang terpisah dari Republik Indonesia, ide 
Negara Bagian Islam Aceh yang pada akhir-akhir ini dipertahankan 
sudah dilepaskannya. Mereka kini bersedia menerima suatu "Daerah 
Istimewa Aceh” yang mempunyai otonomi yang seluas-luasnya. Akan 
tetapi berlainan dengan keputusan Misi Hardi, mereka meminta supaya 
pembentukan "Daerah Istimewa Aceh” itu dilakukan dengan suatu 
undang-undang yang khas, jangan didasarkan atas Undang-undang No. 
1 tahun 1957. 

Masalah yang kedua yang menjadi pembicaraan agak berat juga 
ialah tuntutan mereka supaya di daerah Acch dilaksanakan unsur-unsur 
Syari’at Islam, tidak sekedar seperti yang tersebut dalam keputusan 
Misi Hardi yaitu yang terjelma dalam kata-kata "tcrutama dalam 
lapangan keagamaan, peradatan, dan pendidikan". Scbab mereka ber- 
pendapat bahwa yang dimaksud dengan keagamaan dalam keputusan 
Misi Hardi paling banyak ialah masalah-masalah yang mcngenai per- 
ibadatan. Mcreka menginginkan supaya yang dimaksud dengan Syari’at 
Islam selain aqidah dan peribadatan, pun di dalamnya trercakup apa 
yang mereka namakan ”nizham” yaitu masalah-masalah yang mengenai 
hidup dan kehidupan. Pelaksanaannya hendaknya dituangkan dalam 
suatu bentuk Undang-undang yang khas, tidak hanya dengan keputusan 
Perdana Menteri Republik Indonesia seperti yang tercantum daiam apa 
yang dinamakan Keputusan Misi Hardi. 

Tentang rehabilitasi dan penampungan anak buah, demikian juga 
tentang kedudukan Tgk. Muhd. Daud Beureueh tidak pernah sama 
sekali mereka singgung. Demikian juga soal ganti rugi kepada rakyat 
akibat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pertempuran yang 
pernah dipersoalkan tidak lagi dikemukakan. 

Dalam pembicaraan dengan mereka selama tiga hari tiga malam, 
berkali-kali saya mengatakan bahwa dalam konstelasi pemcrintahan 
seperti sekarang ini di luar kemampuan Pemerintah untuk 
melaksanakan Syari’at Islam di daerah Aceh secara mutlak seperti yang 
diinginkan mereka. 

Akhirnya, setelah tolak tarik yang meletihkan urat saraf tercapai- 
lah suatu rumusan yaitu bahwa ”Di Daerah Istimewa Aceh akan 
dilaksanakan unsur-unsur Syari’at Islam dalam batas-batas yang 
dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan negara.” Kepada 
mereka saya katakan bahwa dengan sekuat tenaga persetujuan yang 
telah tercapai ini akan saya perjuangkan kepada Panglima KODAM 
I/Iskandar Muda. Saya berbesar hati sekali serta mengucapkan syukur 
Alhamdulillah bahwa rumusan ini dapat ditcrima oleh Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh dan stafnya. Dengan demikian berarti bahwa harapan 
mengenai penyelesaian yang terakhir bagi peristiwa Aceh telah menjadi 
cerah. Jalan buntu yang menghentikan pembicaraan antara Kol. Jasin 
dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh, sejak akhir Desember 1961 ada 
harapan besar akan dapat ditembus. 


211 






PENYELESAIAN KEAMANAN DENGAN TGK. MUHD. 
DAUD BEUREUEH BERHASIL DENGAN BAIK 


Sctclah berhasil mencapai tujuan tcrscbut, dcngan hati lega saya 
pulang ke Kutaraja bersama Ayah Haji Abu Bakar yang menemani saya 
naik ke gunung diantar oleh Muhd. Hasbullah Daud, Kepala Staf TII. 

Di Kutaraja saya mcmberi laporan kepada Kepala Staf KODAM 
I/Iskandar Muda, Letkol Nyak Adam Kamil. Kemudian saya di- 
beritahukan bahwa Panglima Jasin segera akan mengadakan suatu 
pertemuan antara Tritunggal dan pejabat-pejabat pemerintahan Daerah 
Istimewa Aceh lainnya untuk mendengar laporan mengenai pertemuan 
saya dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. 

Hari yang dimaksud itupun tibalah. Pertemuan pada hari itu 
dihadiri oleh Tritunggal, yaitu Panglima, Gubernur dan Kepala Polisi 
"Daerah Istimewa Aceh,” Kepala Staf KODAM I/Iskandar Muda, 
Kepala Kehakiman, Kepala Kejaksaan, dan Kepala Mahkamah Syar- 
iah. Pokok laporan yang saya berikan ialah Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dan stafnya serta pasukan Iljas Leube akan bersedia turun 
kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dengan syarat bahwa di ”Daerah 
Istimewa Aceh” dilaksanakan unsur-unsur Syari’at Islam dalam batas- 
batas yang dimungkinkan peraturan perundang-undangan negara. 

Setelah mendengar laporan saya, Panglima Jasin menyatakan 
bahwa kalau hanya demikian keinginan dari Tgk. Muhd. Daud 
Beureuch maka beliau dengan mempertaruhkan jabatannya akan 
menyetujui keinginan beliau itu dengan mengeluarkan suatu keputusan 
Peperda untuk melaksanakannya. Lalu beliau menanyakan bagaimana 
pendapat hadirin, yang dengan suara bulat dijawab dengan setuju. 
Kemudian dibentuklah panitia yang akan merumuskan Peraturan 
Penguasa Perang Daerah Aceh (Peperda), terdiri dari Letkol Nyak 
Adam Kamil, Kap. A. Manan, Tgk. Haji Abdullah Ujong Rimba, saya 
sendiri, dan kalau saya tak salah ingat ada seorang lagi yang saya sudah 
lupa namanya. 


212 


Panitia tersebut segera berapat di rumah Letkol Nyak Adam 
Kamil. Saya sendiri sesuai dengan persetujuan yang terdapat antara saya 
dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh memperjuangkan mati-matian agar 
susunan redaksi keputusan Peperda yang akan dikeluarkan itu persis 
seperti rumusan yang dikehendaki oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
dan kawan-kawan, yaitu ”Di 'Daerah Istimewa Aceh’ akan dilak- 
sanakan unsur-unsur Syari’at Islam dalam batas-batas yang di- 
mungkinkan oleh peraturan perundang-undangan Negara”. Akan tetapi 
susunan yang saya perjuangkan ini tidak diterima oleh anggota-anggota 
yang lain. Akhirnya tersusunlah suatu konsep keputusan Peperda yang 
kemudian menjadi Keputusan Penguasa Perang Daerah Aceh 
(Keputusan Peperda). 1 ) 

Apabila Keputusan Peperda ini dibandingkan dengan Keputusan 
Misi Hardi, nyata keputusan ini mengandung arti yang lebih dalam, 
sebab dalam keputusan ini dengan tugas dicantumkan kata-kata unsur- 
unsur Syari’at Islam meskipun dengan memakai kata "terlaksana” 
(tidak menunjukkan adanya suatu keaktifan sepcrti dalam rumusan 
saya). Dan dalam pertimbangan (konsiderans), keputusan Peperda ini 
didasarkan antara lain atas Piagam Jakarta yang pada waktu itu belum 
menjadi suatu fobia. 

Dengan selesainya Konsep Keputusan Peperda itu, sebetulnya 
tugas sayabelum berakhirsebab sayaharus kembalike "Mardlatillah” 
untuk menyampaikan kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh dan kawan- 
kawan bahwa keinginan beliau itu telah diterima oleh Panglima Jasin 
dan akan ditampung dalam suatu Keputusan Peperda. Akan tetapi 
karena kesehatan saya tidak mengizinkan, saya usulkan kepada 
Panglima agar Tgk. Hasan Hanafiah, seorang bekas anggota DI yang 
telah turun yang masih dipercayai oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh, un- 
tuk menyampaikan keputusan Panglima kepada beliau di ”Mar- 
dlatillah”. Usul saya ini diterima oleh Panglima. 

Sebenarnya Panglima Jasin menginginkan agar keputusan 
PEPERDA yang sudah diparaf dapat diumumkan kepada rakyat pada 
malam 17 Ramadlan dan menginginkan pula agar Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh sudah berada di Kutaraja dalam bulan Ramadlan itu dengan 
maksud supaya beliau dapat bersembahyang Idil Fitri di Kutaraja. Akan 
tetapi, keinginan Panglima itu tak dapat dipenuhi oleh Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh oleh karena bulan Ramadhan tidak termasuk dalam 
golongan ”bulan haram”. yaitu bulan-bulan yang di dalamnya haram 
berperang. Beliau bermaksud hendaknya perdamaian dilakukan dalam 
”bulan haram”. 2 ) 


1) Lihat lampiran ke-34 

2) Surat Tgk. Hasan Hanatiah tgl. 22 Januari 1962 (lampiran ke-35) 


213 



Baik diketahui, bahwa pada tanggal 5 Februari 1962 Kol. Jasin 
mengirimkan surat yang resmi kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh 
yang berlampirkan Keputusan Peperda. No. KPTS/Peperda/2/1962 yang 
telah diparaf oleh Penguasa Perang- (Kol. M. Jasin) tentang kebijak- 
sanaan pelaksanaan unsur-unsur Syari’at Islam di Daerah Istimewa 
Aceh. 3 ) 

Surat Kol. Jasin ini dijawab oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh pada 
tanggal 17 Februari 1962 yang isinya menyatakan bahwa keputusan 
Kol. Jasin itu dapat dipahaminya dan boleh diteruskan. 4 ) 

Kemudian mengenai permintaan Kol. Jasin supaya Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh menentukan tempat tinggal yang beliau ingini maka 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan suratnya yang bertanggal 4 April 
1962 mengirimkan seorang utusan untuk membicarakan hal yang 
dimaksud itu. 

Sedemikian gigihnya Tgk. Muhd. Daud Beureueh memperjuang- 
kan cita-citanya hingga pada saat terakhir, pada waktu beliau hendak 
menggerakkan langkah kembali ke Republik Indonesia, beliau masih 
sempat berdakwah dengan mengambil kesempatan menulis surat 
kepada Kol. Jasin menganjurkan saran-saran yang beliau tuangkan 
dalam suatu risalah yang dinamakan Mukadimah Pelaksanaan Unsur- 
unsur Syari’at Islam. Beliau mengharapkan supaya Kol. Jasin dapat 
menerima kandungan mukadimah itu dalam usaha mengisi "Daerah 
Istimewa Aceh” dengan unsur-unsur Syari’at Islam seperti yang telah 
dituangkan dalam keputusan Penguasa Perang Daerah Istimewa Aceh. 


3) Surat Kol. Jasin tanggal 5 Pebruari 1962 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh (lam- 
piran ke-36) 

4) Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 17 Pcbruari 1962 kepada Kol. Jasin (lam- 
piran kc-37) 


214 


TGK. MUHD. DAUD BEUREUEH KEMBALI KE 
PANGKUAN REPUBLIKINDONESIA 


DENGAN diterimanya keputusan Panglima KODAM I/Iskandar Muda 
oleh Tgk. Muhd. Daud Beureueh, seperti ternyata dalam surat beliau 
tanggal 17 Februari 1962 dan surat Tgk. Hasan Hanatlah kepada saya, 
tertembuslah jalan buntu yang telah menghentikan pembicaraan surat- 
menyurat antara Kol. Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh yang telah 
dimulai sejak 7 Maret 1961. Dengan tercapainya persetujuan antara 
kedua beliau ini, maka sempurnalah usaha pemulihan keamanan dan 
penciptaan perdamaian secara keseluruhan di daerah Aceh. 

Sebenarnya Panglima Jasin mengharapkan Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh turun pada bulan Ramadan (bulan Februari 1962) dengan 
harapan supaya beliau dapat bersembahyang Idil Fitri bersama kaum 
muslimin di Kutaraja. Beliau juga menginginkan agarTgk. Muhd. Daud 
Beureueh dapat menyetujui konsep keputusan Peperda yang telah 
diparafnya, diumumkan pada tanggal 17 bulan Ramadan 1381 H. Akan 
tetapi Tgk. Muhd. Daud Beureueh mengharapkan agar Panglima Jasin 
tidak mengumumkan konsep itu pada tanggal 17 Ramadan oleh karena 
bulan Ramadan termasuk dalam kelompok bulan-bulan yang bukan 
"bulan haram” (haram berperang). Beliau meminta ditunda sampai 
bulan ZuHcaedah atau Zulhijah. 

Pada hari Rabu tanggal 9 Mei 1962, dengan dijemput sendiri oleh 
Letkol Nyak Adam Kamil, Kepala Staf KODAM I/Iskandar Muda ber- 
sama satu kompi TNI, Tgk. Muhd. Daud Beureueh bersama stafnya 
ditambah dengan pasukan Iljas Leube (dari Resimen Laut Tawar) dan 
pasukan Gaus Taufik (dari Resimen Tarmihim), yang beroperasi di Batu 
Bara (Sumatera Timur), bergerak dari tempat yang mereka sebut "A ’la" 
atau " Mardlatillah" menuju kembali ke pangkuan Republik Indonesia. 
Pada malam hari tanggal 9 Mei itu rombongan bermalam di Lho’ 
Seumawe, dan pada tanggal 10 Mei berangkat dari Lho Seumawe 
menuju USI, Meunasah Dayah, yaitu kampung Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh yang telah ditinggalkannya hampir sembilan tahun lamanya. 


215 



3 


Setelah beristirahat dua hari di USI, pada tanggal 13 Mei 1962 rom- 
bongan berangkat ke Indrapuri. Setelah beristirahat sebentar di sana 
rombongan berangkat ke Banda Aceh. 

Pada tanggal 14 Mei 1962 atau 10 Zulhijah 1381 beliau bersem- 
bahyang Idil Adha bersama-sama kaum musiimin Banda Aceh yang 
telah berpisah dengan beliau hampir sembilan tahun lamanya. Kemu- 
dian pada tanggal 17 Mei, beliau kembali pulang ke kampung USI 
Meunasah Dayah, Blang Malu (Kecamatan Mutiara). 

Pada tanggal 21 Mei 1962, di Banda Aceh diadakanlah kenduri 
besar sebagai tanda bersyukur kepada Tuhan dan sebagai manifestasi 
kegembiraan atas pulihnya keamanan di seluruh Aceh dan terciptanya 
perdamaian yang sudah sekian lama dinanti-nantikan baik oleh 
pemerintah maupun oleh rakyat. 

Tercapainya persetujuan mengenai penyelesaian keamanan yang 
terakhir antara Kol. Jasin dan Tgk. Muhd. Daud Beureueh, bukan saja 
menimbulkan kelegaan dan kegembiraan di kalangan rakyat, akan 
tetapi juga di kalangan staf Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri, seperti 
juga di kalangan staf KODAM I/Iskandar Muda. Dengan pulihnya 
keamanan secara menyeluruh, seluruh kekuatan, baik pemerintah 
maupun rakyat dapat dikerahkan untuk melaksanakan pembangunan 
daerah Aceh yang memiliki banyak potensi ekonomi yang sangat ber- 
manfaat, baik untuk kemajuan daerah Aceh sendiri, maupun untuk 
kemajuan negara. 


216 



Tgk. Muhd. Daud Beureueh menerima "ranub lam puan" (sirih dalam cerana) dari 
Letkol Nyak Adam Kamil, yang sengaja datang ke "Mardlatillah” untuk menjemput 
beliau kembali ke pangkuan Republik Indonesia. 



Tgk. Muhd. Daud Beureueh bersama Letkol Nyak Adam Kamil dalam keadaan siap 
hendak berangkat menuju Banda Aceh. 


217 







Kol.M. Jasin berpidato dalam pertemuan yang diadakan di tempat kediaman Gubernur 
Aceh untuk menyambut kembalinya Tgk. Muhd. Daud Beureueh ke pangkuan 
Republik Indonesia. 


5 


218 









Tgk. Muhd. Daud Beureueh memberikan sambutan dalam acara penyambutan 
kembalinya beliau ke pangkuan Republik Indonesia. 



Tgk. Muhd. Daud Beureueh, Gubernur Aceh, para pejabat, pemimpin rakyat setempat 
serta undangan lainnya dalam kenduri (selamatan) sehubungan dengan telah tercapai- 
nya penyelesaian keamanan di seluruh Aceh. 


219 





i 




f. 



■M 





7 ; 


Hadirin memanjatkan doa dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berhubung telah 
pulihnya keamanar. dan terciptanya perdamaian di seluruh Aceh. 


220 










SIAPA TGK. MUHD. DAUD BEUREUEH 


RASANYA buku ini tidak lengkap jikalau tidak disertai sepatah dua 
patah kata tentang siapa Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Maksud saya 
bukan sejarah hidupnya sebab Tgk. Muhd. Daud Beureueh berke- 
beratan sejarah hidupnya dikeluarkan semasa hayat masih dikandung 
badan. Lagi pula tidak mungkin menguraikan sejarah hidup beliau 
dalam beberapa halaman saja. 

Untuk menjaga obyektifitas, lebih baik uraian mengenai beliau itu 
tidak dikarang oleh saya sendiri, tetapi saya petik dari tulisan-tulisan 
orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan beliau. 

Tgk. Muhd. Daud Beureueh Menurut Pandangan Anggraini 

Sebuah karangan yang ditulis oleh Anggraini dalam majalah In- 
donesia Merdeka, No. 214 yang terbit di Banjarmasin. pada tanggal 1 
Oktober 1953, berjudul "Siapa Teungku Daud Beureueh, bekas Guber- 
nur Aceh yang memberontak”, berbunyi sebagai berikut: 

Teungku Daud Beureueh adalah anak Aceh tulen. Sampai 
karangan ini ditulis belum didapat suatu catatan yang pasti, sudah 
berapa umurnya. Tapi rasanya tidak jauh keliru kalau diduga usianya 50 
tahun. 1 ) Nama lengkapnya ialah Teungku Muhammad Daud Beureueh. 
Bagi orang Aceh, panggilan Teungku adalah khusus untuk ulama, 
seperti panggilan Kyai di Jawa, Mu’allim di Kalimantan Selatan. 2 ) 

Sedangkan panggilan Tcuku dan Tuanku adalah tertentu buat 
kaum bangsawan Aceh. Jadi Teungku Daud Beureueh adalah seorang 
ulama dari kalangan rakyat jelata. 


1) Pada tahun 1953 umur beliau adalah 55 tahun. Kini memasuki tahun yang kedelapan 

2) Pad? muhmya^demikian. Tetapi kemudian panggilan Teungku dipakai sebagai 
panggilan umum bagi rakyat yang bukan dari golongan bangsawan (MNl). 


221 



Nama asalnya hanya Muhammad Daud. Ini adalah pemberian 
orang tuanya sejak ia lahir. Sedang tambahan 'Beureueh’ adalah nama 
kampung tempat kelahirannya. Memang rupanya ada suatu kebiasaan 
pada sementara orang di Sumatera yang menaruhkan nama kam- 
pungnya ke dalam namanya. Misalnya Teungku Tjhik di Tiro.Teungku 
di Indrapuri, Drs. Adnan Kapau Gani, Rasjid Manggis dan lain-lain. 
Padahal sebenarnya nama-nama Tiro, Indrapuri, Kapau dan Manggis 
adalah masing-masing nama kampung halaman tempat orang-orang itu 
dilahirkan. 

Teungku Daud tidak pernah masuk sekolah. Tapi kendatipun 
begitu, ia tidak buta huruf Latin. Dia bukan hanya keluaran pesantren, 
seperti Hamka yang terkenal itu. Tetapi malah Teungku Daud men- 
dirikan pesantren. Yaitu dalam tahun 1931 ia telah mendirikan 
Madrasah Sa’adah Abadiah di Sigli, dan tersohor sampai seluruh 
Aceh. 3 ) 

Di samping itu Teungku Duad keluarlah sebagai ulama yang tahan 

uji- 

Teungku Daud terkenal ulama yang tegas karena pendiriannya 
dalam agama Islam. Tidak jarang masa itu ia bercekcok dengan pihak 
kekuasaan pemerintah, mengenai suatu soal yang tidak cocok dalam 
pandangannya. Kalau ada pertengkaran antara Teungku Daud dengan 
iawannya, yang terbanyak adalah berkisar dari masalah pemerintahan 
dan agama. 4 ) 

Memang Teungku Daud keras jiwanya dan keras kemauannya. 
Pernah dulu dalam suatu khotbah JunTat di Mesjid Raya Kutaraja ia 


3) Beliau adalah tempaan pesantren sejati. Mula-mula beliau belajar di Pesantren 
Titeuĕ, yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Hamid selama satu setengah tahun. 
Kemudian pindah ke PesantrenMie Leumbeuĕ, yang dipimpin oleh Tgk. Ahmad 
Harun yang terkenal dengan Teungku di Tenoh Mirah. Setelah empat setengah 
tahun belajar di sana beliau keluar sebagai ulama tulen. Setelah itu beliau kawin 
dengan Tgk. Halimah di kampung Usi Meunasah Dayah. Di sana bcliau mendirikan 
pesantren yang dikunjungi oleh santri-santri dari seluruh Aceh yang kemudian tclah 
menjadi tokoh-tokoh agama di tempat masing-masing. 

Pada tahun 1930, barulah beliau membentuk Jam'iah Diniah dan langsung 
sesudah itu mendirikan Madrasah Sa’adah Abadiah di Blang Paseh, Sigli. 

Pada mulanya kebanyakan penduduk kampung Usi menganut kepercayaan su - 
Iuk, yang bersumber kepada ajaran-ajaran Al Hallaj yang terkenal dalam sejarah 
Ilmu Tasawuf. Mereka bertckad, bahwa Allah, Muhammad dan Adam, hakikatnya 
adalah satu, ibarat kain, benang dan kapas, Dengan petunjuk-petunjuk yang terus- 
menerus dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh, kebanyakan mereka telah kembali ke 
jalan yang benar. (MNl). 

4) Sejak mudanya beliau menentang kekuasaan feodal, terutama kekuasaan ulee- 
balang daerah Keumangan (sekarang Kecamatan Mutiara), yang di dalamnya ter- 
masuk kampung kelahirannya, Beureueh dan kampung tempat beliau membuka 
pesantren, Usi Meunasah Dayah. James Siegel dalam bukunya The Rope of God, 
halaman 89, mengatakan, bahwa Teuku Keumangan Umar adalah musuh Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh yang paling besar. Di pihak lain Teuku Keumangan sangat 
benci kepada Tgk, Muhd. Daud Beureueh, sehingga dia melarang beliau mengajar 


222 


mengupas Islam dengan Komunis. Dengan terang-terangan Komunism 
dikatakannya musuh Islam, sebab itu dikatakannya kaum Muslimin 
Aceh harus menjauhkan diri dari PKI yang ketika itu sedang mulai ber- 
kembang di daerah itu. 

Lidah Teungku Daud sangat enteng saja mengeluarkan voms 
haram dan kafir terhadap orang yang tidak disukainya. Baik ketika ia 
sedang berkhotbah di mesjid atau di dalam rapat, atau di mana saja yang 
dirasanya perlu untuk mengharamkan dan mengkafirkan orang. Boleh 
dikatakan Teungku Daud sudah menjadi Bung Tomo-nya Aceh ketika 
itu, dengan suaranya yang menggelegak ditakuti oleh rakyat yang 
fanatik agama. 

Kalau dikatakan, Teungku Daud adalah termasuk seorang jago 
pidato, itu benar. Malah Teungku Daud juga seorang orator yang mirip 
dengan Bung Karno. Kalau ia bicara, stofnya seperti tidak habis-habis, 
mengalir terus dari bibir dan lidah, tegas keras suaranya. Jarang ia 
pidato yang pendek-pendek. Tapi sebagai juga Bung Karno atau 
Hamka, main jam-jaman. 


agama di dalam daerah kekuasaannya, sampai pesantrennya terpaksa ditutup. 
Padahal antara keduanya terdapat hubungan keluarga dari pihak perempuan. 

Teuku Keumangan ini adalah seorang uleebalang yang tidak disenangi oleh 
Belanda, bukan karena dia seorang nasionalis, akan tetapi karena dia seorang lcodal 
yang kolot, brutal dan sangat memeras rakyat. Akhirnya, pada tahun tiga puluhan, 
dengan alasan terdapat ketidak beresan dalam soal-soal keuangan dia dnntermr oleh 
Bclanda ke Ulee Lheue, Kutaraja. 

Kampung Usi Meunasah Dayah merupakan kampung yang bcbas di dalam 
daerah Keumangan. Perkara-perkara silang sengketa yang terjadi di antara pcndu- 
duk kampung, tidak pernah dibawa ke pengadiian ulecbalang di Beureunun, akan 
tetapi diselcsaikan di kampung itu sendiri. Pajak atau blasting yang seharusnya dis- 
ctor ke kantor ulecbalang di Beureunun, langsung disctor ke kantor Assistcn 

Residen di Sigli. . . _ , ,. 

Pernah Tgk. Muhd. Daud Beureueh ditahan oleh Teuku Kcumangan di 
Bcureunun selama tiga hari, karena dituduhnya sebagai dalang dalam suatu usaha 
percobaan hendak membunuh Belanda di suatu tempat di daerah Keumangan. 
Akan tetapi atas desakan Conlroleur Belanda di Sigli, yang datang sendiri ke 
Beureunun menemui Teuku Keumangan karena mengetahui bahwa Tgk. Muhd. 
Daud Beureueh sama sekali tidak terlibat dalam percobaan pembunuhan itu, beliau 
akhirnya dibebaskan. _ , w , . _ 

Berkali-kali Teuku Keumangan mcndesak Belanda supaya Tgk. Muhd. Daud 
Beureuch diinternir. Akan tetapi Belanda tidak menghiraukan desakannya itu. Pada 
akhirnya karena pertentangan antara keduanya sudah sedemikian tajamnya, 
sehingga dikhawatirkan akan timbul suatu bentrokan yang membahayakan 
keamanan, Belanda mengambil suatu kebijaksanaan. Pemerintah Belanda di 
Kutaraja meminta bantuan Tuanku Raja Kemala, seorang Pangeran keturunan 
sultan Aceh yang alim serta mempunyai pengaruh yang besar di kalangan ulama 
Aceh, supaya Tgk. Muhd. Daud Beureueh bersedia "hijrah" ke Tapak Tuan (Aceh 
Selatan), dcngan alasan bahwa dacrah Aceh Sclatan yang sangat tcrbclakang dalam 
penyiaran agama Islam, sangat membutuhkan tenaga beliau. Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh menerima ajakan Tuanku Raja Kemala untuk bcrhijrah ke sana. Dengan 
demikian maksud Teuku Keumangan untuk menyingkirkan Tgk. Muhd. Daud 
Beureueh dari daerah Keumangan berhasil juga. (MNI). 


223 



Pemah dulu ketika namanya sedang memuncak, ia berkeliling di 
Aceh memberikan penerangan. Selama 25 hari berkeliling dari sebelah 
Barat ke sebelah Selatan, ia pidato 70 kali. Pun waktu kembalinya ia 
tetap segar bugar, parau saja tidak,- 

Di tahun 1939 di Aceh didirikan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh 
Aceh). Yang terpilih sebagai ketua ialah Tcungku Daud Beureueh. Se- 
jak itu ia berturut-turut terpilih lagi menjadi Ketua I sampai beberapa 
periode kemudian. Ini menjadi satu tanda, bahwa Teungku Daud 
seorang yang 'acceptable' dan besar pengaruhnya di Tanah Rencong. 
Masyaraicat Aceh umumnya kenal pada PUSA. Kalau kenal pada PUSA 
tcntu kenal pada Teungku Daud-nya. Ia merupakan rangkaian yang 
tidak dapat dipisahkan. 

Maka organisasi inilah yang kemudian menggembleng Aceh untuk 
mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda. 
Sehingga di saat Jepang masuk ke Aceh, Belanda kolonial sudah tidak 
ada lagi di Aceh. Antara lain Assisten Residen di Sigli, Assisten Residen 
di Kutaraja 1 ) dan Kontelir di Seulimeum telah dibunuh oleh rakyat 
Aceh sendiri. 

Pada waktu Jepang berkuasa di Aceh, Teungku Daud pernah 
ditahan oleh pemerintah Jepang. Karena ia dicurigai seorang pemimpin 
dan ulama yang reaksioner. Tapi ia masih dapat dibebaskan kembali. 

Sampai waktunya proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, 
Teungku Daud Beureueh dengan pengikut-pengikutnya yang bukan 
sedikit itu mempertahankan jiwa Proklamasi dari perkosaan NICA. 
Teungku Daud berjuang mcmpertahankan front Aceh dengan tenaga 
dan alat yang ada padanya. Nama Teungku ini akhirnya terkenallah 
melewati pantai-pantai Sumatra dan populer sampai ke Jawa. 

Pemerintah Pusat Republik yang ketika itu sudah berhijrah ke 
Jogya, telah mengetahui perjuangan Teungku Daud. Maka oleh 
Presiden Sukarno ia lalu diangkat menjadi Anggota Dewan Pertim- 
bangan Agung RI tapi berkedudukan di Aceh. 

Waktu hendak membentuk TNI di Aceh, sebagai lanjutan 
gabungan TRI dengan Laskar-laskar rakyat, rupanya Aceh tidak dapat 
juga melepaskan diri dari ketegangan-ketegangan yang timbul. Di 
belakang Tcungku Daud banyak laskar-laskar perjuangan. Ini tidak 
heran, karena Teungku Daud sendiri adalah pemimpin Laskar Mu- 
jahidin yang cukup ditakuti di Tanah Rencong itu. 

Ketika laskar-laskar itu hendak digabungkan dengan TRI yang 
resmi mereka tidak mau. Bahkan keras kepala hendak melawan. 


5) Yang terbunuh bukan Asisten Residen di Kutaraja, akan tetapi Kepala Dinas Kereta 
Api Aceh, Graat U. BemstorfT von Sperling. (MNl) 



Dengan alasan bahwa mereka berjasa dalam revolusi yang belum selesai 
itu. Mereka katanya masih senang kalau bergerak dengan senjata dan 
caranya sendiri-sendiri. 

Ketegangan itu sangat memuncak, sehingga orang mulai kuatir 
jangan-jangan terjadi pula pertumpahan darah antara awak sama awak. 
Apa pula daerah Aceh memang terkenal panas sejak jaman dulu turun 
temurun. 

Tapi syukur masih ada orang kuat di Acch, yang sanggup meng- 
atasi ketegangan itu. Orang itu ialah Teungku Daud Beureueh. Dengan 
segala pengaruhnya ia dapat mendamaikan pcrgeseran yang sangat 
memuncak itu. Akhirnya laskar-laskar bersenjata tadi rela juga 
bergabung dalam TRI, yang kemudian menjadi TNI. Pemerintah Pusat 
berterima kasih kepada orang tua itu benar-benar. 

Waktu tibanya clash I, Wakil Presiden Hatta sedang berada di 
Bukit Tinggi. Maka oleh Wakil Presiden Hatta diangkatlah Teungku 
Daud menjadi Gubernur Militer untuk daerah Aceh, Langkat, dan 
Tanah Karo yang luas. 

Ketika itu ada orang heran. Mengapa dan atas dasar apa Wakil 
Presidcn mengangkat Teungku Daud jadi Gubernur Militer. Sedang 
Teungku Daud tidak pernah sekolah, hanya seorang ulama pesantren 
saja. 

Tetapi Pemerintah Republik Indonesia waktu itu rupanya meman- 
dang soal ini dari sudut lain. Opsir-opsir tentara di Acch waktu itu yang 
terbanyak adalah putera-putera Aceh sendiri. Opsir-opsir ini 
kebanyakan adalah bekas murid dari Teungku Daud. Karena opsir- 
opsir itu bersenjata tentu saja mercka tidak boleh dianggap enteng. 
Apalagi mereka itu selalu berpengaruh atas anak buahnya, seba- 
gaimana juga besarnya pengaruh Teungku Daud. Kalau Pemerintah RI 
kurang bijaksana, soal Aceh ini bisa merepotkan. 

Sebab itu, tidak apa, diangkatlah Teungku Daud Beureueh menjadi 
Gubernur Militer dengan pangkat Jenderal Mayor Tituler, walaupun 
dia ini tidak pernah sekolah tinggi selain dari pesantren. 

Dalam menjalankan tugasnya, Tcungku Daud memang mempunyai 
pengaruh dan daya perbawa yang bukan kecil. Sehingga ia disegani oleh 
siapa saja di Aceh. Waktu itu ia bukan menolak bantuan tenaga dari 
luar. Dari Jawa diterimanya tenaga-tenaga berpengalaman, seperti Let- 
nan Kolonel Askari, Mayor Sofyan Harun dan lain-lain. Bahkan kabar- 
nya Letnan Kolonel Suryo Sukarso, suaminya Sitti Nurul sekarang, juga 
menjadi anggota Stafnya Gubernur Militer Teungku Daud. 

Pada waktu clash II, juga orang tua ini mengadakan pimpinan per- 
lawanannya tcrhadap kekuasaan Belanda. Bahkan ketika Jogya 
diduduki Belanda, Pemimpin-pemimpin RI ditawan Belanda, ketika 
Pemerintah Darurat Republik Indonesia dibangunkan di pedalaman 
Sumatera di bawah pimpinan Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Teungku 
Daud bergerak pula dari sebelah Aceh. Ia bergerak menghantam 


225 


blokade Angkatan Laut Beianda yang menyerang pantai-pantai Aceh 
dengan tembakannya. Walaupun pantai Aceh dikepung, namun rakyat 
di daerah ini masih dapat juga mengadakan perhubungan perdagangan 
secara selundupan dengan Malaya, seperti Penang, Singapura, Johor 
dan lain-lain. 

Demikian pula sesudah RRI Jogya tidak berkumandang lagi akibat 
pendudukan Belanda, maka pemancar Republik masih berdengung di 
angkasa dari Radio Aceh yang tersembunyi. Dua buah sender Aceh 
bergegar di udara sebagai Radio perjuangan. Kabamya suara radio 
Aceh ini didengar di seluruh Sumatera, Malaya, India dan bahkan sam- 
pai ke Eropah. Benar tidaknya belum diketahui. Maka dalam per- 
juangan bersenjata itu, tidak dapat dipisahkan dengan nama Teungku 
Daud Beureueh. 

Tibalah masanya penyerahan kedaulatan kepada Indonesia. Aceh 
lalu dijadikan Propinsi dengan Teungku Daud pula sebagai Guber- 
nurnya. Dari Gubernur Militer ke Gubernur Sipil. Orang tak pula 
heran, karena pada waktu itu Teungku Daud masih dianggap 'accep- 
lable' oleh rakyatnya. Gubemur Teungku Daud masih membuka pintu 
dan memberikan kesempatan masuknya tenaga-tenaga dari luar daerah 
Aceh. Dalam stafnya saja telah bekerja beberapa tenaga ber- 
pcngalaman dari Jawa dan lain-lain. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk, yang akhimya 
menelorkan propinsi Sumatera Utara dengan Ibu Kotanya Medan. 
Daerah Aceh dinyatakan menjadi sebagian dari Propinsi yang baru ini. 
Dan dari sinilah mulai kaburnya bintang Teungku Daud Beureueh yang 
disegani rakyat itu. Perkembangan ini rapat sekali hubungannya dengan 
keadaan Aceh waktu itu. 

Bagaimana sambutan Aceh terhadap ketentuan, bahwa daerahnya 
hanya dijadikan bagian dari propinsi saja? Hal yang demikian tentu saja 
dapat diraba oleh siapa juapun. 

Di sinilah asal mulanya timbul tantangan rakyat Aceh terhadap 
Pemerintah Pusat Negara Kesatuan Republik Indonesia di Jakarta yang 
pada ketika itu Perdana Menterinya Mohd. Natsir. Aceh minta daerah 
otonomi. Aceh merasa haknya dikurangi dan dianak tirikan, padahal 
mereka dulu jadi barisan pertahanan dalam revolusi. Demikian menurut 
pendapat rakyat Aceh. 

Mulailah timbul masa celaan terhadap Tanah Rencong ini. 
Dikatakan bahwa Aceh tidak puas. Celaan begini ada yang sengaja 
ditiup-tiupkan olch golongan feodal sisa-sisa ’revolusi sosial’ di 
Sumatera Utara dulu, siapa sebenarnya tidak menyukai Pemerintahan 
Aceh dipegang oleh kaum ulama. 

Pernah dulu dikabarkan, bahwa Pemerintah Pusat di Jakarta 
mengirimkan beberapa orang tenaga ke Aceh untuk menutupi 
kekurangan-kekurangan tenaga Pemerintah di sana. Tapi mereka lantas 
mundur teratur pulang ke Jawa, karena tidak tahan di Aceh. Suasana 


226 




intcrnasional minded seperti di Jakarta tidak cocok dibawa ke Aceh. 
Aceh adalah sejak dulu diberikan julukan oleh penduduknya sebagai 
satu 'Serambi Mekah’. Aceh daerah yang kuat memegang agamanya. 

Karena itu tidak heran kalau ada orang yang berani berfoya-foya 
dan membawa lagak Jakarta atau Surabaya, atau Bandung, atau 
Medan, mereka itu akan tahu sendiri apa akibatnya. Sentimen rakyat 
dan sentimen ulama-ulamanya gampang saja meluap jika melihat inter- 
nasional minded hendak dibawa ke tanah Aceh yang fanatik agama itu. 

Sampai sebegitu hangatnya tuntutan rakyat Aceh minta otonomi, 
Aceh minta satu propinsi tersendiri. Kaiau tidak dikabuikan maka 
seluruh pamongnya di Aceh akan meletakkan jabatannya. 

Untunglah Perdana Menteri Mohd. Natsir datang ke sana, dengan 
membawakan fikiran yang dapat melemahkan kehendak rakyat itu. 
Sehingga dengan kebijaksanaan Natsir dan Kabinetnya, maka rakyat 
menyatakan ikhlas masuk bergabung pada propinsi Sumatera Utara. 

Dari sejak inilah Gubernur Teungku Daud meletakkan jabatan- 
nya, yang kemudian olch Pemcrintah Pusat lalu diangkat Abdul Hakim 
menjadi Gubernur Propinsi tersebut, hingga sekarang ini, dcngan berke- 
dudukan di Medan. 

Sejak waktu itu mulai jaranglah kita mendengar berita sekitar 
dirinya Teungku Daud Beureuch itu. Memang Teungku ini tidak suka 
orang tulis sesuatu tentang dirinya. Ia pernah mengatakan, bahwa dia 
adalah manusia belaka. Dan sebagai manusia, mustahil pada suatu 
hari atau besok lusa, dia akan lupa atau alpa dalam tindakannya yang 
mungkin tidak diinginkan umum. Tunggulah bilamana saya sudah 
menutup mata dari dunia ini. Demikian ujar Teungku Daud Beureueh 
mengatakan tentang dirinya. 

Maka terlepas dari persoalannya sekarang, di mana orang tua ini 
tersangkut dalam pemberontakan bersenjata di Aceh sehingga menim- 
bulkan korban ratusan jiwa penduduk yang fanatik padanya, agak tidak- 
lah terlalu jauh melesetnya apa yang diucapkannya di atas itu dengan 
tindakan kekerasan sekarang ini. 

Di sinilah rupanya keretakan gading Teungku Daud Beureueh yang 
sangat disayangkan itu. Entah bagaimana kesudahannya tindakan orang 
tua yang menurutkan 'darah Acehnya’ yang panas itu, marilah sama kita 
tunggukan.” 

Demikian Anggraini. 


Tgk. Muhd. Daud Beureueh Menurut Pandangan Dr. A.J. Piekaar 

Dr. A.J. Piekaar dalam bukunya Atjeh en de Oorlog met Japan ' yang 
ditulisnya dalam tahun 1949, 4 tahun sebelum pemberontakan 21 Sep- 
tember 1953 di Aceh terjadi, memberikan gambaran tentang diri Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh sebagai berikut: 


227 


”Dari titel Teungku itu sudah dapat diduga bahwa ia adalah 
seorang ulama, guru agama. Tapi di antara ratusan, mungkin ribuan 
ulama-ulama di Aceh itu, Daud Beureueh ada yang paling berpe- 
ngaruh. Umurnya sekarang kira-kira 50 tahun. Ia berasal dari daerah 
Sigli, tapi pengaruhnya terasa sampai jauh di luar daerah itu. Tingginya 
sedang saja. Badannya langsing. Selalu hormat dalam pergaulan. 
Apalagi sifatnya simpatik, juga dalam pergaulan dengan orang Eropah. 
Maka itu orang tidak akan percaya sedikit juga, jika dikatakan bahwa 
ialah nanti yang akan memimpin gerakan pemberontakan rakyat Aceh 
secara besar-besaran terhadap kekuasaan Belanda, sebelum Jepang 
mendarat. 

Ia pandai berpidato, bukan saja dalam bahasa Aceh tapi juga dalam 
bahasa Indonesia. Akan tetapi karena tidak pernah mengunjungi 
sekolah Pemerintah Belanda yang menggunakan huruf Latin (sekalipun 
sekolah desa atau vervolg-school) dan hanya mendapat pendidikan di 
sekolah agama yang mcnggunakan huruf Arab, maka ia pandai menulis 
bahasa Aceh dan Indonesia itu dengan huruf Arab (Bandingkan per- 
bedaan yang menyolok dengan pendidikan hulubalang Teuku Nya’ Arif, 
yang paham bahasa Belanda karcna keluaran OSVIA). 

Kepandaiannya berpidato itu ternyata ketika ia menjadi Ketua 
PUSA dan mengadakan pidato propaganda di berbagai tempat di Aceh 
sebelum perang Pacific. Pidato itu menarik perhatian besar sekali dari 
rakyat Aceh. Di antara anggota pengurus PUSA itu ia ada yang paling 
berani (militant). Baik sebelum, maupun selama pendudukan Jepang, 
dan juga lantas sesudah Jepang takluk, nama Teungku Muhammad Daud 
Beureueh senantiasa terdengar sebagai pemimpin. Sebelum perang 
yaitu sebagai Ketua PUSA oleh Pemerintah Belanda ia diangkat men- 
jadi anggota Aceh Raad. Selama pendudukan Jepang ia pun dipandang 
tinggi oleh Jepang. Tabiatnya? Keras seperti batu (overzettelijk)”. 6 ) 

Teungku Muhd. Daud Beureueh Menurut Pandangan James Siegel 

Dalam mcnyoroti pribadi Tgk. Muhd. Daud Beureueh, seorang an- 
tropolog Amerika, Jamcs Siegel, anggota Departement of Anthropology di 
Cornel University, mengangkat seorang tokoh ulama yang militant dan 
reformis dari sejarah Aceh, yaitu Habib Samalanga, untuk diperban- 
dingkan dengan Tgk. Muhd. Daud Beureueh. Dalam bukunyayang ber- 
nama The Rope of God, Siegel berkata tentang Habib Samalanga sebagai 
berikut, ”Kalau kita melihat kepada program Habib, ulama reformis 
yang paling berhasil di Aceh dalam abad ke sembilan belas, kita lihat 
program itu identik dengan program Tgk. Muhd. Daud Beureueh, ul- 
ama yang paling kesohor di Aceh pada masa kini. Habib berpendirian 
bahwa ibadah harus dilaksanakan, dengan tekanan utama atas sem- 


6) Dr. A.J. Piekaar, Star Weekly, No. 17 Oktober 1953. 



bahyang (Snouck Hurgronje 1906, I, 161) dan beliau mengaitkan pula 
ibadah dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat bagi umum (public 
works projects). Habib memaksa orang-orang Aceh mengerjakan 
pekerjaan yang tidak kuasa mereka kerjakan dengan inisiatif sendiri, 
yakni mengerjakan obyek-obyek yang bermanfaat bagi umum dcngan 
kerja bakti bersama atau gotong royong. Beliau tidak saja dapat mem- 
bangun mesjid jamik dengan partisipasi masyarakat secara gotong 
royong, pun pembuatan jalan-jalan dan jembatan-jembatan, dikerjakan 
dengan cara yang sama (Snouck Hurgronje, 1906, I, 163). 

Satu abad kemudian, datanglah Daud Beureueh yang sedia 
menyediakan diri sebagai alat dalam usaha membangun mesjid, mem- 
buat jalan-jalan dan jembatan-jembatan, menggali saluran-saluran 
irigasi yang baru dan memperbaiki saluran-saluran irigasi yang lama. 
Proyek-proyek ini merupakan contoh bagaimana caranya ulama mcn- 
ciptakan semangat kerja bakti atau rasa solidaritas yang didasarkan atas 
kepentingan bersama, di luar hubungan kekerabatan yang biasanya 
mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. 7 ) 

7) Proyek-proyek yang ditangani Tgk. Muhd. Daud Beureueh dengan cara kerja bakti: 

A. Jalan-jalan: 

1) Di Beureunuen (Kecamatan Mutiara) ± 6 km. 

2) Dari Kantor Simpang Lhee ke Perkampungan Pelajar Tijue (Kecamatan Pidie) ± 

5 km. 

3) Di Teupin Raya (Kecamatan Geulumpang Tiga) ± 5 km. 

4) Dari Umpoih Saka (Kecamalan Pekan Baru) ke Langkawi (Kecamatan Kem- 
bang Tanjong) ± 12 km. 

B. Saluran-saluran Irigasi: 

1) Lueng Bintang, dari Keumala (Kecamatan Keumala) ke Gigieng (Kecamatan 
Simpang Tiga) ± 45 km. 

2) Dari Masjid Ujong Rimba (Kecamatan Mutiara) melalui Jirat Manyang ke Kuala 
Tari, Pasi Lhok (Kecamatan Kembang Tanjong) ± 30 km. 

3) Dari Blang Basah melalui Ujong Rimba, Usi Blang Malu, ke Alue Batee 
(Kecamatan Mutiara) ± 10 km. 

4) Lueng Tereubue - Gampong Meugoe - Jaman Keumangan (Kecamatan 
Mutiara) ± 7 km. 

5) Lueng Tidiek dari Rambayan (Kecamatan Bambi) ke Kuala Lheue (perbatasan 
Kembang Tanjong - Simpang Tiga) ± 30 km. 

Bahkan sampai-sampai ke Sigli, ibu kota Kabupaten Pidie, tempat kediaman 
bupati, Tgk. Muhd. Daud Beureueh memberikan jasanya dalam menangam kerja 
bakti untuk pemindahan kali yang memotong kota Sigli, yang telah tertimbun serta 
tidak berfungsi lagi sejak puluhan tahun, sehingga menimbulkan polusi dan 
menyebarkan bau busuk ke daerah-daerah sekitarnya. Untuk pemindahan kaliiu, 
beliau telah menggali suatu kanal baru sepanjang 330 meter. Beliau terpaksa ber- 
diam di Sigli selama 40 hari untuk menyelesaikan proyek ini. .. .. 

Di samping pemindahan kali tersebut beliau juga membuat jalan di tepi kanan 
dan tepi kiri sungai yang memotong kota Sigli sampai ke pasar ikan. Semua proyek 
yang beliau kerjakan seperti yang telah disebut itu, adalah dengan kerja bakti, tidak 
dibiayai dengan anggaran dari Pemerintah. 

Dalam menangani proyek-proyek ini beliau mendapat bermacam-macam tan- 

229 




Proyek-proyek ini merupakan pula gambaran dari perbaikan 
(reform) buat ulama dari satu pihak dan buat rakyat dari pihak yang lain. 
Jika kita lihat salah satu dari proyek-proyek ini, yaitu pembuatan 
saluran irigasi yang baru yang berlangsung dalam tahun 1963, kita me- 
ngctahui bahwa apa yang baru saya katakan ini, adalah dcmikian 
halnya. 

Di daerah Pidie, kira-kira enam kilometer dari Selat Malaka, ter- 
dapat sebuah paya di mana tumbuh pohon-pohon rumbia, yang oleh 
penduduk daunnya dipergunakan untuk atap rumah. Jadi pohon-pohon 
rumbia itu merupakan sumber penghidupan bagi penduduk sekitar paya 
tersebut. Di samping itu paya itupun penting sekali karena ia 
merupakan sumber irigasi bagi sawah-sawah mereka. Pada suatu ketika, 
di paya itu diperbuat dam dengan maksud supaya ia menjadi sumber air 
bagi pengairan sawah-sawah yang terbentang antara paya dan tepi pan- 
tai Sclat Malaka. Ternyata kemudian setelah dam diperbuat, paya itu 
bukan lagi menjadi sumber irigasi, malah menjadi sumbcr bencana. 
Sebab jika pada musim hujan, paya itu menimbulkan banjir besar yang 
bukan saja menggenangi sawah-sawah yang terletak sebclah Utaranya, 
akan tetapi mematikan pohon-pohon rumbia yang ada di sana. 

Penduduk daerah itu telah menyampaikan persoalan paya itu 
kcpada bupati Pidie, akan tetapi sampai lima kali bupati sudah bergan- 
ti, belum ada tindakan apa-apa dari Pcmerintah Daerah Kabupaten 
Pidie. Persoalan paya ini jadinya merupakan problema yang berlarut- 
larut, tidak ada satu Bupatipun yang dapat memecahkannya. Adapun 
alasan dari Bupati-bupati itu ialah, bahwa meskipun ada pohon rumbia 
yang mati dan sawah yang tergenang, akan tetapi keuntungan yang 
diperoleh daripada itu sebagai sumber irigasi lebih banyak, di- 
bandingkan dengan kebinasaan yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu 
lebih baik paya itu dibiarkan dalam keadaan yang ada. 

Beberapa waktu sebelum saya mengunjungi daerah itu, penduduk 
kampung sebelah Utara paya itu, membawa persoalan paya yang telah 
berlarut-Iarut itu kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh seraya meng- 


tangan, bahkan ancaman, tetapi semuanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa 
terjadi kegaduhan. Ada orang-orang yang di belakangnya berkaok-kaok, mengan- 
cam akan memenggal batang lehernya atau akan menanam kepalanya scperti 
menanam kepala kerbau pada waktu memulai suatu proyek di Jawa, apabila 
tanahnya diambil, atau pagarnya digusur, ataupun pohon kelapa atau pohon bambu- 
nya dipotong untuk keperluan proyek. Akan tetapi apabila berhadapan dengan Tgk. 
Muhd. Daud Bcureueh, orang-orang yang sudah terkenal galak dan berani di kam- 
pungnya itu, manakala memandang raut muka beliau yang memancarkan cahaya ke- 
hebatan (sifat yang membuat orang lain malu dan segan) dan manakala mereka men- 
dengar tutur kata beliau yang bernada khusus, penuh kewibawaan, mereka menjadi 
lemas, tidak bisa berkutik, terpaksa bertekuk lutut di hadapannya. Dan mau tak mau 
mereka terpaksa tunduk ke bawah kehendaknya. Inilah suatu sifat beliau yang oleh 
orang-orang yang mengenal pribadinya, dianggap sebagai magnit yang 
menyebabkan beliau berhasil dalam memimpin umat. (MNI). 


230 


ancam bahwa apabila yang berwajib tidak berbuat susuatu untuk meme- 
cahkan persoalah paya yang oleh mereka dianggap sangat merugikan 
kepentingan mereka, maka mereka akan mengcringkan paya itu dengan 
menggali saluran-saluran yang membuang air paya itu ke dalam Krueng 
(kali) Tiro yang berdekatan dengan paya itu. Daud Beureueh meminta 
mereka agar bersabar. Kemudian beliau mengundang penduduk 
sebelah Utara dan sebelah Selatan paya itu ke suatu rapat. Beliau 
menganjurkan untuk menggali suatu saluran bukan untuk membuang 
air paya itu ke Krucng Tiro sepcrti yang dimaksud oleh mereka, akan 
tetapi suatu saluran irigasi yang dapat mengairi sawah-sawah baik yang 
terlctak sebelah Utara maupun yang sebelah Selatan; selain itu paya itu 
harus dikeringkan untuk menghindari timbulnya banjir. Penduduk 
sebelah Utara segera menyctujui anjuran beliau sebab mereka yang pa- 
ling dirugikan. 

Sedangkan penduduk sebelah Selatan meminta waktu untuk ber- 
pikir. Kemudian dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh Camat, 
mereka menyatakan kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh bahwa 
mereka juga dapat menyetujui anjuran beliau tersebut itu. Oleh karena 
Daud Beureueh adalah seorang warga negara biasa, tidak mempunyai 
posisi dalam pemerintahan, saya bertanya kepada penduduk sebelah 
Utara paya itu mengapa mereka membawa persoalan tersebut kepada 
beliau. Sebagian besar mereka menjawab oleh karena Pemerintah tidak 
berbuat apa-apa pada masa-masa yang lalu dan karena mereka yakin 
bahwa Daud Beureueh dapat memecahkan persoalan itu, terbukti ada 
empat buah saluran irigasi yang besar dapat dikerjakan oleh beliau 
sebelumnya. 

Akhirnya saluran yang panjangnya tujuh beias kiiometer, luasnya 
dua setengah meter dan dalamnya satu setengah meter itu dapat dise- 
lesaikan.') Pekerjaan menggali saluran itu dimulai pada tanggal 14 Juli 
dan selesai pada tanggal 18 Agustus dengan libur dua hari untuk mem- 
peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak kurang dari 300 orang 
bekerja tiap hari dan pada suatu ketika sampai 2000 orang. Meskipun 
saluran yang baru mengikuti bekas saluran yang lama, akan tetapi 
karena luasnya sampai dua setengah meter terpaksa banyak sawah pen- 
duduk yang terkena dan banyak pula pohon-pohon kelapa dan bambu 
mereka yang harus ditebang. Tidak ada seorangpun yang dibayar ganti 
rugi. Daud Beureueh meyakinkan mereka bahwa hak milik yang 
mereka korbankan itu dianggap sebagai wakaf karena Allah. Gubernur 
Aceh sewaktu datang melihat-lihat pengerjaan proyek irigasi itu 
menyatakan, kalau proyek itu ditangani oleh pemerintah maka biayanya 
ditaksir tidak kurang dari Rp 100.000.000,00 (pada waktu itu kira-kira 
US $ 100.000,00). 


8) Menurut keterangan dari Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri saluran itu 
semuanya adalah 30 kilometer panjangnya. (MNI). 




231 


Pekcrja-pekerja datang dari daerah Utara dan Selatan paya yang 
digali yaitu mereka yang mendapat keuntungan dari padanya. Akan 
tetapi yang datang dari grup ini jarang sampai 200 orang tiap hari. Yang 
selebihnya adalah mereka yang datang dari daerah-daerah yang ber- 
jauhan dari proyek itu. Mereka datang membantu karena menganggap 
proyek itu adalah pekerjaan yang baik untuk dikerjakan karena 
mengerjakan pekerjaan seperti itu akan mendapat pahala dari Tuhan di 
hari akhirat nanti. Telah diatur bahwa rakyat dari beberapa mukim akan 
bekerja di situ pada hari-hari tertentu. Imeum (Kepala) masing-masing 
mukim yang mengatur pada hari-hari apa penduduk mukimnya datang 
bekerja ke sana, tetapi partisipasi rakyat itu scmua adalah semata-mata 
atas dasar suka rela tidak ada seorang pun yang dipaksa. ”Kira-kira 
pada hari yang ketiga sedikit sekali penduduk yang muncul. Oleh 
karena itu Daud Beureueh memanggil Imeum dan meminta supaya 
mengundang penduduk mukimnya untuk datang ke sana. Setelah 
mereka datang bcliau memperlihatkan kepada mereka surat di mana 
mereka sudah berjanji akan membantu mengerjakan proyek itu. Beliau 
berkata demikian: "Jangan janji-janji saja mau bekerja, tetapi tidak per- 
nah muncul. Yang bekerja hanyalah saya sendiri, Daud Beureueh. 
Kamu sckalian telah menipu saya.” 

Pekerjaan biasanya dimulai kira-kira pukul 08.00 pagi dan ber- 
lanjut sampai pukul 4.30 sore, dengan sebentar jeda untuk makan siang 
dan sembahyang lohor. Masing-masing pekerja membawa makanan dan 
alat-alat dari rumah sendiri, yaitu cangkul dan skop. Daud Beureueh 
memancangkan tonggak-tonggak dari bambu untuk tanda seluas mana 
saluran harus digali, sedang pekerja-pekerja scbagian menggali dan 
yang lain mengangkat tanah ke atas dua tepi saluran. Tidak ada suatu 
kelompok pekerja yang khusus. Masing-masing bekerja sesenangnya. 
Dan tidak ada lain yang memberi perintah selain Daud Beureueh. 
Sebelum mereka pulang kc rumah tiap sore Daud Beureueh memberi 
brifing, hienjelaskan kemajuan yang telah dicapai dan keuntungan- 
keuntungan apa yang akan diperoleh apabila saluran itu selesai; 
demikian juga dijelaskan tugas-tugas mereka yang baik sebagai Muslim, 
maupun sebagai putera ACEH untuk membantu masyarakat. Pada hari- 
hari yang terakhir yaitu lima hari sebelum proyek itu selesai mereka 
bekerja siang malam dengan penerangan lentera-lentera. Banyak di an- 
tara mereka termasuk Daud Beureueh sendiri tidak pulang ke rumah; 
mereka tidur di sawah, di tempat yang biasanya oleh petani-petani 
dipergunakan sebagai tempat duduk-duduk pada siang hari untuk 
beristirahat. 

Dalam membuat saluran irigasi ini tiap orang yangterlibat.bekerja 
bukan sebagai penduduk sesuatu kampung, melainkan selaku seorang 
Muslim. Adalah karena mereka bekerja selaku seorang Muslim, yang 
bersedia mengorbankan kepentingannya sebagai penduduk kampung 
maka proyek saluran irigasi ini berhasil diselesaikan. 



Meskipun benar bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Daud 
Beureueh itu adalah untuk kepentingan bersama penduduk daerah- 
daerah yang dilanda banjir, akan tetapi bukanlah atas dasar kepentingan 
bersama maka proyek irigasi ini dapat diselesaikan. Bupati-bupati Pidie 
pernah mencoba dengan memakai dasar kepentingan bersama untuk 
mengatasi problema yang telah berlarut-larut itu, akan tetapi mereka 
gagal. Mereka dapat berangan-angan memecahkan persoalan itu 
menurut cara yang ditempuh Daud Beureueh, akan tetapi mereka tidak 
mempunyai sumber-sumber daya untuk itu. 

Pekerja-pekerja tentunya harus dibayar dan tanah-tanah yang 
diambil dan pohon-pohon yang ditebang untuk keperluan proyek itu 
harus diberi ganti rugi kepada pemiliknya. Adalah semata-mata karena 
pembuatan proyek itu didasarkan atas pandangan bahwa proyek itu 
adalah pekcrjaan yang disuruh Allah, maka proyek itu dapat dikerjakan 
dengan berhasil. 

Mereka yang mengerjakan saluran irigasi itu tidak mcmikirkan 
perbedaan-pcrbedaan yang terdapat antara mereka dalam kehidupan 
sehari-hari, dari golongan mana asal mereka, atau posisi apa yang 
mereka pegang, itu tidak menjadi pertimbangan. Dengan kemeja yang 
telah dilepaskan dan dengan memakai celana pendek mereka kerja 
bahu-membahu dalam keadaan sama rata sama rasa. Seperti saya telah 
katakan tidak ada seorangpun yang memberi perintah kecuali Daud 
Beureueh. Bentuk yang khas daripada kewibawaannya dapat kita lihat 
terungkap dalam suatu bagian dari pidatonya yang diucapkannya 
pada hari proyek itu diseiesaikan sebagai berikut: 

”Saya sekarang adalah orang besar (ureueng rayeuek); tidak ada orang 
yang lebih besar dari saya selain Tuhan. Akan tetapi sekejap lagi kita 
akan pulang ke rumah masing-masing karena proyek ini telah selesai 
kita kerjakan. Pada waktu itu saya akan kembali menjadi orang kecil 
(ureueng ubil). Tidak ada orang yang lebih kecil daripada saya, kecuali 
semut.” 

Kewibawaan Daud Beureueh bertumpu atas kerelaan rakyat yang 
meminta beliau menangani proyek itu yaitu penduduk yang daerahnya 
dilanda banjir dan atas kerelaan mereka yang datang dari daerah-daerah 
Iain yang telah berjanji akan memberi bantuan dengan sukarela. Di 
balik kesediaannya menerima tanggung jawab yang diletakkan oleh 
rakyat atas pundaknya untuk menangani proyek itu, ada suatu hal yang 
menjadi pendorong yaitu pandangannya bahwa proyek itu merupakan 
sebagian dari tugas keagamaan, Ibadah. 

”Baginya proyek seperti ini adalah hanya bagian daripada prinsip 
yang mengatur segala kehidupan sosial dari suatu masyarakat. Per- 
baikan masyarakat adalah bagian dari undang-undang yang mengatur 
hubungan-hubungan antara manusia dan manusia yang hidup dalam 
suatu masyarakat. Prinsip ini diungkapkan dengan jelas dalam 
pidatonya pada upacara pembukaan pengerjaan proyek perbaikan 


233 


sebuah jalan yang ditangani beliau juga di suatu tempat di dalam 
Kabupaten Pidie sebagai berikut: 'Boleh jadi saudara fikir bahwa 
pekerjaan ini bukan ibadah. Boleh jadi saudara fikir cukuplah bagi 
seorang Muslim bersembahyang dan membaca Qur’an saja. Boleh jadi 
saudara fikir hubungan-hubungan antara rakyat bukanlah agama.’ Buat 
beliau proyek-proyek ini adalah bagian dari agama seperti juga halnya 
segala sesuatu yang bersifat sosial.” Demikianlah gambaran yang 
diberikan oleh James Siegel mengenai salah satu segi pribadi Tgk. 
Muhd. Daud Beureueh dalam bukunya yang berjudul TheRope of God.*) 

Saya ingin tambahkan sedikit bahwa sejak beliau turun kembali ke 
Republik Indonesia beliau hidup sebagai warga negara biasa dalam kea- 
daan sederhana. Tidak pernah beliau meminta kepada Pemerintah bagi 
dirinya atau bagi salah seorang keluarganya sesuatu fasilitas, um- 
pamanya kebun karet, kebun teh, atau kebun kelapa sawit dan 
sebagainya. Bahkan beliau tidak pernah mengurus atau menyuruh 
seseorang mengurus pensiunnya sebagai Gubernur Militer Aceh 
Langkat, dan Tanah Karo, Gubernur Aceh, anggota DPA, dan anggota 
DPR. 

Pernah Pemerintah Daerah Aceh menawarkan kepadanya sebuah 
rumah di Kutaraja, akan tetapi beliau menolaknya. Alasannya ialah 
kalau beliau menerima fasilitas dari Pemerintah, bagaimana dengan 
teman-temannya yang senasib, yang ribuan banyaknya, yang mungkin 
lebih menderita. Dan bagaimana pula dengan nasib rakyat Aceh yang 
menderita akibat peperangan yang terjadi antara TII dengan TNI 
beberapa tahun lamanya. 

Adapun pekerjaan beliau sehari-hari selain seperti yang telah di- 
sebut oleh James Siegel, yaitu membangun masjid (sebuah masjid jamik 
di Beureunun telah selesai, diberi nama Masjid Baitul A’la Lil Mujahi- 
din), membuat jalan, jembatan dan saluran irigasi; beliau giat 
melakukan dakwah di seluruh Aceh seperti halnya sebelum naik ke 
"Mardlatillah” untuk meninggikan kalimah Allah dan mem- 
perjuangkan "baldatun thaiyyibatun wa rabbun ghafur”. Meskipun 
usianya telah melampaui 3/4 abad, beliau masih sanggup berpidato 
berjam-jam lamanya dengan suara yang tidak pernah parau. 

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap agama atau penyimpangan 
dari hukum ajaran-ajaran Islam demikian juga terhadap gejala-gejaia 
yang mengarah kepada yang demikian, beliau tidak segan-segan 
memberi teguran tanpa tedeng aling-aling dan kadang-kadang dengan 
nada yang cukup keras. Tidak ada perbedaan apakah pelanggaran atau 
penyimpangan itu dilakukan oleh anggota masyarakat termasuk 
keluarga dan teman-temannya, ataupun oleh Pemerintah. 

Keterusterangan beliau dalam hal ini dapat dilihat dalam salah 


9) Siegel, Op. Cit., hal. 60 - 67. 


234 






satu suratnya kepada Presiden Suharto tanggal 17 Oktober 1973 
mengenai Rencana Undang-Undang Perkawinan yang disahkan oleh 
DPR RI pada tanggal 22 Desember 1973.“) 

Khutbah-khutbah dan pidato-pidato beliau yang diucapkan di 
mana-mana menunjukkan bahwa beliau benar-benar ulama yang tegas 
dan keras pendiriannya dalam agama Islam, sepcrti yang ditulis oleh 
Anggraini dalam majalah Indonesia Merdeka dan Dr. A.J. Piekaar dalam 
bukunya yang berjudul Aceh en de Oorlog met Japan yang dikutip oleh 
majalah Star Weekly, seperti yang telah saya sebutkan di belakang. 

Dalam pemeriksaan yang dilakukan di dalam pengadilan di Medan 
dan Surabaya terhadap beberapa orang yang dituduh terlibat dalam 
kasus Komando Jihad nama Tgk. Muhd. Daud Beureueh turut disebut- 
sebut. Apakah memang beliau terlibat dalamnya tidak ada pembuktian 
secara yuridis. 


10) Impact International Fortnighlly, 11-24 January, London 


235 





Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam usia 
84 tahun (1982). 


236 



TGK. MUHD. DAUD BEUREUEH DI ”HIJRAHKAN” 

KEJAKARTA 


Pada tanggal 1 Mei 1978 Tgk. Muhd. Daud Beureueh di luar 
kehendaknya sendiri di-”hijrah”-kan olch Pcmerintah Republik In- 
donesia ke Jakarta. Mungkin, tindakan yang serba mendadak dan 
sedikit banyak telah menimbulkan kejutan karena dipandang tidak wa- 
jar, dilakukan dengan alasan untuk memelihara keamanan yang telah 
stabil dan menjaga ketertiban yang telah mantap, berhubung karena di 
daerah Aceh pada waktu itu timbul "Gerakan Aceh Merdeka" yang 
dipimpin Hasan Muhammad Tiro. 

Saya kira, mengingat watak Tcungku Muhammad Daud Beureueh 
yang militan dan revolusioner dikhawatirkan beliau akan gampang 
dilibatkan ke dalam gerakan tersebut, sekurang-kurangnya beliau akan 
memberikan restu. Apalagi jika diingat bahwa tokoh-tokoh pimpinan 
"Gerakan Aceh Merdeka” adalah bckas anak didiknya dan sekaligus 
teman-teman seperjuangannya dalam gerakan Dl/Tll dahulu. Dan 
memang, secara tidak santer terdengar nama Teungku Muhammad 
Daud Beureueh telah mulai dihubung-hubungkan dengan "Gerakan 
Aceh Merdeka” ini. Apakah ini benar, saya kira belum ada bukti yang 
nyata. Maka dengan meng-”hijrah”-kannya jauh ke luar daerah Aceh 
yaitu ke Pulau Jawa diharapkan "Gerakan Aceh Merdeka” tidak akan 
berkembang atau dengan perkataan lain tidak akan mendapat respons 
dari rakyat Aceh. 

Kelihatannya pengaruh Teungku Muhammad Daud Beureueh 
belum pudar seluruhnya dari masyarakat Aceh. Beberapa tahun 
sebelum kampanye pemilihan umum tahun 1971 beliau berhasil dibujuk 
untuk. bertamasya ke luar negeri, melihat-lihat keadaan dunia ke 
Amerika Serikat, Eropa dan Timur Tengah. Baru setelah selesai kam- 
panye pemilihan umum beliau tiba kembali di tanah air. 

Di Jakarta sekarang ini beliau tinggal di sebuah rumah kontrakan 
yang disediakan oleh Pemerintah. Di samping itu kepada beliau dipin- 


237 




jamkan pula sebuah kendaraan untuk transpor. Belanja hidup 
sekeluarga pun sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah. Kelihatannya 
pelayanan maddi yang diberikan kepada beliau di Jakarta cukup 
memadai. Akan tetapi Teungku Muhammad Daud Beureueh sendiri 
menganggap dirinya pada saat ini laksana seekor burung di dalam 
sangkar emas. Mata lepas badan terkurung. Deritaan berat yang 
dialaminya ialah bahwa ia tiada berdaya lagi menyampaikan kepada 
umat ajaran-ajaran Tuhan yang dirasakan tanggungjawabnya selama 
hayat di kandung badan. Inilah satu-satunya hal yang menjadi keluh 
kesahnya selama ini. Bagaimana sebenarnya status beliau, apakah di- 
internir atau merupakan tahanan-kota, tidak jelas. Yang jclas keinginan 
beliau hendak pulang ke kampung halaman sampai saat ini belum 
terkabul. 

Demikianlah halnya seorang ulama yang oleh James T. Siegel 
dalam bukunya The Rope of God disebut sebagai "seorang ulama yang 
paling terkenal dan paling dihormati di Aceh dalam abad ini”, seorang 
pcmimpin rakyat yang telah menumbangkan kekuasaan feodal yang 
telah berurat berakar berabad-abad di tanah Aceh, scorang tokoh yang 
pernah menjadi penguasa yang mengelola ”Daerah Modal” bagi 
Republik Indonesia dengan sukses yang besar, akan tetapi kemudian 
mengangkat senjata terhadap apa yang mereka namakan ”RIK” (Yang 
dimaksud mereka adalah Republik Indonesia Komunis yang dipimpin 
oleh Presiden Sukarno,pen.). Kini beliau mengakhiri sisa-sisa hidupnya 
di antara anak-anaknya, cucu-cucunya dan cicit-cicitnya di Jakarta 
dalam pengawasan Pemerintah Republik Indonesia. 

Dari wajahnya, kelihatan ia segar bugar. Air mukanya berseri-seri; 
kulitnya belum seberapa berkeriput; giginya tampak masih utuh, kalau 
ada yang rontok barang kali hanya satu dua; suaranya masih lantang dan 
pendengarannya pun masih nyaring. Hanya matanya yang agak kabur. 
Orang baru mengetahui ia sudah daif, apabila melihat ia berjalan. 
Dengan bertumpu pada sebuah tongkat dan dipapah pula, ia melangkah 
sangat perlahan-lahan seperti tiada berdaya lakunya. Akantetapi, iman- 
nya tetap kuat, tak pernah luntur; pendiriannya tetap teguh, tak pernah 
goyah; semangatnya tetap tinggi, tak pernah menurun dan kemauannya 
tetap keras, tak pernah melemah. 

Tiada penyakit serius yang diidapnya kecuali penyakit ”rindu kam- 
pung halaman”. Inilah penyakit yang membuatnya selalu tidak tenang 
dan berkeluh kesah sayu. Entah kapan penyakit ini sembuh. Wallahu 
AMarn. 


238 





LAMPIRAN 


1. Siaran Sub Comite Menuntut Keadiian dan Pembangunan 
Daerah Aceh 

2. Surat Selebaran ”sisa-sisa feoda!" Mengenai Tuntutan 
Propinsi Aceh 

3. Maidumat Ulama Seluruh Aceh 

4. Surat Dr. Tengku Mansur, Wali Negara Sumatera Timur 
kepada Tgk. Muhammad Daud Beureueh 

5. Surat Panglima Bcsar Jenderal Sudirman kepada Dr. 
Mahjudin Kcpala Rumah Sakit Kutaraja 

5A. Daftar anggota Fujiwara Kikan dari PUSA dan Kalangan lain 

5B. Daftar anggota Fujiwara Kikan dari kalangan uleebalang 

6. Perintah Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah 
Karo kepada Lasykar-lasykar Rakyat untuk Membubarkan 
Diri dan Bergabung ke Dalam TNI 

7. Penetapan Gubcrnur Militer Acch, Langkat dan Tanah 
Karo Mengenai Pcmbentukan TNI 

8. Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 27 Desember 1950 
kepada Perdana Menteri Mohd. Natsir 

9. Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 28 Desember 1950 
kepada Perdana Menteri Mohd. Natsir 

10. Surat Penetapan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah 
Karo tanggal 12 Juli 1948 mengenai hukuman huis-arrest 
beberapa perwira TNI Divisi X 

11. Surat keluhan Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada 
Prcsiden Sukarno 

12. Contoh Perjanjian Pendek (Korte Berklaring) 

13. Daftar nama landschap dan uleebalang pada zaman 
Hindia Belanda menjelang pendaratan Jepang 

14. Maklumat Gubernur Militcr Aceh, Langkat dan Tanah Karo 
mengenai penangkapan Said Ali c.s. 


239 




15. Maklumat Gubemur Sumatera Utara No. 2/1948/GSO 
Mengenai Abolusi di Daerah Aceh 

16. Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik 
Indoncsia Mengenai Abolusi di Daerah Aceh 

17. Komunike Dewan Revolusi No. 1 

18. Komunike Dewan Revolusi No. 2 

19. Pernyataan Komandan-Komandan Resimen TII mengenai 
Dewan Revolusi 

20. Keputusan Perdana Menteri RI (Missi Hardi) 

21. Surat Kolonel Jasin yang pertama tanggal 7 Maret 1961 
kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh 

22. Surat Jawaban Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 27 April 
1961 kcpada Kolonel Jasin 

23. Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 5 November 1961 
kepada Menteri Kcamanan Nasional Jenderal Nasution 

24. Lampiran Dakwah Tgk. Muhd. Daud Beureueh kepada 
Jenderal Nasution 

25. Surat Jawaban Jenderal Nasution tanggal 21 November 
1961 kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh 

26. Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 16 Desember 1%1 
kepada Jenderal Nasution 

27. Rencana Realisasi Dakwah Tgk. Muhd. Daud Beureueh 

28. Draft Penetapan Presiden RI yang diusulkan oleh 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh 

29. Surat Keterangan Wali Negara Republik Islam Aceh 

30. Surat Kolonel Jasin tanggal 28 Desember 1961 
kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh 

31. Surat Mr. Sjafrudin Prawiranegara kepada 
Tgk. Muhd. Daud Beurueh 

32. Pernyataan Wali Negara NBA/NII 
(Republik Islam Aceh) 

33. Surat Mohd. Natsir kepada Tgk. Muhd. Daud Beureueh 

34. Keputusan Penguasa Perang Tentang Kebijaksanaan 
Pelaksanaan Unsur-unsur Syari’at Agama Islam Bagi 
Pemeluk-pemeluknya di Daerah Istimewa Aceh 

35. Surat Tgk. Hasan Hanafiah tanggal 22 Januari 1962 

36. Surat Kolonel Jasin tanggal 5 Februari 1962 kepada 
Tgk. Muhd. Daud Beureueh 

37. Surat Tgk. Muhd. Daud Beureueh tanggal 17 Februari 1962 
kepada Kolonel Jasin 


240 





SIARAN PERTAMA 

T. T. HANAFIAH HANJA MENUNTl JiADILAN UNTUK SELURUH 

RAKJAT DI ATJEh, iJUKAN MENGHINA ULAMA. 

Saudara-saudara diseluruh Atjeh! 

Dalam siaran ..PUTERA ULAMA", beliau dituduh menghina ULAMA’. 


JANG SEBENARNJA IALAH: 




T. T. HanaRah hanja menuduh beberapa Ulama jang menindas gerakan kenardekaan. jang berpusat di Kutaradja. 

T. T. HanaBah hanja menuduh sebahagian dari Ulama jang mempergunakan Rrman dan hadis untuk membenarkan tindakan Djepang 
dan untuk meraperoleh pengaruh. 

Tiada dapat disangkal lagi. bahwa beberapa orang Ulama memimpin gerakan pembunuhan dan pgampasan. diraman kraerdekaan^ 
"Telah pasti, bahwa di Kutaradja oleh bebe rapa ora ng Ulama t elah didirika n C omltt uan Ontuangst untuk menjambut Belanda^ 
mereka ini djuga mempunjai perhubungah dengan Beland a pada ..Polit ipneel actie_U_. 

Pusa dan Pemudanja telah dibawa oleh beberapa pemimpinnja dalam lembah jerakan kedjahatan. — 

Perampok 1 dan pembunuh’ di Atjeh menganggap dapat memperlindungi dirinja dibelakang partij’ termasuk djuga Masjumi. 

T. T. HanaHah t.ada perlu membela feodal. karena feodal tiada lagi. Jang ada sekarang hanja feodal ..baru". jang menghisap dan 
menindas saudara' sebagai budak belian. 

KARENA ITU KAMl SERUKAN KEPADA: 


1. 

2 . 

3. 

4 . 

5 . 

6 . 
7 . 


• dl At|.k it 
trrbuka. Dimana tekannK -Tre 
halan Jan K leUh nmkl UWukm 
Kami beneni kepada 


UdooetU. untuk k«kaU hnti. UrWap 
AtUk' tU 4 a U«L tnU» buk» Uotm 



M MeCiajMA. PertUUUk. buhwa kebeoamn dan hukura autjt d»H J*ng 

du ul Ijiujjto Ja| -1». IUI. Allrt n» 1 * “ 

, airinj. juraaA ulama", «a—«i™ 

kum N«U». 

■ J«t Mk» «MU. k-K H 


suaeoaon mnuntut keauun 

DAN 


U-l. JW.W »* 




Laupii*n 2 


S AUDARA 2 

Penuntut Provinsi Atjeh, adalah 
pengchianat kesatuan bangsa. 

II.'— Mereka menentang keputusan 
SUKARNO - HATTA. 

III.'— Mereka ini perlu di 
insjatkan. 


(Surat selebaran M siBa-8iBa feodal") 




Lampiran 3 


MAKLUMAT 
Ulama Seluruh Atjeh 


Pcrang dunia kcdua jang maha dahsjad tclah tammat. Sekarang di 
Barat dan di Timur oleh 4 kcradjaan jang bcsar sedang diatur per- 
damaian dunia jang abadi untuk kesclamatan machluk Allah. Dan Indo- 
ncsia tanah tumpah darah kita telah dimaklumkan kcmerdckaannya 
kepada seluruh dunia scrta telah bcrdiri Republik Indoncsia dibawah 
pimpinan dari jang maha mulia pcmimpin kita Ir. SUKARNO. 

Belanda adalah satu keradjaan jang kctjil scrta miskin, satu negeri 
jang kctjil lebih kctjil dari daerah Atjch dan telah hantjur lcbur, mcrcka 
sudah bcrtindak mclakukan kechianatannja kcpada tanah air kita Indo- 
ncsia jang sudah merdcka itu, untuk didjadjahnja kembali. 

Kalau maksud jang djahanam itu berhasil maka pastilah mercka 
akan memeras segala lapisan rakjat, mcrampas scmua harta benda dan 
harta rakjat dan segala kckajaan jang telah kita kumpulkan ini akan 
musnah sama sckali. Mereka akan memperbudakkan rakjat Indonesia 
mendjadi hambanja kembaii dan mendjalankan usaha untuk menghapus 
Agama Islam kita jang sutji scrta menindas dan menghambat kemu- 
liaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. 

Di Djawa bangsa Belanda serta kaki tangannya telah melakukan 
keganasannja terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia hingga ter- 
djadi pertempuran di beberapa tempat jang achirnja kemenangan 
berada dipihak kita, sungguhpun begitu mereka belum djuga insaf. 

Segenap lapisan rakjat telah bersatu padu dengan patuh berdiri 
dibelakang maha pemimpin Ir. Sukarno untuk menunggu perintah dan 
kewadjiban jang akan didjalankan. 

Menurut kejakinan kami bahwa perdjuangan ini adalah sebagai 
sambungan perdjuangan dahulu di Atjeh jang dipimpin oleh almarhum 
Tgk. Tjhik di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan jang lain. 


243 



Dari sebab itu bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu 
menjusun bahu mengangkat langkah madju kemuka untuk mengikut 
djedjak perdjuangan nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh 
kepada segala perintah pcmimpin kita untuk keselamatan Tanah Air, 
Agama dan Bangsa. 


Kutaradja, 15-10-1945 
Atas nama Ulama Seluruh Atjeh 

Tgk. Hadji Hasan Kroeng Kale, Tgk. M. Daoed Beureueh, 

Tgk. Hadji Dja’far Sidik Tgk. Hadji Ahmad 

Lamdjabat, Hasballah Indrapoen, 


Dikctahui oleh 
Jml. T.B. Residen Atjeh 


Disetudjui oleh 
Jml. Ketua Comite Nasional 


T. Nja’ Arif 


Toeankoe Mahmoed 


244 



Lampiran 4 


Bahwa inilah bunji surat jang dikirimkan olch Wali Negara 
Sumatera Timur Dr. Tk. Mansur, kepada Gubernur Militer Atjeh, 
Langkat, dan Tanah Karo, Djenderal Major Tk. Moehammad Daoed 
Beureueh terbungkus dengan kain sutera kuning, diantarkan dengan 
kapal terbang dan diturunkan dengan pajung-pajungan dalam tabungan 
ketjil, satu diatas Kutaradja dan satu diatas Takengon pada tanggal 17 
Marct 1949. 


Kehadapan 

Paduka Jang Mulia Gubemur Militer Atjeh 
di 

KUTARADJA 


Perkembangan perdjalanan politik di Indoncsia menundjukkan 
makin-makin djelas, bahwa adalah berfaedah dan baik bagi suku-suku 
bangsa Sumatera untuk mentjapai kerdja sama jang lebih rapat dan 
lebih baik, jaitu suatu kerja sama jang akan dapat terzhahir bukan sadja 
dalam lapangan politik dan ekonomi, tapi djuga dengan bcberapa ba- 
njak tjara jang lain. 

Itulah sebabnja maka saja merasa boleh memulai menggerakkan 
untuk mengundang wakil-wakil segala daerah Sumatera buat turut serta 
dalam suatu Muktamar-Sumatera, jang akan dilangsungkan di Medan 
pada 28 Maret ini. 

Tudjuan conferensi ini, yang ± 5 hari lamanja, ialah mengadakan 
perhubungan jang pertama diantara daerah-daerah dan suku-suku 
bangsa Sumatera jang berbagai-bagai itu dan saja menjatakan 
pengharapan saja moga-moga perhubungan jang pertama ini berangsur- 
angsur tumbuh mendjadi pertalian jang bertambah-tambah eratnja un- 
tuk kebahagiaan bangsa Sumatera dan bangsa Indonesia seluruhnja. 

Negara Sumatera Timur akan merasa sebagai suatu kehormatan 
untuk mcnerima perutusan Tuan sebagai tamu selama muktamar itu. 

Jang diundang ialah: 

Atjeh, Tapanuli, Nias, Minangkabau, Bengkalis, Indragiri, Djambi, 
Riau, Bangka, Belitung, Sumatera-Selatan, Lampong, Bengkulu. 


245 




Terlepas dari segala perbedaan faham politik saja menjatakan 
pengharapan saja, supaja Atjeh djuga akan mcnjuruh suatu perutusan 
mewakilinja pada muktamar pertama dari suku-suku bangsa Sumatera 
ini. 

Pembesar-pcmbesar di Sabang tclah diperintahkan untuk menjam- 
but perutusan Tuan dan mengawaninja ke Medan dengan kapal ter- 
bang. 

Wali Negara Sumatcra Timur, 
ttd. 

Dr. Tk. Mansur 


Dari: Kumpulan Naskah-Naskah 
Bersedjarah 1945 


246 














Lampiran SA 


Daftar anggota Kujiwara Kikan dari PUSA 
dan kalangan-kalangan lain 


No. 

N ■ m a 

Kampoeng 

Keterangan lain-lain. 

1. 

Tgk. M. Daocd Bereueh 

Sigli 

K.P.B. POESA 

2. 

Tgk. Abdul-Wahab 

Seulimeum 

Ketoea POESA tjabang Dai 

3. 

Tgk. H.A. Hasballah 

Inderapoeri 

at. P.B. POESA 

4. 

Tgk. H. Abdallah 

Lam-OE 

at. P.B. POESA 

5. 

Tgk. Amin Aloee 

Kroeng Raja 

at. P.B. POESA 

6. 

Tgk. M. Joenoes Djamil 

Koctaradja 

— 

7. 

Tgk. Kasiroen 

Koelaradja 

— 

8. 

Tgk. Dahlan 

Koctaradja 

at. POESA Koetaradja 

9. 

Tgk. M. Asjik 

Koetaradja 

- 

10. 

Tgk. Oesman 

Oeleelheue 

— 

II. 

Tgk. Nja’Makam 

Tandjoeng 

POESA 

12. 

Nja’ Neh 

Lho 'Nga 

— 

13. 

Tgk. Ahmad Adam 

Lampeuoe 

P. POESA 

14. 

Tgk. M. Noer Soelaiman 

Leupoeng 

P. POESA 

15. 

Pang Hasjim 

Blang-mc (Lhong) 

P. POESA 

16. 

Nja’ Mahmoed 

Lamteungoh 

P. POESA VI. Peukan Bada. 

17. 

Tgk. Habib Hasan 

Peukan Bada 

POESA 

18. 

Tgk. Habib Oemar 

Lamteumon 

— 

19. 

Tgk. Hadji Ibrahim 

Lho' Nga 

— 

20. 

Tgk. Djoened 

Bitai 

— 

21. 

Tgk. Hasjim 

Bitai 

— 

22. 

Tgk. Soe’oed Noerdin 

Lambaet VI. mks. 

P. POESA 

23. 

Tgk. Zainy Bakry 

Meraksa 

P. POESA 

24. 

Tgk. HanaCiah 

Lamboeng 

— 

25. 

Tgk. Teroemon 

Dcah Geloempang mantrocs Sabang Bai 

26. 

Tgk. Agam 

Deah Baro 

stokcr Sabang Bai 

27. 

Tgk. Tjoet Him 

Dcah Baro 

Misines Sabang Bai 

28. 

Tgk. Tje' Man 

Deah Baro 

— 

29. 

Tgk. Andib Arsjad 

Deah Glocmpang 

— 

30. 

Tgk. Keutji' Raden 

Kampoeng Djawa 

Kepala Kampoeng 

31. 

Tgk. Noer 

Lampaseh 

— 

32. 

Keutji’ Maneh 

Lampaseh 

Kepala Kampoeng 

33. 

Panglima Tjoet 

Dcah Baro 

— 

34. 

Bintang Senie 

Lampaseh 

— 

35. 

Siaman Sjokoer 

Koetaradja 

V.W. Koetaradja. tockang be- 

si 

36. 

Saiman Pendek 

Koetaradja 

toekang besi bengkel V.W. Kt 

37. 

Mandoer Raman 

Bcrawe 

Mandoer V.W. Koetaradja 

38. 

Amat Ramin (A.S.S.) 

Koetaradja 

- 

39. 

Djarimin 

Koetaradja 

kepala dari berontak 

40. 

Bcrnik 

Koetaradja 

barisan Pendjaga Kota 

41. 

Astam (A.S.S.) 

Koetaradja 

— 

42. 

Sr. Abdul Raoef 

Koetaradja 

dari barisan Pendjaga ketje- 




lakaan dalam kota. 

43. 

Tgk. M. Saleh 

Lambhoe’ 

Imam Masdjid Raja. 

44. 

Tgk. Nja' Miga 

Lambhoe’ 


248 






45. 

Tgk. Ahmad Tandjoeng 

Tandjoeng 

P. POESA 

46. 

Tgk. Ahmad Pante 

Pagarajer 

P. POESA 

47. 

Tgk. Sjech Him 

Batoh 

POESA 

48. 

Tgk. Agam Toke Doleh 

Loeng Bata 

- 

49. 

Ketjik Ali 

Beringen 

- 

51. 

Tgk. Itam 

Lampaloh 

— 

52. 

Haroen Ketji’ Man 

Emperom 

- 

53. 

Hamzah 

Deah Tengoh 

— 

54. 

Keutjik Miga 

Pangoe 

- 

55. 

Tgk. Ishak Saleh 

Boengtjla 

POESA 

56. 

Tgk. Ibrahim 

Lamterieng 

POESA 

57. 

Tgk. Ali Basjah 

Lamnjong 

P. POESA 

58. 

Tgk Habib Moehammad 

Boengtjla 

P. POESA 

59. 

Tgk. Soelaiman Mahm. 

Oeleekareng 

P. POESA 

60. 

Tgk. M. Soefi 

Indcrapocri 

P. POESA 

61. 

Tgk. Moehammad 

Pijeuong 

P. POESA 

62. 

Tgk. M. Saman Sihom 

Sihom 

P. POESA 

63. 

Tgk. Oesman Bakar 

Kocta-goenong 

P. POESA 

64. 

Tgk. M. Djamaluddin 

Lampakoe 

P. POESA 

65. 

Tgk. M. Hasan 

Grot 

Peramaindo Grot 

66. 

Tgk. Abdul-Djalil 

Montasik 

Ketoea Peramaindo 

67. 

Tgk. Arsjad Hoesin 


djrst. Peramaindo 

68. 

Tgk. Ali Hasjmy 

Seulimeum 

P. POESA 

69. 

Tgk. Ahmad Abdullah 

Selimeum 

P. POESA 

70, 

Tgk. Ali Ibrahim 

Selimcum 

P. POESA 

71. 

Tgk. Hasjim 

Selimeum 

POESA 

72. 

Tgk. Sjech Ibrahim 

Montasik 

Kcpala, Gerakan Montasik 

73. 

Waki Haroen 

Sibereh 

— 

74. 

Sr. Ibrahim 

Montasik 

— 

75. 

Tjek Mat 

Loebok 

Mohammadiah 

76. 

Tgk. Haroen 

Sigli 

POESA 

77. 

Tgk. H. Moesthala 

Sigli 

— 

78. 

Sab-Tjoet 

Giging 

P. POESA. Pemimpin Beroen- 
tak di Sigli. 

79. 

Tgk. Itam Pereulak 

Garot 

POESA 

80. 

Tgk. Abdul-Razak 

Giging 

Kepala salik Boesta 

81. 

Tgk. Yan 

Garot 

POESA 

82. 

Tgk. Lampocpok 

Keunire 

POESA 

83. 

Tgk. Abdul-Rahman 

leleuheuu 

POESA 

84. 

Tgk. Hadji Abdul-Gani 

leleuheuu 

POESA 

85. 

Tgk. Hasan Yan 

Ieleuheuu 

POESA 

86. 

Tgk. H. Abdullah 

Oedjoeng-Rimaa 

POESA 

86. 

Tgk. H. Abdullah 

Oedjoeng-Rimaa 

POESA 

87. 

Tgk. M. Noer Idi 

Bercunoen 

POESA 

88. 

Tgk. M. Sjam Tapa’ Toean 

Bereunoen 

POESA 

89. 

Tgk. Ajoek 

Bereunoen 

POESA 


(Dari buku Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan di Aceh, karangan M. Joenoes Djamil) 


249 








Lampiran ke SB 


DaCtar anggota Fujiwara Kikan 
dari kalangan uleebalang 


No. 

N a m ■ 

Kampoeng 

Keterangan lain-lain 

1. 

Teukoe Nja' Arif 

Lam-njong 

Panglima sagi XXVI. moekim 

2. 

Teukoe M. Ali 

Lamsi 

Panglima sagi XXII. moekim 

3. 

Teukoe Oemar Djauhan 

Lho'nga 

Panglima sagi XXV. moekim 

4. 

Teukoe Ali 

Lam-lagang 

Adik Oeleebalang Masdjid 

5. 

Teukoe Manja’ Baet 

Sibreh 

Raja. 

Paman Oeleebalang VII. Baet 

6. 

Teukoe Cesman Basjah 

Sibreh 

Oeleebalang VII. Baet. 

7. 

8. 

Teukoe Ali 

Teukoe Hasan 

Seutoei 

Oeleebalang III. Keureukon. 
Oeleebalang Masdjid Raja. 

9. 

Teukoe Padang 

Lamlagang 

Adek Oeleebalang Ms. Raja. 

10. 

Teukoe Radcn 

Koetaradja 

Agent Bank. 

II. 

Teukoe Ibrahim 

Loengbata 

Ajah Oeleebalang L. Bata. 

12. 

Teukoe Hoesin 

Oleekareng 

Anak Oeleebalang oelee- 

13. 

TOEANKOE MAHMOED 

Koetaradja 

kareng. 

Ketoeroenan Soelthan Atjeh. 

14. 

Teukoe Ali Basjah 

Lhong Raja 

Oeleebalang III. Daroy. 

15. 

Teukoe Main 

Montasik 

Oeleebalang V. moekim Mon- 

16. 

Teukoe Soeleiman 

Monlasik 

tasik. 

Anak Oeleebalang Montasik. 

17. 

Teukoe Manjak 

Lho 'Nga 

Imeum Lamlhom. 

18. 

Teukoe Nja' Adek 

Lho 'Nga 

Imeum Lamlhom. 

19. 

Teukoe Nja' Oemar 

Koeloe 

Imeum Koeloe (Lhong). 

20. 

Teukoe Hamzah 

Lampeuneroet 

Imeum Lamtheuen. 

21. 

Teukoe Raden 

Tanoh-abee 

Oeleebalang Tanoh-abee. 

22. 

Teukoe Banta Sjam 

Padang Tidji 

- 

23. 

Teukoe Amin 

Sigli 

Djrs. P.B. POESA. 

24. 

Teukoe Banta Amat 

Tepin Raja 

Pemoeda POESA. 

25. 

Teukoe Hasan 

Gloempang Mineuek 

iPemoeda POESA 

26. 

Teukoe Ahmad 

Djeunieb 

Oelecbalang Djeunieb. 

27. 

Teukoe Radja Itam 

Blang-geloempang 

— 

28. 

Teukoe Sabi 

Lageuen 

Oeleebalang Lageuen. 

29. 

Teukoe Poelo 

Lageuen 

Adek Oeleebalang Lagcuen. 

30. 

Teukoe Ismail 

Lageuen 

Anak Oeleebalang Lageuen. 

31. 

Teukoe Rasjid 

Soesoh 

Soedah mati, diboenoch Be- 

32. 

Teukoe Radja Insari 

Soesoh 

landa. 

Soedah mati, diboenoeh Be- 

33. 

Teukoe Dewa Mahmoed 

Blang-Pidie 

landa. 

Soedah mati, diboenoeh Be- 

34. 

Teukoe Dato’ Nja' Radja 

Soesoh 

landa. 

Oeleebalang Soesoh. 

35. 

Teukoe Sabi 

Blang Pidie 

Oeleebalang Pidie. 

36. 

Teukoe Tengoh 

Sama-doea 

Oelecbalang-tjoet Samadoea. 

37. 

Teukoe M. Nazir 

Tapa' Toean 

Kepala D.O.P. 

37. 

Teukoe Ramli Angkasjah 

Bakongan 

Anak T.R. 

39. 

Teukoe Daoed 

Teuroemon 

Sekaran 


(Dari buku Riwayat Barisan "F" (Fujiwara Kikan di Acth, karangan M. Joenoes Djamil) 

250 




oasasR*CEH hilitbr i„. w „ 6 

Atj*b,K«boepat*n L»ngk«t 
d»n I«r«h K«ro. 



aOEnAT Hswi»T«a . 
■o.Ok/U8/S.P«r 


Uanlabang : 

- 1. Boanjl d«or«et Pangllna aoen«t«r» «ngkatan 

Perang Hepoebllk Indoneala tgl.7 Jull I 9 U 7 
ro.6lb/Bkt,eoep«J« aeloeroeh Tenter«,L««jk«- 
dan aarlaan dlgaboengkan dalan r.r.i. 

2. Pahra oesaha Idta kaarah aandjalankan boenjl 
daoreet tab.dla daerah ooebarnoer Mlliter A- 
tjeh.Kaboepaten Langkat dan Tanah Karo eoe- 
dah didjalankan aedjak iMoenber 19U7- 

Manperhatikan : 

1. Prooaa pardjalanan uewan Piaplnan T.r.I.Se- 
■antara dla daerah Ooabernoer Millter Atjah, 
Kaboapatan Langkat dan Tanah Karo. 

2. Inatruetla Jang beroelang-oalang darl Pan*- 
llaa ooeautera aoepaja T.r.l.lekaa terbentokk. 

Mengingat : 

1. uldaerah-daerah a.Barat.Tapanoell dan H.Sel» 
tan pembentookan r.r.i.telah terlakaana. ■ 

2. Bahra renarlntah poeaat terhltoeng moelai 
banggal 1 Juni 19U8,h«*Ja ammberlkan blaja 
kapada rentera "aaional Indonaala aemata-ma- 
ta.- 


I. 

II. 


III. 


Soepaja: 


MEMRHI"TAHKAr 

Kapala resatoean olrlal Rentjong dl Lho rga 
Dlrial < T.T.dl Tlro dl- 
Poetaradja 

“ - Dlrlal T.T.dl Paja Bakong 

dl Idl. 

JL u 


Selambat-lambatnja tanggal 50 19 U 8 aoe-l// 

dah menggaboengkan dirl beraame kaaatoearmja'/ 
maaingj kedalam T.".I.ul»lel t Soematera.- 
Kepada Iewat darl tanggal teraeboet dlataa dlm dae- 

l.Kepala leaatoean DlYlol Ran- rahtoebemoer (lllter AtJeh.Kaboepaten Lang- 
tjong dl Lho "ga kat dan ranah "aro.aoedah tak ada lagi tenaw 

bersendjata aelain darl T.r.I.dan 1'olial >*. 
■?ara.-.. 


S.Kepala Keaatoean 'ilrlal < 

T.T.dl Tiro dl rootaradja 
5-1'apala Keaatoean Ulvial 
T.T.dl iaja Bakong dl Idl 

remboeaan kepada Jth. 

1. pt.Kau Koti 3um di “,toe .argkar 

2. Katoea uPTna di Poetaradja 

*•" Dewan ertahanan paerah 

dl Koetaradja 

4-pt .Komandor lllwiol X -.". I.3um«tera 
dl "oetaradja,oentoek dlmakloeml. 


Plkeloearka 
Tanggal 
PJam 1 


(DJ.MaJ 


Koetaradja 



251 









Lampiran 7 


GOEBERNOER MILITER 
ATJEH, LANGKAT, DAN TANAH KARO 

"PENETAPAN” 

No. Gm/59/s. Pen. 

GOEBERNOER MILITER ATJEH, LANGKAT, DAN TANAH 

KARO 


Mengingat: 

a) boenji decreet Jml Panglima Tentcra Territorial Soematera tanggal 
7 Mei 1947 No. 616/Bkt; 

b) soerat Jml Panglima Soematera tanggal 3 Maret 1948; 

c) Soerat perintah kita tanggal 7 Mei 1948 No. Gm/48/S.Pem. 

Memperhatikan: 

Soerat dari Panglima Dipisi Rentjong tanggal 26 Mei 1948 No. 
337/3/2, dan dari Dewan Pimpinan Masjoemi Daerah Atjeh tanggal 25 
Mei 1948 No. 295/4/A. 

Menimbang: 

Bahwa telah sampai masanja dan sjarat-sjaratnja oentoek 
membentoek dan meresmikan Tentera Nasional Indonesia jang 
sebenar-benarnja dalam daerah Atjeh, Kabupaten Langkat, dan Tanah 
Karo. 


MEMOETOESKAN 

I. Moelai tanggal 1 Djoeni 1948, dalam daerah kemiliteran Atjeh, 
Langkat dan Tanah Karo, telah ditetapkan terbentuknja ”TEN- 
TERA NASIONAL INDONESIA” jang boeat sementara waktoe 
dinamakan Angkatan Perang Tentera Nasional Indonesia Dipisi 
X Soematera. 

II. Moelai tanggal tersebut di atas, Tentera R.I. dan seloeroeh 
Kesatoean Kelasjkaran, Moedjahidin Dipisi X Tgk. Tjhi’ di Tiro, 
Kesateria Pesindo Dipisi Rentjong, Dipisi Tgk. Tjhi’ di Paja 
Bakong dan lain-lain Kesatoean jang bersendjata dalam daerah 
Kemiliteran Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo mendjadi leboer 
dan digaboengkan mendjadi Angkatan Perang Tentera Nasional 
Indonesia Dipisi X Soematera. 


252 





III. Moelai tanggal terbentoeknja Komando dan Staf Komando dari 
Angkatan Perang Tentera Nasionai Indonesia dipisi tersebut, 
pimpinan ketenteraan seloeroehnja berada dibawah pimpinan 
Komando dan Staf Komando Angkatan Perang Tentera Nasional 
Indonesia Dipisi X Soematera. 

Dioemoemkan di Koetaradja. 
Tanggal 13 Djoeni 1948. 

Djam 10.00 w.I. 

GOEBERNOER MILITER 
(Dj. Maj. Tgk. M. Daoed Beureuch) 


253 


Lampiran 8 


Kutaradja, 27 Dcscmber 1950 

Amat segera 

No. 1622/Um/Rahasia 
Peri hal: Kesukaran-kesukaran disekitar 
autonomi daerah Atjeh 

Kehadapan 

J.M. Perdana Menteri Rep. Indoncsia 
di 

DJAKARTA 


Dengan hormat, 

Sebagai menjambung kawat kami jang terachir tanggal 23-12-1950 
No. 1610/um/rah, dipermaklumkan kehadapan J.M., bahwa dalam pe- 
rundingan antara pegawai-pegawai pamongpraja, djawatan-djawatan 
dan pegawai-pegawai lainnja baru-baru ini telah diambil keputusan, 
bahwa mereka sanggup bersabar sesuai dengan pesan J.M., akan tetapi 
mercka tetap berpendirian akan meletakkan djabatannja bila tuntutan 
otonomi Atjeh tidak dipenuhi. 

Perlu dinjatakan lagi disini, bahwa sclama kami masih melakukan 
kewadjiban sebagai Gubernur sekarang ini mendjadi prinsip bagi kami 
untuk tidak dapat menerima hubungan dengan Acting-Gubernur di 
Medan, sehingga dengan sendirinja surat-surat jang selama ini kami 
terima dari Acting Gubernur tersebut tidak kami kerdjakan bahkan 
tidak kami buka, akan tetapi kami simpan begitu sadja untuk di- 
serahkan nanti kepada Kcpala Daerah jang menggantikan kedudukan 
kami. 

Suatu hal jang mengakibatkan pemerintahan daerah ini nanti 
terhenti sama sekali (vacum) adalah keputusan dari J.M. Menteri Dalam 
Negeri Djakarta tanggal 14 Nopember 1950 No. G31/31/2 jang 
menetapkan, bahwa perbelandjaan pegawai-pegawai dan barang-barang 
biasa hanja dapat dikeluarkan setelah ada keputusan Acting Gubernur 
Sumatera Utara, oleh karena djika ini didjaJankan benar-benar kami 
tidak akan dapat credit itu, berhubung dengan kami sendiri tidak akan 
meminta credit itu dari Acting Gubernur. 


254 




Apakah akibatnja nanti djika pegawai-pegawai pada suatu saat 
tidak menerima gadjinja dan roda pemerintahan daerah tidak dapat 
berdjalan terus oleh karena tidak ada perbelandjaannja, dapat diketahui 
lebih dahulu oleh J.M. 

Berhubung dengan hal jang kami uraikan diatas ini, kami memohon 
kepada J.M. hendaknja dari pihak Pemerintah Pusat ditjari djalan jang 
bidjaksana djangan sampai nanti didaerah ini timbul kekatjauan. 

Gubernur Atjeh 
d.t.o. 

(Tgk. Mohd. Daud Beureueh) 


255 


Lampiran 9 


Kutaradja, 28 Desember 1950 


No. 1623/Um/Rahasia 
Peri hal: Kesukaran-kesukaran disekitar 
autonomi daerah Atjeh. 


Kehadapan 

J.M. Perdana Menteri Rep. Indonesia 
di 

DJAKARTA 


Dengan hormat, 

Sebagai menjambung surat kami jang terachir tanggal 27 Desember 
1950, No. 1622/Um/Rahasia, dipermaMumkan kehadapan J.M. kabar 
jang selengkapnja mengenai kabar kawat J.M. tanggal 16-12-50. 

Kebetulan dalam kongres besar Pusa dan Pcmuda Pusa jang di- 
langsungkan di Kutaradja, hadir seluruh Pemimpin-pemimpin, Pamong- 
praja, Kepala-kepala Pcdjabat, serta pegawai-pcgawai negeri di Medan 
Kongres. 

Untuk memenuhi maksud kabar kawat J.M., pada tanggal 23-12-50, 
pukul 4 siang, saja adjak mereka itu berembuk dalam lingkungan jang 
sangat ketjil dan terbatas, jaitu djumlah 50 orang jang hadir. Meskipun 
sudah lalu 2 djam, maksud saja, (kandungan isi kabar kawat J.M.), 
belum mendapat persetudjuan hingga rapat saja tunda. 

Orang diluar sudah dapat mentjium apa jang diperbintjangkan se- 
hingga dalam rapat tertutup kongres pada tanggal 23/24-12-1950, 
seluruh anggota kongres mengalihkan pcmbitjaraan dari agenda, ke- 
djurusan autonomi Atjeh. Saja mentjoba mempergunakan pengaruh 
memutar haluan mereka, tetapi temyata tidak mungkin. 

Achimja pukul 2 malam bamlah maksud saja tertjapai, dan pem- 
bitjaraan tentang autonomi Atjeh tidak dibitjarakan malam itu. Saja 
bersama dengan kawan-kawan saja selalu bcrusaha mempergunakan 
pengaruh kami agar kawai J.M. mendapal tempal jang memuaskan dalam 
dada mereka. 

Insja Allah, kabar kawat J.M. bersama pendjelasan-pendjelasan 
dari surat saudara M. Nur el Ibrahimy, telah dipertimbangkan mereka 
dengan semasak-masaknja dan achirnja mereka semua menaruh keper- 
tjajaan kepada J.M. Dengan taufik dan hidajah Allah diwaktu itu, ter- 
dapatlah kata sepakat, pada rapat ke II, tanggal 26-12-1950, jang 
dihadiri oleh 63 orang, seperti berikut: 


256 




1. Kawat J.M. dihormati dan diterima oleh para pemimpin-pe- 
mimpin jang bertanggung djawab dengan sepenuhnja, ja’ni: 
mereka sendiri dan djuga mereka akan mempergunakan 
pengaruhnja pada pegawai-pegawai jang lain, agar dalam tun- 
tutan autonomi Atjeh itu. tidak diikat Pemerintah Pusat dengan 
waktu jang terbatas. 

2. Tctapi dalam hal ini mereka semuanya sependapat agar 
pemerintah tidak vacum, hingga menimbulkan kekatjauan dan 
huru-hara dalam masjarakat di Atjeh, mohon diusahakan oleh 
Pemerintah Pusat jaitu: 

KEUANGAN untuk Atjeh harus berdjalan scperti biasa dan 
tidak berhubungan dengan Sumatera Utara, begitu djuga 
hubungan dalam hal-hal pemerintahan jang lain dengan Suma- 
tera Utara, sementara waktu belum mendapat ketctapan jang 
resmi dari Pemerintah Pusat, sebab hubungan Atjeh dengan 
S.U. berarti masuknja Atjeh dalam Sumatcra Utara. 

Hal ini bertentangan dengan pokok tuntutan jang mendjadi kon- 
sekwensinja pegawai-pcgawai di Atjeh. 

Mereka dapat mendjelaskan bahwa diwaktu apabila sadja Pemerin- 
tah Pusat menjatakan dengan resmi jang bahwa autonomi Atjeh tidak 
dapat, maka waktu itulah mercka akan mcletakkan djabatan serentak 
seluruh Atjeh. 

Djika terdjadi vacuum jang disebabkan dari Pemerintah Pusat scn- 
diri, maka itu adalah atas tanggungdjawab Pemerintah Pusat sendiri, 
mercka tidak akan mau bertanggung djawab. 

Berhubung dengan itu, atas kcpertjajaan Pemimpin dan rakyat 
Atjeh terhadap J.M. yang terutama bersama-sama dengan J.M. Men- 
teri Dalam Negeri serta lain-lain pemimpin di Djawa, maka saja mohon 
agar segeralah hendaknja mendapat kctentuan tentang permohonan 
rakyat Atjeh tersebut, semoga Allah membcrikan taufik dan hidajah 
kepada kita bersama dan tetaplah kcpcrtjajaan rakjat Atjeh tersimpah 
dalam satu tempat jang istimewa pada J.M. dan J.M. Menteri Dalam 
Negeri, serta pemimpin-pemimpin jang lain untuk selama-lamanja. 

Amin Ja Rabba’Ialamin. 

Gubernur Atjeh, 


d.t.o. 

Tgk. Mohd. Daud Beureueh 


Rekaman dengan hormat dikirimkan kehadapan: 

1. J.M. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA di Djakarta. 

2. J.M. WAKIL PRESIDEN REP. INDONESIA di Djakarta. 

3. J.M. MENTERI DALAM NEGERI REP. INDONESIA di Djakarta. 


257 





»o. ou/Ti/a.r**. 

Ub ■TLWm> iSWAl iua **»#/ 

U>«M L*»X4L. X t.I.I. u-w»». 

K«ap«rhvtltani 

a. pMMtapan id»» tu«d XX DJmU lJJ+U Wo. 

01 /Wi.hii. 

t. Otadme-oaadaic Dnu rartaLMMn b|in *•. 


Mnnlnbue, b»to>» b»b»r»p» ormt opalr dnrl «W 

V Xon»ndo Mvljl X Ient.ru X»»lon»X Xndonoulo ( 

sololoo nulsnMor p»r«atob>pordnt»b dorl !■ !«■ 
rt.n Mvi»l Jkiid twbm uklbut b«*l oOoooonon 
d»n koiunposrnooa Tontsro HosIpuoI IndoD«nlo«- 
Mjunwj.ku-uX»d, 

Kopodo optlrd Jsng torosboot dlboosh Inl, Jsdtooi 
X. Kolonsl B..‘UfeonpoeX. Kupolo Stof 7.I.I. HlTlsl X. 

2 . Lot.Kol.totd. »uslr, * bhg Orgonlsosl, 

3 . Ksptsn D.Nslnggolan, mbontno bh« Orgsnloool, 

4 . Lot.Kol.K.Koordln O 00 M, Kopola bb« Artlllarlo, 

a . Kojor Iorln loordln, »»411 “ * " » 

. Mujor Slduuruk, Kspola bh§. roitumbooncM, 

2 . Kajor Jooob Loabls, Kopalu Soksl XXX (fon>Xtdlk) 
. Let.Kol.A.WAsb Maoncur, bakos KlS io nrt M Kos l nsa 
K.a.K.0., 

X oMspsl 8 . dlkonokan bookoonon M)iftAWUAT oantosk 
saionttrh wwktou. Daaps kotontooaa bohso ks- 
tstopon lnl aootol borlakoo pada hurl pon«oXos- 
oroanjo.- 


Kstotapoa lnl dlklrlnkhn kopudoi 
KoaMului ', ollad Tsutaro Dlsl al X T.M.I. dl 
Kootorwdja, soopaj» dldjolonkon aooooroot asstl- 
njs. 

Wskll DJ ekss Tontsrs A«osn« pods Mshksnsh Tontsro 
Arosnp loo»r Msss dl Kostsrsdja oootosk dlnoklos- 


Dlkslosorkaa dl Kostsrodja 
Tu>*»X XX Jull 19M 
■>Jou 9.20 w.I. 

W.-.UJUUI MAMXll.lt / 

ilk OuS I U rt IjaIAOA A t.M.J. IW.1U, 


Jon« aanorlao porlnttoh 
Kaaondon Polljl Tsuttoro U 

T.S.il dl UootorudJ 
■ojor (obduliub LowOoodr 


njsndr.ksjor Tsk.M.Daood Boursu'sh. 


258 



lanriran 11 


SIGLI . B aotober 1951. 


Kehadapm 
Paduka Jang Mulla 
Presiden Bapublik 
Indonesia 
dl 

P.lekarta. 


Dongan segala hormat. 

Dahulu waktu paduka Jang mulia datang ke Atloh ada eala katakan 
bahwai 

I. Kaal akan dltangkap oleh tontera Jang i)l Atjoh dongan alasan 
hondak memborontak.monjimpan sendjata gelap dan sebagalnja. 

II. Waktu ltu saja sebutkan djuga, djlkalau mau Pemorlntah oenang- 
kap serta membunuh kaml ta'usah aongadakan alasanS bohong dan 
mengabul mata. 

III. Paduka Jang mulla pada waktu ltu mongatakan bahwa hal ltu tidak 
akan terdjadi. 

IV. Totapl sekarang seaua Jang saja gambarkan pada paduka Jang mulla 
dahulu ltu telah tordladl Jaitu ponangkapan2 Jang tldak ada ala- 
san somua(sama sokallj peDgoledahan-ponggelodahan dengan sewenang- 
wenang. 

V. Untuk lni saja gambarkan sekall lagl peda Paduka Jang Uulla bah- 
wa dalam dada tlcp2 ra'Jat Atjoh mempunjal tlga tlngkatan Ilklran 
sobagal pusaka pribadi turun tomurun Jaltut 

a. Sabar. 

b. Ta'monghlraukan (djldjlk) 

c. Uelawan. 

VI. Adapun tlndakan sewenang-wenang tontora dl Atjeh ltu telah ms- 
■nlmbulkan kogollsahan besar dlkalangan ra'Jat dan pada kstlka 
lnl menurut penjelldlkcn eaja sobahegian becar masjarakat Atjoh 
telah tlba pada tlngkatan b, Jang saja sebutkan pada ajat V. 

VII. Tldak laln harapan aaja agar dongnn kobldjaksanaan paduka Jang 

mulia dapntlah menghlndarkan -hal2 Jang akan terdjadi Jang kolsk 
mentJeraarkan nama Kegara kita pada mata dunla Internntionol. 


Hormat darl pada saja. 



259 


Lampiran 12 


Contoh Perjanjian Pendek (Korte Verklaring) yang terdiri dari 3 pasal. 

IKRAR 


Bahwa inilah ikrar saja . 

mcngakoe tiga pcrkara: ia itoe: 

Pasal jang pertama: 

Bermoela ikrar saja bahwa sesoenggoehnja . 

djadi soeatoe bahagian dari pada Hindia Nederland, maka wadjiblah 
atas saja selama-lamanja bersetia kepada Baginda Seri Maharadja 
Bclanda dan kepada Wakil Baginda ia itoe Seri Padocka jang diper- 
toean besar Goebernoer Djenderal Hindia Ncdcrland, maka olch Seri 
Padoeka jang dipertocan Besar Goebernoer Djendcral dikaroeniakan 
kepada saja djabatan pemerintahan didalam . 


Pasal jang kedoea: 

Bahwa mengakulah dan berdjandjilah saja bahwa saja tiada akan 
membitjarakan sesoeatoc apa daripada hal ichwal saja dengan radja- 
radja jang asing, melainkan moesoeh Baginda Seri Maharadja Belanda 
itoe moesoeh saja, begitoe djoega sahabat Seri Maharadja Belanda itoe 
sahabat saja adanja. 


Pasal jang ketiga: 

Bahwa mengakoelah dan berdjandjilah saja bahwa sesoenggoehnja 

segala pcngatoeran hal ichwal . 

baik jang telah diatoerkan baik jang akan diatoerkan oleh atau dengan 
nama Baginda Seri Maharadja Belanda atau Seri Padoeka Jang Di- 
pertoean Besar Goebernoer Djenderal Hindia Nederland atau wakilnja, 
semoca pcngatoeran itoe saja hendak mendjalankan lagi segala pe- 
rintah jang akan diperintahkan kepada saja baik oleh Seri Padoeka Jang 
Dipertoean Besar Gubcrnoer Djenderal baik oleh wakilnja, semoea pe- 
rintah itoe saja hendak menoeroetkan djoega adanya. 


260 






Demikianlah ikrar saja jang telah saja mengakoei dengan bersoem- 


pah di.pada . 

taocn hijrat .dan tersoerat tiga helai 


jang sama boenjinja.*) 

Dalam teks yang berbahasa Belanda, Ikrar tersebut ditutup sebagai 
berikut: 

In tegcnwoordigheid van . 

Deze verklaring is goedgekeurd en bckragtigd op den . 

zijnde daarmcde tevens . 

crkend en bevestigd als . van het 

landschap . 

De Gouverneur General 
van Nederlandsch - Indic, 


Ter ordonantie van dcn Gouvemeur General: 
De Algemeene Secretaris, 


Maksud daripada penutup ini adalah bahwa ikrar tersebut telah di- 
setujui dan dikukuhkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. 


* Somer, Jan Marg. De Korte Yerklaring, Breda, 1934, hlm. 362-363. 


261 














Lampiran 13: 


Dattar nama iandschap dengan uleebalangnya 
di daerah Aceh pada tahun 1940 kecuali 
daerah Aceh Besar yang termasuk 
dalam Gouvernements Gebied.*) 


1. ACEH UTARA 


1. 

Landschap 

XII 

Mukim Pidiĕ 

T. Pakĕh Mahmud (Pj.) 

2. 

Landschap 

II 

Mukim Arĕĕ 

T. Amat (Pj.) 

3. 

Landschap 

III 

Mukim Iboih 

T. Muhd. Daud (sementara pute- 
ra T. Bintara Blang Ratna Wang- 
sa Berahim masih kecil). 

4. 

Landschap 

III 

Mukim Aron 

T. Gadĕ (Pj. sementara) 

5. 

Landschap 

VI 

Iĕ Leubeuĕ 

T. Ma' Ali 

6. 

Landschap 

VII 

Mukim Ndjong 

T. Laksamana Umar 

7. 

Landschap 

III 

Mukim Geulumpang Payong T. Bintara Seumasat Muhd. Ha- 

8. 

Landschap 

VIII 

Mukim Samaindra dan 

Lhok Kaju 

aau 

T. Meuntroĕ Sri Paduka 

Maharaja Ma’ Ali 

9. 

Landschap 

III 

Mukim Bambi dan Unoĕ 

T. Panglima Meugoĕ Muda Da- 
lam 

10. 

Landschap 


Mukim Kruĕng Scumideun 

T. Muhammad Banta Syam 

II. 

Landschap 

III 

Mukim Pineung 

T. Bintara Pincung Bcrahim 

12. 

Landschap 

III 

Mukim Gigiĕng 

T. Bintara Palcuĕ Muhd. Den 

13. 

Landschap 

IX 

Mukim Keumangan 

T. Muhammad 

14. 

Landschap 

V 

Mukim Reubĕĕ 

T. Raja Keuchik 

15. 

Landschap 


Mukim Meureudu 

T. Chik Mahmud 

16. 

Landschap 


Mukim Triĕng Gadĕng 

T. Panglima Ma' Ĕ 

17. 

Landschap 


Mukim Pantĕ Raja 

T. Ubit 

18. 

Landschap 

V 

Mukim Cumbok 

T. Seri Muda Pahlawan Bintara 
Cumbok Mohd. Daud 

19. 

Landschap 

II 

Mukim Titeuĕ 

T. Bintara Muhd. Ali 

20. 

Landschap 

II 

Mukim Trusĕb 

T. Seri Muda Pahlawan Bintara 
Cumbok Mohd. Daud (Pj. se- 
mentara) 

21. 

Landschap 


Mukim Keumala 

T. Bintara Hasan 

22. 

Landschap 


Mukim Mĕtareum 

T. Ben Usin 

23. 

Landschap 


Mukim Andeuĕ dan Lala 

T. Ubit 

24. 

Landschap 


Mukim Ilot 

T. Haji Rie Nyak Baday 


•) Daerah ini disebut juga Reghlstreeks Besluurd Gebied. yang secara langsung diperintah 
oleh Belanda, meskipun pada lahirnya di sini uleebalang yang menjalankan peme- 
rintahan dengan bebas, tidak harus mentaati perintah-perintah Controleur yang adadi 
atasnya. Berlainan halnya dengan daerah yang dinamakan Ze!Jbestuurs Gebied. dimana 
pemerintahan dijalankan olch ulecbalang dengan keharusan mentaati perintah- 
perintah Controleur yang ada di atasnya. Daerah yang pertama mencakup Sagi XXII 
Mukim, Sagi XXVI Mukim dan Sagi XXV Mukim (semua ini termasuk dalam Afdeel- 
ing Groot Atjeh) yang sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, masing-masing 
dikepalai oleh T. Panglima Polem Muhd. Ali, T. Nyak Arif dan T. Umar Johan Pahla- 
wan. Daerah ini juga mencakup Kota Singkil yang termasuk dalam Afdeeling Westkusl 
van Atjeh. 


262 



25. 

Landschap 

Mukim Tangsd 

T. Rasyid 

26. 

Landschap 

Mukim Geumpang 

T. Husin (Pj. sementara) 

27. 

Landschap 

Mukim Samalanga 

T. Chik Muhammad 

28. 

Landschap 

Mukim Geulumpang Dua 

T. Bintara Istia Muda Peureudan 

29. 

Landschap 

Peusangan 

T. Haji Chik Muhd. Johan Alam- 
syah 

30. 

Landschap 

Mukim Sawang 

T. Lotan 

31. 

Landschap 

Mukim Nisam 

T. Banta Lotan 

32. 

Landschap 

Mukim Cunda 

T. Chik Mahmud (Pj.) 

33. 

Landschap 

Mukim Bayu 

T. Radĕn 

34. 

Landschap 

Mukim Lhok Seumawe 

T. Abdul Hamid Orang Kaya Seri 
Maharaja Mangkubumi 

35. 

Landschap 

Mukim Blangmangat 

T. Raja Ma' Ali (Pj.) 

36. 

Landschap 

Mukim Samakurok 

T. Abu (Pj. Sementara) 

37. 

Landschap 

Mukim Bluĕk 

T. Imeum Balĕ Bluĕk 

38. 

Landscahp 

Mukim Geudong 

T. Abdul Latif 

39. 

Landschap 

Mukim Blang Mĕ 

T. Abdul Latif (Pj. scmentara) 

40. 

Landschap 

Mukim Kruĕng Pasĕ (di 
seberang sungai) alau 

Tanah Air Tcuku 




Hakim Kruĕng 

T. Raja Mahmud 

41. 

Landschap 

Mukim Kcureutoĕ 

T. Muhd. Basyah (Pj. semcntura) 

42. 

Landschap 

Mukim Matangkuli 

T. Meukuta (Pj) 

43. 

Landschap 

Mukim Peutoĕ 

T. Ali Basyah 

44. 

Landschap 

Mukim Tanah Air Rojo 

Rojo Ceq Kclol 



Ceq Bobasan 

(Pj. semcntara) 

45. 

Landschap 

Mukim Tanah Air Rojo 

Rojo Zainudin 



Bukit 

(Pj. sementara) 

46. 

Landschap 

Mukim Tanah Air Rojo 

Banta Cut 



Siah Utama 


47. 

Landschap 

Mukim Tanah Air Rojo 

Sasa Aman Taleb 



Linggo 


II. 

ACEH TIMUR GAJO LUEUS, TANAH 

AI.AS DAN SERBOJODI 


1. 

Landschap 

Tanjong Seumantok 
dan Meureubok 

T. Muhammad (Pj.) 

2. 

Landschap 

Simpang Ulim 

T. Husin 

3. 

Landschap 

Julok Cut 

T. Muhammad (Pj. sementara) 

4. 

Landschap 

Julok Rayeuk 

T. Ajuran 

5. 

Landschap 

Bugĕng dan Bagok 

T. Chik Mouhd. Daud Syah (Pj. 
semcntara) 

6. 

Landschap 

Idi Cul 

T. Raja Nagor 

7. 

Landschap 

Idi Rayeuk 

T. Chik Mohd. Daud Syah 

8. 

Landschap 

Peudawa Rayeuk 

T. Habib Abdul Aziz 

9. 

Landschap 

Peureulak 

T. Cut Ahmad (Pj.) 

10. 

Landschap 

Sungoĕ Raya 

T. Said Husin bin JaTar bin Agil 

(Pj.) 

11. 

Landschap 

Langsa 

T. Raja Mohd. Ali (Pj.) 

12. 

Landschap 

Serbojodi (Kejeurun Aboq) 

Banta Ali Aman Lage 

13. 

Landschap 

Karang 

T. Muhd. Arifin 

14. 

Landschap 

Sungei Yu 

Tengku Ismail bergelar Kejuruan 
Sungei Yu 

15. 

Landschap 

Tamiang Hulu Selatan 

Tengku Raja Sulong 


263 



16. 

Landschap 

Tamiang hilir Selatan 

Tengku Zainul Abidin gelar 


(Sutan Muda) termasuk 
juga Tanah Alrmasin dan 
Airtawar 

Sutan Muda Indra Kusuma 



17. 

Landschap 

Gajo Luĕus 

Husin (Pj. sementara) 

18. 

Landschap 

Pulaunas 

Rojo Sidon 

19. 

Landschap 

Tanah Air Kejuruan 

Rojo Maribun 


Bambel atau Ndjohor 

(Pj. sementara) 

III. 

ACEH BARAT 



1 . 

Landschap 

Kluang 

T. Mahmud 

2. 

Landschap 

Kualadaya 

T. Sarong 

3. 

Landschap 

Lambeusoĕ 

T. Ali Basyah (Pj. sementara) 

4. 

Landschap 

Unga' 

T. Rayeu’ 

5. 

Landschap 

Lhok Kruĕt 

T. Mahmud 

6. 

Landschap 

Patĕk 

T. Raja Itam 

7. 

Landschap 

Lageuĕn 

T. Sabi 

8. 

Landschap 

Rigaih 

T. Raja Mahmud 

9. 

Landschap 

Kruĕngsabĕ 

Keujeuruĕn Ibrahim 

10. 

Landschap 

Teunom 

T. Husin (Pj. sementara) 

II. 

Landschap 

Woyla 

T. Ben Muhd. Husin 

12. 

Landschap 

Bubon 

T. Raja Cut (Pj. sementara) 

13. 

Landschap 

Lhok Bubon 

T. Min 

14. 

Landschap 

Kawai XVI (Meulaboh 

T. Chik Muhd. Ali Akbar (Pj.) 

15. 

Landschap 

Seunagan 

T. Bĕn 

16. 

Landschap 

Seuneu'am 

Tuanku Abdullah 

17. 

Landschap 

Beutong 

T. Banta Cut 

18. 

Landschap 

Tungkob 

T. Bcurcudan 

19. 

Landschap 

Pameuĕ 

T. Abeue' (Pj. sementara) 

20. 

Landschap 

Kuala Batĕĕ 

T. Cut Din 

21. 

Landschap 

Susoh 

Datok Baginda gelar Datok Raja 

22. 

Landschap 

Blang Pidiĕ 

T. Sabi 

23. 

Landschap 

Manggĕng 

T. Raja Iskandar 

24. 

Landschap 

Lhok Paoh Utara 

T. Raja Nagor (Pj.) 

25. 

Landschap 

Labuhanhaji 

Bestuurs commissie 

26. 

Landschap 

Meukĕ 

T. Raja Cut dan Datok Magi gelar 
Teuku di Gunong 

27. 

Landschap 

Lhok Paoh Selatan 

T. Andah 

28. 

Landschap 

Samadua 

T. Hitam (Pj. sementara) 

29. 

Landschap 

Tapak Tuan 

T. Raja Pakeh 

30. 

Landschap 

Simeulu 

T. Raja Mahmud 

31. 

Landschap 

Tcupah 

Sutan Amin 

32. 


Leukoĕn 

Su’ Gam 

33. 

Landschap 

Salang 

Datok Muhd. Sawal 

34. 

Landschap 

Salang 

Datok Muhd. Sawal 

34. 

Landschap 

Sigulai 

Datok Muhd. Tunei 

35. 

Landschap 

Kluĕt 

T. Marah Adam (Pj.) 

36. 

Landschap 

Trumon 

T. Husin (Pj.) 


264 




Lampiran 14 


MAKLUMAT 
No. GM-14-M 

Kcpada sekalian pcnduduk didacrah ini! 

Pada langgal 3 Nopember 1948 Pcmerintah telah mengambil tin- 
dakan terhadap gerakan SAID ALI cs jang terus menerus menghasut 
sebahagian rakjat untuk mengadakan revolusi umum sebagai sam- 
bungan gerakan mereka pada tanggal 18 Agustus 1948 jang baru lalu. 

Orang-orang jang mengepalai gerakan ini dan jang turut tjampur 
dalamnja telah ditangkap untuk diadili. 

Setelah Maklumat Gubernur Sumatera Utara jang tanggal 20 
Agustus 1948 dikeluarkan berkenaan dengan soal tersebut itu, mereka 
telah berkali-kaii dinasehati agar djangan berbuat sesuatu jang dapat 
menimbulkan kekeruhan dan kekatjauan jang akan merugikan Negara 
dan penduduk seumumnja, akan tetapi mereka tiada mengindahkan, 
bahkan dengan diam-diam dan dengan tjara litjin mereka mengadakan 
berbagai-bagai usaha hasutan untuk menggerakan sebahagian rakjat 
guna meneruskan maksud mereka jang sangat merugikan bagi 
keselamatan Negara dan penduduk seumumnja. 

Oleh karena itu dengan penuh rasa tanggung djawab terhadap 
keselamatan Negara beserta ketenteraman umum, maka Pcmerintah 
merasa perlu mempergunakan alat kekuasaannja mengambil sikap 
sebagai tersebut diatas. 

Maka kepada penduduk dan sekalian rakjat jang tiada tersangkut- 
paut dalam soal ini, diharap tenang dan tenteram dalam keadaan 
apapun djuga. 

Pemerintah bertindak dengan segala kebidjaksanaan jang ada 
padanja. 

Demikianlah agar rakjat dan segenap penduduk mengetahuinja. 

Kutaradja, 4 Nopember 1948 
Gubernur Militer, Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo 
TGK. M. DAOED BEUREUEH 


265 


Lampiran 15 


KEPUTUSAN Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia 
No. 14/Keh/WKPM. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


Menimbang bahwa: 

a. dalam pergolakan masjarakat di daerah Atjeh, sebagai akibat 
dari perdjuangan Kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa 
jang lampau, telah terdjadi bcberapa peristiwa jang bersifat 
kriminil; 

b. bukan sedikit djumlah mereka jang tersangka tersangkut dalam 
peristiwa-pcristiwa jang dimaksud, telah diperiksa/ditahan; 

c. suasana di sckitar Tanah Air kita telah berobah kearah kedjer- 
nihan dan tanggal 27 Desember 1949 telah ditetapkan sebagai 
tanggal penjerahan kcdaulatan oleh Belanda kepada bangsa 
Indonesia; 

d. ini berarti Iangkah bcsar kearah penjempurnaan kebahagiaan 
bagi bangsa Indonesia, oleh karena mana dirasa perlu melahir- 
kan dengan scsuatu perbuatan jang njata perasaan sjukur 
terhadap ALLAH Subhanahuwata’ala atas kurnianja ini pada 
bangsa Indonesia; 

e. salah satu tjara untuk melahirkan perasaan sjukur jang meliputi 
hati sanubari seluruh bangsa Indonesia, adalah pemberian 
abolitic (pembebasan dari pada tuntutan) kepada mereka jang 
baik setjara langsung, maupun tidak langsung tersangkut dalam 
sesuatu perbuatan mengenai peristiwa-peristiwa dalam daerah 
Atjeh, baik jang terkenal di sekitarnja, baik peristiwa-peristiwa 
lain jang timbul kemudian selaku akibat dari peristiwa-pe- 
ristiwa tcrsebut, atau selaku akibat dari pergolakan Revolusi 
Nasional, maupun jang tcrkenal dengan peristiwa Said Ali al 
Sagaf; 

f. dianggap perlu untuk mendjamin ketenteraman dan ketertiban 
umum abolitie (pembebasan dari pada tuntutan) jang dimaksud 
pada sub e terhadap mereka jang namanja tersebut dalam daftar 
jang terlampir pada keputusan ini hanja akan diberikan dengan 
djandji, bahwa mereka buat sementara waktu akan mening- 
galkan daerah Atjeh, dengan ketentuan, bahwa mereka akan 
ditahan dan dituntut kembali apabila djandji itu dilanggar. 

Setelah mendengar Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera 
Utara, Gubernur Militer Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo, Kepala Ke- 
djaksaan dan Kepala Kepolisian Daerah Atjeh; 


266 



Memperhatikan selandjutnja surat Kepala Kepolisian Daerah 
Atjeh tanggal 19 Desember 1949 No. 177/S.R. jang disampaikan kepada 
kami dengan surat Gubernur Militer Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo 
tanggal 20 Desember 1949 No. 606/Sangat Rahasia; 

Mengingat: pasal 14 Undang-Undang Dasar R.I., instructie Wakil 
Perdana Menteri di Sumatera tanggal 20 Agustus 1949 dan Undang- 
Undang No. 2 tahun 1949. 

MENETAPKAN PERATURAN SEBAGAI BERIKUT: 

Pasal 1,— 

Abolitie (pembebasan dari tuntutan) diberikan kepada mereka jang 
baik langsung, maupun tidak langsung tcrsangkut dalam sesuatu per- 
buatan mengenai pcristiwa-peristiwa dalam Daerah Atjeh, baik jang 
terkenal dengan peristiwa Tjumbok dan pcristiwa disekitarnja, baik pe- 
ristiwa-peristiwa lain jang timbul kemudiannja selaku akibat dari 
peristiwa-peristiwa tersebut atau pergolakan Revolusi Nasional, 
maupun jang terkenal dengan peristiwa Said Ali al Sagaf, bilamana 
mereka oleh karena itu telah mcndjalani hukuman ataupun mengalami 
sesuatu tindakan jang bersifat penghukuman. 

Pasal 2.- 

Segala tuntutan (rcchtsvcrvolging) terhadap mercka jang dimaksud 
pada Pasal 1 dihentikan djika dalam tuntutan supaja dihentikan dengan 
segera. 


Pasal 3.- 

Pembebasan mereka jang masih berada didalam tahanan dan tidak 
harus tetap dalam tahanan oleh karena alasan lain, diperhentikan. 

Pasal 4,- 

Untuk mendjamin ketenteraman dan ketertiban umum, abolitie 
(pembebasan dari tuntuian) jang dimaksud dalam pasal 1 terhadap 
mereka jang namanja tersebut dalam daftar jang terlampir pada 
keputusan ini diberikan dengan djandji, bahwa mereka buat sementara 
waktu akan mcninggalkan daerah Atjeh dengan ketentuan, bahwa 
mereka akan ditahan dan dituntut kembali, apabila djandji itu dilanggar. 


Pasal 5.- 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. 


267 


Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Pjm. Presiden Republik Indonesia. 

2. Sekretaris Dewan Menteri Republik Indonesia. 

3. Jm. Menteri Kehakiman Republik Indonesia. 

4. Mahkamah Agung Rcpublik Indonesia. 

5. Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara di Kutaradja. 

6. Gubernur Militer Atjeh, Langkat, dan Tanah Karo di Kutaradja. 

7. Kepala Kedjaksaan Daerah Atjeh di Kutaradja. 

8. Ketua Pengadilan Tinggi Bukittinggi di Kutaradja. 

9. Ketua Pengadilan Negeri di Kutaradja. 

10. Kepala Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja. 

Untuk dimaklumi dan kepada jang berkepentingan untuk diperhatikan 
seperlunya.- 


Kutaradja, 21 Desember 1949 

A.n. Presiden Republik Indonesia, 
Wakil Perdana Menteri di Sumatera. 

dto. 

(Mr. Sjafruddin Prawiranegara). 

Sesuai dengan aslinja: 

Sekretaris Wakil Perdana Menteri, 
dto. 

(R. Marjono Danubroto). 

Salinan 

LAMPIRAN dari Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri 
Sumatera tanggal 21 Desember 1949 No. 
14/Keh/WKPM 

DAFTAR nama orang-orang jang dimaksud dalam pasal 4 dari 
Keputusan Wakil Perdana Mentcri di Sumatera tanggal 
21 Dcsember 1949 No. 14/Keh/WKPM 

1. Said Ali al Sagaf 

2. Waki Harun. 

3. Teungku Hadji Muchsin. 

4. Nja’ Sabi 

5. Teungku Muhammad Asjek. 

6. Muhammad Meraxa. 

7. Teuku Sjamaun Latief. 


268 




Lampiran 16 


MAKLUMAT 
No. 2/1948/GSO 

Setiap Negara didunia pernah mengalami didalam sedjarahnja 
suatu masa jang genting, disebabkan oleh karena timbulnja perten- 
tangan diantara golongan-golongan sesama Warga Negara. 

Pcrtentangan ini scring menjerupai suatu pertentangan jang hebat 
dimana terdjadi pembunuhan-pembunuhan dan penganiajaan-peng- 
aniajaan jang dilakukan oleh golongan jang satu atas golongan jang lain, 
dan sebaliknja. 

Djuga Negara kita tidak luput dari kedjadian-kedjadian jang tidak 
diingini ini. 

Didalam sedjarah 3 tahun, sedjak permakluman Proklamasi 
Kemerdekaan, telah tertjatat beberapa kedjadian-kedjadian jang 
sedemikian rupa; baik jang berlangsung dipulau Sumatera, maupun di 
Djawa. 

Salah satu dari padanja adalah peristiwa jang terkenal dengan 
"TOEMBOK AFFAIRE”. Didalam "Tjoembok Affaire" ini telah terd- 
jadi pembunuhan-pembunuhan dan penganiajaan-penganiajaan. 

Tentang pembunuhan-pembunuhan dan penganiajaan- 
penganiajaan disekitar "Tjoembok Affaire" ini, maka Pemerintah 
Daerah, sesuai dengan pendirian Kepala Badan Penuntut Umum daerah 
ini, dengan ini mengumumkan pendiriannja sebagai berikut: 

"Terhadap mereka jang, baik dengan langsung, maupun dengan 
tidak langsung, telah tjampur dalam pembunuhan-pembunuhan dan 
penganiajaan-penganiajaan, jang bersangkutan dengan Peristiwa 
Tjoembok, tidak akan dilakukan tuntutan, oleh karena kepentingan 
Negara menghendaki mereka diletakkan diluar tuntutan”. 

Kutaradja, 6 September 1948 


Kepala Kedjaksaan Keresidenan Gubernur Sumatera Utara, 
Atjeh di Kutaradja, 


Hasan Aly 


Mr. S.M. Amin. 


l*«piMUi J17 


KOHUNIKE DEWAN BEPOLUSI NBA 

No. L 


SERUAN 

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT NBA 
(M ADJLIS SYURA) 


Bismillahirrachmanirrahim 

L PmA» taanil 1S Bterat 1MW. djun 10 WA. olch Koloaol TII llaua Hmloh rabonml MMteri Ura- 
•wa Peran*. M*h dtajnbU *lih plmplnan NBA *I P U d*n moUter d*rl t*OK** Wadl Nenr* T*k. M. 
Dud Beoreueh. P*d* araktu Ito djug* Tgk. M. I»ud Beoreueh tel*h dibeb**k*u d*rl dj>b*t*nnj* 
*ete(*l W*U Neg*r* du P*oglima Tentera Ial*m Indoue*!* TDT Tgk. TJhl' Dlttro. *ert* membu- 
ternu KaMuet. 

*• Qu*a penggantt Wall Negara dao Knbtnct, tel*h dlbentuk *ebu*h DeH-an Bepolul Jang dlketaa*! 
oleh adr. A. Oanl Uunan f AJah C*ni; bekaa WakU Perdan* Mentert. Dewan Repohul teiah mea- 
djriankan kekuuaannj* *t** org*nl***l NBA ilpU d*o mellter. 

S. Dengan hal enjn Ketun Dewnn Perwakilu Bnkjat periu mrngeluarkan ketentu*aZ sehagal 
herikut : 

*. 8*J* mengaluii adanja Dewan Repoluai aebagal Penguaa* Jang **h ata* NBA *lpU daa 


b. Dew»n PrrwakUu Bakjat teUp merupaku auatu Lrmbag* re*ml dlnamplng Dewu Repolusl. 
guu monerim* pertuggungu djawab dari Dewu BepolusL 

c. 8*J* nienjataku putu* pertuggungu djawab dengu beluu Kabinet Huu AU Jug telah 
dlbubarknn oleh Dewu Repoluw d*n menjerukan *emu* uggota Dewu PerwakUu Rakjat 
ttdak mengadaku hubungu dlnas *p*Z lagl dengu merelu InL 

4. Kepada anggolaZ Dewu Perwakllan Rakjat dengu Inl aaja srniku : 

a. 8up*Ja dalam hubunguZ Dlna* huja mengadaku kontak dengu pUnplnan Dewan Repo- 
lual, netegal suatu Pemerlntah NBA Jug aah, 

b. Dalam bldug krmlUteru huja brrhubunga.' kepada Pugllma Tentera Inlam Indonesia TAT 
Tgk. TjhP Dlttro, Kolonel Tll Haau Saloh, 

o. 8upaja memberlku hu t uan morll Jug aepennhZnJa krpada Drwan Repolnsl untuk menslabll- 
ku kradau du djugu aek*IIZ mrmperlihatkan «lluip Jug mrnentang terhsdap Dewu Re- 
polnal, aehab konaekwensinja amat berat kelak. 

5. Kepada unium aaja aeruku supaja meinbantu Drwan RepoluKi J*ng bermakaud membawa 

rakjat Atjeli Inl krauatu tempat Jug mulla du bahagia. Djangan srkoll’ mrngenihkan keadau 
dengu memperllhatku alkap du tindak-tanduk aerta mrngrluarkan utjapanZ Jang memetjah 
belah, knrana paatl perbustu demiluu aku mrrugikan dlrl kita sendiii. Hlndarkulah dlri darlpa- 
da orang'2 jing nengadja mengatjau dan djanganlah mrndrngar budjukanZ mrrrka ini. 

Marilah klta armua bahu membahu membantu Dewu Repoluai, dalom perdjougannja Jang mulla 
ttu I 


ATdF.II BESAR. 26 MARET 1859.- 
DEWAN PKRWAKILA N RAKJAT NBA (MADJLI8 SJUBA) 
Ketua 


270 


TOK- AMIR HU8IN ALMUDJAHIT 





KOMUNIKE DEWAN REPOI.IISI NBA. 
No. 2 


PERNJATAAN 

= W A L I NEGARA N. B. A. - N. I. I. = 


= Qismillahipeahmanivmhim — 


1. Seluruh IndoneaU, malahan seluruh dunla telah menKetahui bahwa pemlndahan kekuaaaan NJt. 
A.—NJ.I. darl tangan Tgk. M. Daud Beureueh aebagai Wali Negara dan 1'anglima T&T Tgk. Tjhl' 
Ditlro T.I.I. telah bcrlangaung dl Me Tareuem pada langgal 15 Maret 11159, dilakukan olch Kolonel 
TXL llaaun Saleh. 

2. Sedjak itu kckuaaaan N.B.A — NJJ. berada ditangan aebuah Deuan Repoluai, jang Putjuk Plmpi 
nannja berada ditangan aaja aclaku Ketua Dew an Pr rtlmbanign untuk Pcnggantl Wall Negara, 
Dewan Kepolual untuk Penggantl Kabinet, dan Kolonel Hasan Saleh dltundjuk mcndjadi Panglima 
TOT Tgk. TJhl' Ditiro Tentera lalani Indonesln. 

8. Malahan dalam Kapat Deuan Repoluai tanggal 25 Maret 1959, audah tegaa scbutan Deuan Pc.rtlm 
baogan tclah dlrolmh dengan aehutan Wall N-gara kcmbali, dan setjara tunggal aaja telah dltun- 
djuk aebagal WALI NEOARA. ‘-- -- 

4. Pengamblhln alihan Pimpinan N.B.A. Inl sediklt hanjaknja telah membaua kegontjangan dalam 
maajarakat dan rakjat Atjeh bahkan oleh dandalam tubuh para prdjuang acndiri, mrngaklbatkan 
timbulnja tafslran2 dan p<-ndapat2 Jaug keliru, Jang krarmuanja Itu dlsrbabkan olrh litnahan rian 

haaiiton‘2 pihak Jang ingin mrnangguk dlair Jang krruh. 

5. Ketahullah ! Prngnmbilan aiihan Plmpinan N.B.A. — N.I.I. inl aekali-kall tidak dldaaarkan ataa 
aentimrntil terhadap pribadi Tgk. M. Daud Brilrrueh, malahan ae-mnta2 didorong olrh rasa tang 
gung djauab brraama untuk mrujrlaniatkan 2 djuta ummat di Atjeh Danissalam Ini, arrla untuk 
mcnibentuk hari drpan nngkatan muda drngau bahagia dan mulki, nlau dengan tcgao sajn katakan 
untuk melandjutkan tjlta2 unimat Islam Atjrh jang sedang brrdjuniig dengaii djalan Jang uadjar. 

OJ Detran Kepolusi NBA-NII ini akan inenrruskan prnnusjawaratan dengan Pemrrintah R.L, serta 
I akan mrndjadilian musjawatah inl srbagal prlnslp dan bukan untuk taktik. IIERMIISdAWA- 
KAII IALAII MEMPERBINTJANOKAN SKMUA SOAL MELALUI DIPLOMASI. DAN SKKAIJ 
KAIJ TIDAK DAPAT DIAUTIKAN DENOAN "MENJERAH". 

Dahun muajawarah bukan maksud mrntjari inrnang dun kalah, tctapl diatas hasil musjawarah 
krtak, klta mrnerima sebahagian dan pihak Prmrrintah R.I. mrnerima srbahagian dnrl tjila2 kedua 
belah pihak, dus inllah Jang dinamakan prrdamaian. Adanja prrsatuan dan krmbali bersatu scba- 
gal hasll muajawarah krlak, bukanlnh asma srkall prnjrrahan atau mcujerah, nmlahan Itulali 
krusiljiban kita untuk damai dan hrrsatu aelandjutnja imtuk mrlandjutkan Rrpolusl 17 Agustus 
tahun 1945, jang suduh prrnah mrndjadi krwadjiban sutjl kita Uramat lalam didaerah Atjrh maaa 
jang lalu. 

7. Dari Itu dcngan inl kanil srrnkan krpada seiuruh prgawai sipll - polisi darl N.B.A. _ N.I.I. dan 

Anggota TII selurahnja agar tctap tenang dan trtap masing2, pada tugas dan bantulah kaml 
sehingga usaha2 brrdjalan 'sebagaimana mustinja. Hindarilah hasut-mrnghasut dan litnah mrn- 
fitnah serta awas ilan waspada krpada anaslr djahat Jang selalu siap mrngambU kescinpatan da- 
lara kcsempitan, malahan tetap ta'at dan patuhlaii saudara2 krpada maaing2 Krpala Instonsl dan 
Komandan2 Tcntrra jang bcrtanggung djawab mcnjeiamatkan tjita2 mulia dan bahagia «lari Dewan 
Rcpolusi ini, schingga brrhasil dikrtjap oirh kita dan rakjat Atjrh seluruhnja. DJuga krpada rak- 
Jat umum kami srrukan agar hindarUah tafsiran2 arndiri Jang mrrugikaii, djauhiiah bcrita2 bo- 
hong jang mengatjaukan, jang mrrusakkan prrsatuan kita, prnghalang bagi tjita2 baUi dari De- 
wan Kepolusi N.B.A. — N.IX 

AT.IEH BESAR, 26 MARET 1959. 

WALI NEGARA N.B.A. — NJ.L 


TEUNGKU AMIR HUSIN AL MUDJAHID 


Lampiru 19 


PERNJATAAN 


"BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” 

KAMI Komandan-komandan Rcgimcnt III SALAHUDDIN, Regi- 
mcnt II SAMUDRA, Regiment V I.AUT TAWAR, Regimcnt 
VII THARMIHIM dan Regiment IV BATEE TUNGGAI, 
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten ATJEH TIMUR, ATJEH 
UTARA dan ATJEH TENGAH bescrta seluruh instansi-in- 
stansi dan bawahan dalam lingkungan masing-masing, 
setelah;- 

1. Memperhatikan : Tindakan-tindakan bekas Wk. P.M. Abd. Gani 

Usman (Ajah Gani), bekas Menteri Urusan Pe- 
rang Koionel Hasan Saleh dan kawan-kawannja, 
jang telah menjatakan mengambilaiih kekuasaan 
NBA/NII dari Wali NEGARA/KABINET dan 
membentuk apa jang dinamakan DEWAN 
REVOLUSI serta PROGRAM-PROGRAM 
pelaksanaannja sedjak tanggal 15 Maret 1959 jang 
baru lalu, jang tudjuannja telah berkisar dari 
dasar semula perdjuangan NBA/NII:- 

2. Melihat Bahwa segala usaha-usaha terachir jang 

dilakukan selama ini, baik oleh kami sendiri, oleh 
P.M. dan Menteri-menteri NBA, oleh Ketua 
Madjlis Sjura dan lain-lain, dalam rangka memin- 
ta supaja Ajah Gani dan Kolonel HASAN 
SALEH cs kembali mengutuhkan NBA/NII dan 
menghentikan segala gerakan-gerakan jtsb. serta 
bckerdja kembali sebagai Pemimpin-pcmimpin 
NBA/NII lainnja untuk meneruskan perdjuangan 
ini, baik melalui perundingan-perunding- 
an/diplomasi dengan pihak R.I. (Djalan Damai), 
ataupun tjara lainnja, tetapi ternjata tidak 
diterima oleh saudara-saudara tersebut:- 

3. Mendengar : Pendapat-pendapat/Keputusan-keputusan dalam 

sidang jang kami adakan pada tanggal 31 Maret 
1959 di ATJEH TIMUR:- 

4. Membatja : Surat saudara Hasan Saleh tanggal 18 April 1959: 

5. Mengingat : BATAH KAMI DAN ANGGOTA-ANGGOTA 

BAWAHAN KAMI: 


272 





Mcmutuskan: 

DENGAN INI KAMI MENJATAKAN, BAHWA KAMI BE- 
SERTA SELURUH INSTANSI DAN ANGGOTA BAWAHAN 
DALAM LINGKUNGAN MASING-MASING:- 

1. TETAP SETIA DAN THA’AT KEPADA PADUKA JML. WALI 
NEGARA/PANGLIMA TEUNGKU MUHAMMAD DAUD 
BEUREUEH DAN PEMERINTAH PUSAT NEGARA 
BAHAGIAN ATJEH NEGARA ISLAM INDONESIA, dan 

2. MENDUKUNG SEPENUHNJA MAKSUD-MAKSUD PEME- 

RINTAH NBA/NII DALAM MENEMPUH DJALAN PERUN- 
DINGAN/PERDAMAIAN DENGAN PIHAK R.I.:- 

Dikcluarkan di : ATJEH TIMUR 
Pada tanggal : 24 April 1959 
Pada djam : 12.00 W. Atjch 


1 . 

KOMANDAN REGIMENT III 
SALAHUDDIN 

s.d.t.o. 

(RAZALI IDRIS) 

Major TII 

3. 

KOMANDAN REGIMENT V 
LAUT TAWAR 
s.d.t.o. 

(ILJAS LEUBE) 

Let. Kol. TII 

5. 

BUPATI/K.D.K./A. TIMUR 
PATIH 
s.d.t.o. 

(ABUBAKAR AMIN) 

7. 

BUPATI/K.D.K7A. TENGAH 
s.d.t.o. 

(SALEH ADRY) 


2 . 

KOMANDAN REGIMENT II 
SAMUDRA 
s.d.t.o 

(H. IBRAHIM) 

Let. Kol. TII 
4. 

KOMANDAN REGIMENT VII 
THARMIHIM 

s.d.t.o. 

(H. HASANUDDIN) 

Major TII 

6 . 

BUPATI/K.D.K./A. UTARA 
s.d.t.o. 

(H. AFFAN) 

Lct. Kol. TII 

8 . 

KOMANDAN REGIMENT IV 
Bt. TUNGGAI 
s.d.t.o. 

(TEUKU RADJA IDRIS) 
Major TII 




Lampiran 20 


KEPUTUSAN PERDANA MENTERI 
REPUBLIK INDONESIA 
No. l/Missi/1959 


PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA 

Berkehendak mengambil langkah kebidjaksanaan untuk lebih 
mendjamin penjempurnaan dan pembangunan 
dalam daerah swatantra tingkat ke I Atjeh; 

Menimbang : bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu 
membenarkan sebutan "Daerah Istimewa Atjeh” 
kepada Daerah Swatantra Tingkat ke I Atjeh 
sebagai stimulans untuk mengadjukan otonomi 
seluasnja, dalam rangka pelaksanaan Undang- 
Undang No. 1/1957 tentang pokok-pokok Peme- 
rintah Daerah; 


Memperhatikan ; pertimbangan Komandan Komando Daerah 
Militer Atjeh dan Gubernur/Kepala Daerah Swa- 
tantra Tingkat kc I Atjch; 

Mcngingat : Kuasa jang telah diberikan oleh Dewan Menteri 
dalam sidangnja ke-159 pada tanggal 31 Djanuari 
1959; 

Keputusan Perdana Menteri R.I. No. 
196/P.M/1959 tanggal 19 Mei 1959; 


MEMUTUSKAN: 


Pasal 1. Daerah Swatantra Tk. ke I Atjeh dapat disebut "Daerah 

Istimewa Atjeh” dengan tjatatan, bahwa kepada Daerah itu 
tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai daerah swa- 
tantra Tk. ke I seperti termuat dalam Undang-Undang No. 1 
tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, 
begitu pula lain-lain peraturan perundangan jang berlaku un- 
tuk Daerah Swatantra tingkat ke I mengenai otonomi jang 
seluas-luasnja, terutama dalam lapangan keagamaan, per- 
adatan dan pendidikan: 


274 






Pasal 2. Keputusan ini mulai berlaku tanggal 26 Mei 1959 sampai 
ada ketentuan lain; 

Pasal 3. Memberikan instruksi kepada segenap Kementerian, 

Djawatan dan Dinas jang bersangkutan, agar memberikan 
bantuan seperlunja kepada Daerah swatantra tingkat ke I 
Atjeh (Daerah Istimcwa Atjeh) dalam pertumbuhan otonomi 
jang seluasnja. 


Wk. Perdana Menteri I/Ketua 
Missi Pemerintah ke Atjch 

dto. 

= Mr. Hardi = 


Turunan dikirimkan kcpada: 

1. Semua Menteri, 

2. K.D.M.A. 

3. Gubernur/Kepala Dacrah Swatantra tk. ke I 
Atjeh (Daerah Istimewa Atjeh). 

4. Dan lain-lain instansi jang bcrsangkutan. 


275 


Lampiran 21 


Kutaradja tanggal 7 Maret 1961 


Mudah-mudahan disampaikan ALLAH kiranja 
keharibaan: 

Ajahanda Teungku M. Daud Beureueh 
di 

Tempat 


Assalamu’alaikum w.w. 

Bahwa inilah warkatul ichlas, jang datang dari saja M. Jasin, Kol. 
Inf. Panglima KODAM-I/ISKANDAR MUDA, semoga dapatlah sam- 
pai kiranja diharibaan Ajahanda Teungku dengan tiada kurang suatu 
apa. Dan mudah-mudahan Ajahanda Teungku dan sekeluarga dalam 
keadaan sehat wal’aflat didapati warkah saja ini. Amien ja Rob- 
baPalamien! 

Kemudian dari pada itu, tiada lain maksud dan tudjuan saja me- 
njampaikannja, jalah untuk sebagai penjambung lidah, berkata-kata 
dengan Ajahanda Teungku, suatu hasrat jang sudah lama saja kandung, 
semendjak saja diberikan tugas dan tanggung djawab sebagai Panglima 
KODAM-I/ISKANDAR MUDA. 

Bahwa kepada saja, oleh pimpinan/atasan telah diberikan amanah, 
agar kiranja Ajahanda Teungku dapat memaklumi bahwa Pemerintah 
Republik Indonesia masih tetap mengharap kembalinja Ajahanda 
Teungku dengan tjara jang selajaknja demi kebahagiaan rakjat dan 
daerah kita jang sudah sekian lama menderita lahir dan bathin. 

Pemerintah Republik Indonesia akan menampung hasrat Ajah- 
anda Teungku djika menginginkan misalnja ke Mekkah/luar negeri un- 
tuk menunaikan rukun Islam, dan sebagainja. 

Setjara singkat dan terus terang saja menjampaikan amanah ini 
kepada Ajahanda Teungku, djustru saja jakin Ajahanda Teungku pun 
sependapat dengan saja, bahwa keadaan daerah kita jang demikian 
halnja ini, sudah seharusnja Iekas kita pulihkan lahir dan bathin. Dan 
saja pun jakin bahwa Ajahanda Teungku akan dapat mejakini 
kebenaran dan keichlasan amanah jang saja sampaikan diatas. 


276 







Selandjutnja haraplah saja chabar dari Ajahanda Teungku djika 
mungkin dalam djangka waktu jang tidak terlalu lama guna 
persiapan-pcrsiapan kami adanja. 

Mudah-mudahan Tuhan jang Maha Pengasih dan Penjajang, senan- 
tiasa memberikan taufik dan hidajah-Nja kepada kita semua dan 
dapatlah kiranja daerah kita jang kaja raja ini diolah setjepatnja dengan 
tertib guna kemakmuran rakjat dan kemadjuan Sjiarnja Agama. 

Sekianlah dulu, tidak lain do’a saja moga-moga Ajahanda Teungku 
dan keluarga selalu mendapat perlindunganNja. 

Amien. 


Wassalam 

ttd. 

= M. JASIN = 

KolOneL 1nF. 


277 


Lampiran 22 


Atjeh Darussalam, 27 April 1961 


Semoga sampai kiranja, kepada: 

JTH. ANAKANDA KOLONEL M. JASIN 
di Kutaradja. 


"Bismillahirrahmanirrahim” 

Assalamu’alaikum w.w. 

Dengan hormat, 

Dengan Kurnia Allah djuga dan ketulusan hati para pedjuang di- 
samping ajahanda, surat anakanda bertarich 7 Marct 1961, telah selamat 
ajahanda terima pada tanggal 21 April 1961, dan Insja Allah ajahanda 
tclah memaklumi isi kandungannja dengan seksama, dengan dada jang 
lapang dan sehat wal’afiat. 

Dengan anggapan bahwa pernjataan, seruan dan harapan anakanda 
jang terhasrat tulus, ichlas dan benar, maka ajahanda menganggapnja 
sebagai suara dan hasrat baru dari Pemerintah RI jang kini sedang 
berusaha dengan ajahanda dan rakjat Atjch jang sedang berdjuang ber- 
sama ajahanda. 

Ajahanda berkcjakinan, bahwa anakanda KOLONEL M. JASIN, 
sebagai seorang Muslim jang dilahirkan dan dibesarkan di Atjeh, tentu 
sadja mampu merasakan dan mengctahui seluk beluk dan rentetan 
pcrdjuangan demi perdjuangan rakjat Atjeh sedjak dari zaman pen- 
djadjahan sampai sa'at ini, dan kiranja anakanda dapat memberikan 
nilai jang sebenarnja jang mengalir dari telaga djiwa dan hati jang tulus 
ichlas dan djudjur atas gerakan perdjuangan rakjat Atjch jang ajahanda 
pimpin sekarang ini. Dan apa jang terscbut dibawah ini sebagai 
djawaban surat anakanda jth, adalah tidak terlepas dari anggapan dan 
kejakinan ajahanda jang demikian. 

Kiranja anakanda dapat memahami, bahwa pcrdjuangan angkat 
sendjata jang ditjetuskan oleh rakjat Atjeh pada tanggal 21 September 
1953 jang lalu melawan Pcmerintah RI dengan pengorbanan djiwa, 
darah, airmata dan harta benda jang sukar diukur dengan angka-angka 
itu, adalah semata-mata untuk dapat terlaksana HUKUM ALLAH 
DAN SUNNAH RASUL sepenuhnja sesuai dengan PERENTAH 
ALLAH djua, dimana setiap Muslim wadjib melakukannja dengan rela, 
sehingga DINUL ISLAM itu terhindar dari kutak-katik dan rong- 
rongan dari tangan Penguasa Indonesia jang Dlalim itu. 


278 




Djuga atas dasar uchuwwah Islamijah, rakjat Atjeh telah mem- 
buktikan toleransi dan solidernja terhadap saudara-saudaranja jang 
seperdjuangan di Djawa Barat, Sulawesi, Kalimantan dan lain-lain. 

Dalam hubungan jang demikianlah, dengan Takdier dan 'Inajah 
Tuhan Jang Maha Tahu serta dengan kepertjajaan dan amanah jang di- 
tumpahkan Rakjat Atjeh, ajahanda telah didahulukan selangkah 
kemuka guna memimpin perdjuangan jang besar, sukar dan penuh 
dengan pengorbanan tetapi "SUTJI” itu, dan Insja Allah telah ajah- 
anda laksanakan dengan segala kemampuan jang diberikan Allah 
kepada diri ajahanda. 

Pcrlu kiranja ajahanda mendjelaskan, bahwa perdjuangan angkat 
sendjata itu digelorakan, adalah sesudah semua usaha setjara damai dan 
konstitusionil dengan Pemcrintah Pusat RI gagal, dimana ternjata 
bahwa segala loyalty dan kepatuhan jang ditumpahkan oleh rakjat Atjeh 
dengan memodali kelandjutan hidup pemerintah RI dengan pengorban- 
an jang maximal itu, diterima dan dianggap oleh Pemerintah RI sebagai 
"kclemahan dan kebodohan belaka”. 

Demikianlah titik besar tempat meluntjurnja seluruh pemberon- 
takan dan kehantjuran Republik Indonesia, jang kini merupakan kusut 
jang tak terselesaikan. Demikian di Djawa Barat, di Sulawesi, di Kali- 
mantan, di Atjeh dan demikian pulalah di seluruh persada Tanah Air 
Indonesia. 

Dalam pada itu, chususnja di Atjeh sedjak April 1957 sampai 
dengan Agustus 1959, atas usaha putcra-putera Atjeh dalam Apparat 
RI, telah berichtiar meredakan suasana dan perhentian permusuhan, 
untuk kemudian ditjiptakan perdamaian dengan mendekati kepada idee 
perdjuangan rakjat Atjeh jang terkenal dengan Ikrar Lam Teh dan lain- 
lain. 

Dengan dasar bahwa perdjuangan angkat sendjata itu adalah 
semata-mata usaha terachir jang dapat dilakukan dewasa itu, guna 
mentjapai tujuan jang ajahanda sebutkan diatas, dan kejakinan ajahan- 
da bahwa apa jang didjandjikan oleh Pemerintah RI itu benar, ichlas 
dan djudjur, maka ajahanda telah berusaha mejakinkan teman-teman 
lain disamping ajahanda, bahwa bila djalan damai sudah terbuka, djalan 
itulah jang harus kita tempuh, sesuai dengan tuntutan Islam dan Sunnah 
Rasul. 

Dan sedjak itu dimulailah diadakan musjawarat dengan Peme- 
rintah Pusat dan Daerah, guna menempatkan dalam Undang-undang 
Republik Indonesia agar Hukum Islam dilaksanakan untuk Muslim 
Indonesia, atau sekurang-kurangnja di Atjeh, serta penjelesaian per- 
sengketaan di Atjeh dan diseluruh Indonesia lahir dan bathin dengan 
tjara selajaknja. 

Tetapi rupanja Pemerintah RI telah mendjadikan untuk kesekian 
kalinja, kesediaan dan maksud baik itu, untuk mempengaruhi dan 
melalaikan sebahagian teman-teman/para pedjuang disamping ajahanda 


279 


dan teman-teman jang memang mempunjai maksud tertentu, dan kemu- 
dian kesempatan itu digunakan untuk memotong dari belakang dengan 
melupakan ethik dan kesopanan politik, konon pula antara kita sama 
kita, jang kemudian terkenal dengan "Dewan Repolusi” sebagaimana 
anakanda telah memakluminja. 

Sedjak itu, maka api jang hendak padam itu, menjala dan bergelora 
kembali dan bahwa apa jang diharap dan diagung-agungkan oleh Peme- 
rintah RI itu bahwa Atjeh telah aman mclalui Dcwan Repolusi, ternjata 
tidak lebih dari merupakan pangkalan baru tempat melahirkan sengketa 
dan perlawanan landjutan rakjat Atjeh terhadap Pemerintah RI se- 
bagaimana anakanda telah mengalaminja. 

Demikianlah setjara tersingkat hal-hal jang berlaku dimasa jang 
lalu, kiranja mendjadi bahan bagi anakanda scperlunja. 

Anakanda KOLONEL M. JASIN jang dihormati! 

Suara dan hasrat baru Pcmerintah RI melalui lidah dan tulisan 
anakanda, ajahanda sambut dengan tangan terbuka dan lapang dada, 
serta maksud untuk mengolah daerah kita jang kaja raja ini dengan ter- 
tib guna kemakmuran rakjat dan kemadjuan sji’ar Agamanja, pun dapat 
ajahanda pahami dengan scksama. 

Tetapi alangkah bertentangannja maksud-maksud baik di atas 
dengan kenjataan-kenjataan jang berlaku sehari-hari. 

Kedjadian-kedjadian berulangnja kembali pemotongan dari 
belakang di A. Besar, A. Pidie, dan perdjumpaan-per- 
djumpaan/pcngautan pimpinan-pimpinan/teman ajahanda di A. Barat, 
A. Utara dan lain-lain serta apa jang terdjadi di Djeunieb, Semalanga 
dan sebagainja, adalah merupakan hal-hal jang sukar untuk memberi 
suatu pcrtimbangan jang tulus dan ichlas atas maksud baik Pemerintah 
RI dan anakanda jang dihormati. 

Ajahanda kuatir, bahwa pengembalian mereka-mereka di A. Besar, 
A. Barat, A.Pidie dan apa jang sedang diusahakan oleh anakanda di A. 
Utara dan lain-lain, hanja merupakan "pelarian sementara” dari ke- 
sulitan jang dialami, dan keiak disuatu sa’at mereka akan kembali 
ketempat semula, sebagai apa jang pernah terdjadi dengan apa jang 
dinamakan pendukung Dewan Repolusi jang lalu itu. Dan bila kedja- 
dian, berarti bahwa Pemerintah RI akan kembali membuka pangkalan 
baru pula untuk rentetan-rentetan permusuhan jang tidak berachir. 

Selandjutnja andaikata benar-benar mereka kembali kepangkuan 
RI sebagai anakanda harapkan, tetapi kenjataan bahwa diseluruh 
daerah tersebut, masih ketinggalan anggota-anggota/persendjataan 
sebagaimana sekarang ini, maka jakinkanlah wahai anakanda dan 
diketahui hendaknja oleh Pemerintah RI, bahwa bila sendjata-sendjata 
masih berada disana-sini walaupun dalam djumlah jang seketjil-ketjil- 
nja dan mereka jang memegangnja tidak terkendalikan lagi, maka di- 
saat itu daerah Atjeh jang memodali kelandjutan hidup Pemerintah RI 


280 





jang sekarang ini, akan mendjadi neraka dimana segenap orang akan 
berada dalam ketakutan dan apa jang akan terdjadi kelak sukar ajah- 
anda djangkakan dan apa jang anakanda harapkan itu, akan terdjadi 
sebaliknja. 

Ajahanda telah memberikan suatu gambaran jang pasti dengan 
tulus ichlas, semoga mendjadi bahan pegangan anakanda seperlunja. 

Anakanda jang terhormat: 

Walaupun kedjadian-kedjadian diatas jang telah diperlakukan un- 
tuk kesekian kalinja terhadap perdjuangan jang ajahanda pimpin, 
namun atas dasar ketulusan dan sutji hati serta dengan mengharapkan 
Taufieq dan 'Inajah Allah SWT, suara dan hasrat baru anakanda dan 
pemerintah RI, Insja Allah ajahanda akan mcntjoba menampungnja 
dengan kedua belah tangan. Tetapi sebclum itu, ajahanda ingin 
mengemukakan hal-hal jang ajahanda anggap melalui hal-hal itu, hasrat 
Pemerintah RI dan anakanda mungkin sekali tercapai dan Insja Allah 
tertjapai, dan adalah sebagai berikut: 

1. Sebagaimana ajahanda kemukakan diatas, bahwa ajahanda mendjadi 
pemimpin perdjuangan angkat sendjata di Atjeh, adalah pertama- 
tama atas Iradah Illahy dan kedua atas kchendak dan tumpahan 
kepcrtjajaan rakjat Atjeh, baik setjara langsung maupun melalui pim- 
pinan rakjat didaerah-daerah dan sctempat. Maka ajahanda ber- 
maksud untuk bermusjawarat dengan mengundang ulama-ulama, 
pemimpin-pcmimpin, dan pemuka-pemuka rakjat seluruh Atjeh, baik 
jang berada dalam lingkungan RI, jang bersama ajahanda, maupun 
jang berada diluar daerah, untuk mengembalikan amanah dan keper- 
tjajaan jang pernah mereka pikulkan kepundak ajahanda serta 
mengandjurkan perdamaian jang sesungguhnja didaerah ini untuk 
kebahagiaan dan pembangunan sebagaimana anakanda sarankan itu. 

2. Supaja anakanda memberikan kesempatan jang seluas-luasnja 
kepada seluruh teman-teman ajahanda jang telah kembali ke RI 
scmentara itu, untuk turut dalam musjawarah dan pertemuan itu. 
Bila anakanda ragu barang kali atas maksud ini, maka sekurang-ku- 
rangnja ditingkat pimpinan/komandanten, walaupun ini meragukan 
ajahanda karena masih menganggap kurang scmpurna tanpa hadir- 
nja seluruh tcman/pcngikut mereka. 

3. Menundjukkan suatu daerah kewedanaan atau sekurang-kurangnja 
daerah ketjamatan di daerah Atjch ini, guna tempat bermusjawarah 
itu. Daerah mana bebas dalam arti jang sesungguhnja dari segala 
propaganda politik, lebih-lebih antjaman sendjata, sehingga seluruh 
mereka jang hadir bebas mengcluarkan pendapat dan idjtihadnja 
menurut pengetahuan dan ideanja masing-masing. 

Demikianlah hal-hal jang ajahanda kemukakan, sebagai titik mula 
jang harus ajahanda tempuh, djika memang anakanda dan pemerintah 


281 


RI mengingini dengan sesungguhnja dan tulus ichlas, mendjelmanja 
keamanan Iahir bathin di Atjeh untuk kemudian membangunnja 
rohanijah dan djasmanijah dan melaksanakan Hukum Agama jang 
dianut oleh rakjatnja dengan sepenuh-penuhnja. 

Sesudah hal itu selesai, maka akan diri ajahanda, terpulanglah 
kepada Allah dan kepada ajahanda sendiri, karena dengan kehendak 
Allah djua ajahanda dilahirkan, dengan perintah-Nja djua ajahanda 
mcnggerakkan/memimpin perdjuangan ini dan KEHARIBAAN 
ALLAH DJUA AJAHANDA AKAN KEMBALI. 

Bila hal-hal itu anakanda telah sependapat, maka kiranja kepada 
ajahanda dapat diberikan waktu jang tidak terlalu lama dan djuga tidak 
terlalu singkat untuk melaksanakannja. Sementara itu dipihak anak- 
anda, dapat pula menjelaraskan tindakan-tindakan dan perlakuan 
bawahan anakanda dalam segala bidang jang sesuai dengan seruan dan 
ichtiar jang sedang anakanda laksanakan itu. 

Demikianlah sambutan ajahanda atas kandungan surat anakanda 
jang terhormat, semoga berfaedah hendaknja bagi Pemerintah RI dan 
anakanda. 

Kepada Allah ajahanda pohonkan do’a, semoga senantiasa melin- 
dungi dan menaungi hamba-Nja jang melaksanakan perintahNja dan 
kepada-Nja djua kita semua akan kembali, Amien Ja Rabbal’alamien. 

Wassalam Ajahanda, 

(TENGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH) 


Tembusan untuk dimaklumi dan seperlunja, disampaikan dengan hor- 
mat kepada: 

1. Seluruh anakanda Pemimpin-pcmimpin Wilajah/Daerah dan Para 
Komandan Kesatuan dalam TMT Tgk. Tjhik di Tiro T.I.I. 

2. Anakanda Aly Hasjmy di Kutaradja. 

3. Anakanda Letkol. Njak Adam Kamil di Ktr. 

4. Anakanda Majoor Idrus Abbas di Kutaradja. 

5. Anakanda Majoor A.K. Djailani di Ktr. 

6. Anakanda Majoor B.B. Djalal di Meulaboh. 

7. Anakanda Letkol. M. Noordin di Langsa. 

8. Anakanda S.M. Asjsjarif di Lhok Seumawe. 

9. Saudara Tgk. A. Gani Usman (Ajah Gani), Tgk. M.Sjech Abdul- 
hamid (Ajah Hamid), Tgk. H. Affan, A. Wahab Ibrahim dan lain- 
lain, masing-masing di tempatnja. 

10. Dan lain-Iain para pemimpin/Pemuka Rakjat Atjeh. 


282 





I.ampiran 23 


WALI NEGARA 
REPUBLIK ISLAM ATJEH 


MARDLATriLAH, 26 DJUMADIL AWAL 1381 H 
5 NOYEMBER 1961 M 


Kepada 

Jang dihormati Djenderal A.H. Nasution 
Menteri Keamanan Nasional/KASAD 
di 

Djakarta 


Assalamu’alaikum w.w. 

Bismi’llahiTrahmani’rrahim. 

Bahwa setelah merenung dan memikir semasak-masaknja akan 
pesan Djenderal Jang dihormati jang disampaikan oleh anak kami 
Kolonel M. Jasin Panglima KDMA/ISKANDAR MUDA ketika 
berkundjung ketempat kediaman kami pada tanggal 2 November 1961, 
maka Alhamduli’llah renungan dan pemikiran tersebut telah mendapat 
petundjuk dari ALLAH S.W.T., sebagai jang telah kami simpulkan 
dalam DA’WAH jang terlampir bcrsama ini. 

Semoga ALLAH berkcnan mcnjampaikan surat ini beserta dengan 
DA'WAH jang dimaksud kepada Djcnderal sebagai sambutan atas 
pesan Djenderal jang disampaikan oleh Kolonel M. Jasin anak kami itu. 

Kepada anak kami Kolonel M. Jasin pun DA’WAH jang dimaksud 
kami sampaikan untuk mendjadi perhatiannja dan semoga ada faedah- 
nja kelak. 

Demikianlah kami sampaikan DA’WAH ini mudah-mudahan men- 
djadi bahan renungan dan pertimbangan Djenderal untuk memulihkan 
keadaan lahir bathin selandjutnja. 

WALI NEGARA 
REPUBLIK ISLAM ATJEH 

ttd. 

(TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH) 


283 


Lampiran 24 


DA’WAH 

DENGAN MEMPERHATIKAN: 

I. Niat baik jang terkandung dalam surat Kolonel M. Jasin ke- 
pada kami tertanggal 7 Maret 1961, sebagai sambungan 
lidah dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjam- 
paikan amanat Pemerintah jang mengharapkan kembalinja 
kami dengan tjara jang sclajaknja dan untuk memulihkan 
keadaan dlahir bathin didaerah Atjeh seperti dimaksud 
oleh Surat Kolonel M. Jasin kepada kami tertangeal 5 
Agustus 1961. 

II. Hasrat dan keinginan rakjat Atjeh dewasa ini sebagaimana 
jang telah disampaikan kepada kami setjara langsung oleh 
Delegasi Pemuka-pemuka Rakjat Atjeh (jang diutus oleh 
pihak KDMA kepada kami dan sampai ditempat kami pada 
tanggal 4 Oktober 1961) jang terdiri dari: 

1. H. Ibnu Sa'adan (Residen d/p Gubernur/Kepala 
Daerah Istimewa Atjeh). sebagai Ketua Dclegasi. 

2. Majoor Daud Hasan (Wakil Kepala Staf KDMA), 
sebagai Wakil Ketua Delegasi. 

3. Dr. T. Iskandar (Wakil Presiden Universitas Sjiah 
Kuala), sebagai Wakil Golongan Tjerdik Pandai. 

4. A. Gani Usman (Wakil Ketua BPH Daerah Istimewa 
Atjeh). 

5. T. Ali Keurukon (Anggota BPH Daerah Istimewa 
Atjeh). 

6. T. Usman Ja’cob (Wali Kota Kota Besar Kutaradja). 

7. Zaini Bakri (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Atjeh 
Besar). 

8. Ibrahim Abduh (Bupati/Kepala Daerah Tingkat II 
Atjeh Pidie). 

9. Usman Aziz (Bupati/Kepala Daerah tingkat II Atjeh 
Utara). 

10. Radja Wahab (Bupati/Kepala Daerah tingkat II Atjeh 
Tengah). 

11. Tgk. M. Daud (Patih/Wakil Bupati Atjeh Timur). 

12. T. Tjut Mamat (Bupati/Kepala Daerah tingkat II Atjeh 
Selatan). 

13. M. Jusuf (Komisaris Muda Polisi/Kepala Kepolisian A. 
Barat). 


284 





14. Tgk. H. Abdullah Udjong Rimba (Ulama/Pcmimpin 
Rakjat). 

15. H. Abu Bakar Ibrahim (Ulama/Pemimpin Rakjat). 

16. Pawang Lcman (Pemimpin Rakjat). 

17. Nja’Abbas (Patih d/p Kantor Bupati Atjeh Pidie). 

18. Tgk. Muhjiddin Jusuf (Ulama/Pemimpin Pemuda). 

19. Abdullah Muzakkir Walad (Veteran Pedjuang ’45/ex 
Komd. CPM Div. X TNI). 

20. Nja’ Na Hamzah (Saudagar/Wakil Golongan 
Pedagang). 

21. Isma’il Usman (Saudagar/Wakil Golongan Pedagang). 

22. A.M. Ahmady (dari Golongan Pemuda). 

23. M. Thahir Mahmud (dari golongan Pemuda). 

24. Hasanuddin (dari Golongan Pcmuda). 

25. Gazali Idris (dari Golongan Pemuda). 

26. Usman (R.S.U. Bireuen/Wakil P.M.I.). 

27. Insja (Wakil Golongan Buruh). 

28. Chairmeng (Wartawan PhotograaO- 

Delegasi melalui Djurubitjara-djurubitjara mereka (M. 
Jusuf dan A. Muzakkir Walad) dan Ketua Delegasi (H. 
Ibnu Sa’adan) dalam pertemuan-pertemuan dengan kami 
pada tanggal 4 dan 5 Oktober, telah memadjukan permin- 
taan kepada kami untuk kcmbali memimpin mereka dan 
Rakjat Atjeh, guna kcpentingan Agama dan Rakjat Atjeh, 
jang mereka tjintai; 

III. Hasrat dan keinginan Djenderal A.H. Nasution (Menteri 
Keamanan Nasional) jang telah disampaikan oleh Kolonel 
M. Jasin (Panglima KDMA/ISKANDAR MUDA) serta 
hasrat Kolonel Jasin sendiri jang disampaikannja setjara 
tulus ichlas dan dari hati ke hati ketika beliau menemui 
kami ditempat kediaman kami pada tanggal 2 November 
1961, dalam pembitjaraan mana kepada kami telah di- 
madjukan pengharapan-pengharapan agar kami kembali 
memimpin rakjat Atjeh; 

Semua-semuanja itu (I, II dan III) telah dapat memberikan 
kejakinan jang tjukup kepada kami adanja keichlasan un- 
tuk memulihkan kcadaan dlahir bathin didaerah Atjeh 
chususnja dan diseluruh Indonesia Umumnja; 

DENGAN MENGINGAT: 

I. Pernjataan Presiden/Panglima Tertinggi dalam Decreet ter- 
tanggal 5 Djuli 1959 jang menjatakan bahwa Piagam 
Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai UUD tahun 
1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan 


285 


dengan Konstitusi tersebut, dalam Piagam mana telah di- 
tjantumkan dengan terang sebagai sila jang utama bagi 
negara Indonesia, iaJah Ketuhanan jang Maha Esa dengan 
kewadjiban mendjalankan Sjari’at Islam bagi Pemeluk- 
pcmeluknja; 

II. PJandji Presiden/Panglima Tertinggi dihadapan para Alim- 
Ulama Atjeh di Kutaradja pada tahun 1947, jang akan 
memberikan kesempatan bagi Rakjat Atjeh untuk hidup 
dan mcngatur kehidupan masjarakatnja sesuai dengan 
Sjan at Agama mereka; 


III. Hasrat (keinginan) jang scnantiasa hidup terus menerus di- 
tengah-tengah masjarakat Atjeh untuk mendjalankan 
5»janat Islam sebagai tergambar dalam hasil pemilihan 
umum pada tahun 1955, dimana hampir 100% dari para 
pemilih dalam daerah Atjeh setjara bcbas dan demokratis 
telah mcmilih tjita-tjita ISLAM; 

IV. Sedjarah Atjeh dari masa kemasa turun temurun dan 
peranan (rasa tanggung djawab) jang teiah ditundjukkan 
oleh Ummat Islam Atjeh dalam sedjarah perdjuangan 
kemerdekaan Indonesia, hingga daerah Atjeh oleh 
PemerintaJi Rcpublik Indonesia telah ditetapkan sebagai 
Daerah Istimcwa; 


MAK m,I» A ^I, ATA u S NAN ?* RAKJAT ATJ EH, dengan mengingat 

?K RN.^n JST ? #k 5 fln Indonesia adalah AMANAT 
(iujknia) ILAHY dan dengan penuh rasa tanggung djawab 

kepada Allah S.W^T menjampaikan DA’WAH agar didalam ling- 
*? AERAH ISTIMEWA ATJEH didjalankan SJARPAT 
tbL/KM, hingga rakjat Atjeh dengan keridlaan ALLAH S.W.T. 

N«" C p h n U ? a . h .( ma mpu) memberikan sumbangan untuk 
Negara Republik Indonesia; 


KEPADA ALLAH kami memohonkan ampun dan kepada-NJA kami 
menjerahkan diri. 

MARDLATILLAH, 25 DJUMADLLAWAL 1381 H 

4 NOVEMBER 1961 M 

ATAS NAMA RAKJAT ATJEH 


286 


(TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH) 




Lampiran 25 


Kepada 

Jth. Bapak TEUNGKU MOHAMMAD DAUD BEUREUEH 

ASSALAMU’ALAIKUM W.W. 

Dengan rasa gembira kami mengutjapkan sjukur kehadirat Ilahi 
Rabbi, bahwa surat dan Da’wah dari Bapak jang dibawa oleh Putra 
Bapak Hasballah Daud telah kami terima dan mengenai isinja telah 
kami mengerti dan kami pahami. 

Sesungguhnja apa jang dimaksud dalam Da’wah tersebut telah ter- 
tjakup dalam Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 
l/Missi/1959 (Missi Hardi), jang tidak lain merupakan wadah dan 
rangka dari pada apa jang dimaksud Da'wah tersebut. 

Perlu saja djelaskan bahwa selama belum pulihnja keamanan di- 
daerah Atjeh pada waktu-waktu jang lalu, tentulah wadah dan rangka 
jang telah disediakan Pemerintah itu tidak dapat diisi sebagaimana 
mestinja. 

Dengan pulihnja keamanan didaerah Atjeh sekarang ini, maka 
terletaklah kepada Pemerintah Daerah/Peperda dan seluruh rakjat 
Atjeh untuk mengisi wadah dan rangka jang telah diletakkan Missi Har- 
di tersebut. 

Sekianlah, moga-moga Bapak maklum adanja. 

Djakarta, 21 November 1961 
MKN/KEPALA STAF ANGKATAN DARAT 
ttd. 

A.H. NASUTION 
DJENDERAL T.N.l. 


Tindasan: 

PANGDAM I/ISKANDAR MUDA 


287 


iMrlnn 26 


hardlaU'llah, y, - ? » d J * *> 

16 .tooautar 


13m H. 
1961 H. 


Jtae dUunaatl DJaodatal A.H.Nasutloo 
dl 

t UAAAKT*. 


Blaai 'llahl' mabaanl'natila. 
Aaaalanu'alaikua warahaatu'llahl 


Ituh. 

sahubunian daryan naknud aurat DJondaral Jan« dlhonatl bartangaal Djakarta - 
a townbar 1961 aabaeal aaubutan dan panarlaaan ataa QA'aAU Janr ■» ——,,— 

nuL^Tt 4 t J“ »« uandj«li Iwplnn «u* t lc»u t««Sa 6 

UJuaadl laaal 1301 H./5 Noyabar 1961 X.,baraaaa ini kaai — raltan n«-M—. 
raohnia daaUaaai palakaanaan aalandjutnja dalaa banta Uaul «WiilA daH aia 
ri'at lalaa Jan« aandjadi kandun^an dari 0 A'Uil Jan* «—u—j , 

“*"“ * t J« 1 ' **<* didjadilran Saarab lmtimmm. 4m bahra danran raiati- 
naraan diaaksudkan dlaini kadudukan Uakjat Atjah *-»— ; 

.lelukott dan polokaanMii dori 
UACIW; Udnjo. 

Uabua polakaanaan !ljari'at lalaa dalaa aagala hldanc ^'*r- i 
tukan doncnn djolao dan tegaa dalaa Ondan^-indang cbuaua 
Uta.ua ntjal. Jant tilkoluarian olab Paoarintah puaat. 

LBtuk kapor-Untan paaa l tUraan aaUruaaJn dari bukan aadja kaaawan _ 

UUpi djut» dan aalab Urutaaa kaaaanan bathin aaparU dlhadjatkan olah pa - 
asrintah jau^ telan Ujandcral aaapaiknn pada utuaan knal aalaku aaanab lann - 
Ohuau untuk parhatiau parUabnii^n uud dalaa partaaian tnnccnl 14 Ilomba». 
19a di Jjaanrta, dantan oakaud untuk nuatu lurua dolno omLU- 

laakan pollUok bolait ponjolaaaian kaaaanai. di «tjah.oaka acur poullhank*! 
iraaiar. batldn Udak Urcancju cucat lagi, kaasrinUli oupaja raniEiahkan par - 
iiatlAA po/.mi toitiaUap n«ipda hak< 4 iak .uikjat Atjch, 

rarikUn P-toharap* kai kiranja *m<Upat Uopat Janc radjar dari Djo.-i.ral- 
Jan« dilmiuaU hincaa dakjat Atjah dancan kortdlaan Allah 

akan i.bih jidan ( nanpu J untuk aaborikan 0 unUr.-mu.J 4 untuk i «gtn uouublik 
nionnoola. r 


■ ujbuaan' i 

«oloncl .-..Jaoin rantdao-i/lJiju.JAu ... 

ni.- ..UU.I4IIJ.. 


/■ 



288 




Lampiran 27 


RENTJANA REALISASI 

Dcngan diterimanja Da’wah jang disampaikan oleh Teungku Muham- 
mad Dawud Beureuch atas nama Rakjat Atjeh oleh Pemerintah RI, se- 
bagaimana dimaksud oleh surat MKN/KASAD Djenderal A.H. Nasu- 
tion tertanggal 21 November 1961, terhadaplah kita kepada masalah 
pokok berikutnja, jakni tcntang merumuskan Rentjana Realisasi sclan- 
djutnja. 

I. Formuleering Realisasi surat MKN/KASAD tertanggal 21 
Novembcr 1961 sebagai djawaban terhadap DA’WAH tertanggal 
4 November 1961, oleh dan/antara utusan jang dipertjajakan dari 
Tcungku Muhammad Dawud Beureuch dan Panglima Kodam 
I/Iskandar Muda jang telah diberi berwenang oleh Pemerintah 
dalam bentuk suatu rumusan Usul Rentjana Undang-Undang jang 
akan disampaikan kepada MKN/KASAD guna diteruskan 
kepada Pemerintah/DPRGR, sesuai pula sebagaimana dimaksud 
dalam amanat lisan MKN/KASAD kepada utusan Tgk. Muham- 
mad Daud Beureueh, dalam pcrtcmuan beliau dengan utusan 
tersebut pada tanggal 14 November 1961 diruang Madjlis 
Menteri Keamanan Nasional di Djakarta, jang dihadiri djuga 
oleh utusan-utusan Pangdam-I/Iskandar Muda jakni KASDAM-I 
Letkol. Njak Adam Kamil, Kcpala Staf I Kapten Manan, dan 
djuga oleh Letkol. Barkah Adjudant Menteri Keamanan 
Nasional. Dalam amanat mana djuga tcrsimpul satu ketetapan 
hati MKN/KASAD untuk menarik garis lurus jang benar-benar 
dapat mengatasi segala pcrsoalan. 

II. Inisiatif Peperda sebagai memulakan mcntjoba mengisi wadah 
sebagaimana dimaksud oleh MKN/KASAD mendapat peng- 
hargaan jang wadjar dari Tgk. Muhammad Dawud Beureueh, 
dcngan do’a, semoga akan dibaringi dengan inisiatif jang ber- 
manfaat selandjutnja. 

III. Menjambut baik usaha menudju kepada penjelesaian keamanan 
dhahir bathin oleh Pangdam I/Iskandar Muda jang telah di- 
berikan wewcnang oleh Pemerintah terbukti dengan pelahiran isi 
hati jang mendalam dan ichlas dalam surat-surat jang dikemuka- 
kan sedjak semula adanja Da'wah, pertimbangan-pertimbangan 
jang menjebabkan kemudian dimadjukan Dawah atas nama 
Rakjat Atjeh, ditambah pula dengan membenarkan pentjatatan 


289 


dan/atau pendaftaran sendjata dan/atau anggota pasukan 
dan/atau perorangan. Hal ini adalah djuga sebagai bukti bantuan 
moreel jang njata kepada Panglima Kodam I/Iskandar Muda, 
dalam menghadapi masalah technis pelaksanaan jang bersifat 
sungguh-sungguh untuk seterusnja dapat dipertanggung djawab- 
kan kepada MKN/KASAD dan Pemerintah. 

Pemikiran jang pokok dalam djurusan usaha penjelesaian bathin 

a ' Sln'?* ! ? am bentuk keseluruhan supaja selekas 

mungkin dapat dilaksanakan di (dalam Wilayah) Atjeh, 

b. Sosial dan Ekonomi: 

Peradotan jang tersimpul didalamnja sebagai pertumbuhan 
adat-istiadat Atjeh jang tclah dipusakai turun-temurun dan 
jang bersendikan Hukum dan Sjari’at baikpun jang telah me- 
rupakan adat qanun dan adat resam, termasuk didalamnja: 

1. Adat megow (pertanian). 

2. Adat hareukat (perekonomian). 

3. Adat Utoih Pandee (perindustrian). 

c. Kemakmuran: Pelaksanaan kemakmuran rakjat Atieh 
chususnja dan Rakjat Indonesia pada umumnja dengan djalan 
membuka lapangan-lapangan hidup baru bagi rakjat Atjeh 
sesuai dengan usaha dan tjita-tjita Pemerintah dalam mem- 
bina kebangunan Rakjat Indonesia dalam kanljah pertum- 
buhan politik sosial dan ekonomi dunia jang modern sekarang 
ini, mengandjurkan Pemerintah dan Rakjat menggali ber- 
bagai matjam kekaj^aan alam jang terkandung didalam bumi 

Uk kebaha «' aan serta rahmat bagi kemakmuran 
seluruh ummat antara lain-lain: 

1. Perluasan dan penambahan pertambangan-pertambangan 
minjak jang telah ada. 

2. Pembukaan pertambangan emas, mangaan, bidji besi, 
timah, mica dan lain-Iain. 

3. Pembukaan fabrik-fabrik kertas, semen, galangan kapal- 
kapal ketjil untuk pelajaran pantai dan lain-lain. 

4. Pembuka^n kebun-kebun baru untuk penanaman kopi, 
lada, teh, tjengkeh, getah, damar, sabut kelapa, kelapa 
sawit, nilam dan iain-lain, perluasan kebun-kebun jang 
telah ada dan/atau pembaharuan penanaman dari pohon- 
pohon jang telah tua. 

5. Pembuatan, perbaikan serta penambahan lalu-lintas umum, 
lalu-Iintas kampung-kampung dan rantau-rantau 

6. Perbaikan serta penambahan alat-alat perhubungan darat 
laut, maupun udara. 



7. Pelandjutan pembukaan dan pembetulan irigasi-irigasi 
besar maupun ketjil. 

8. Perbaikan usaha-usaha mentjari ikan dilaut, dan 
perusahaan memelihara ikan diempang-empang didarat. 

9. Pembukaan rantau-rantau baru jang subur, dengan djalan 
mengadakan transmigrasi lokal. 

d. Pendidikan: Pendidikan jang mula dan rendah sampai kepada 
pendidikan jang tinggi harus sesuai dengan maksud kan- 
dungan adjaran Sjari’at Islam, sebagaimana telah digaris sen- 
dikan oleh pahlawan-pahlawan agung pendidikan Atjeh 
Almarhum Sultan Iskandar Muda dan Almarhum Tgk. Sjiah 
Abdurrauf di Kuala. 

Untuk ini diperlukan pembentukan suatu badan ahli dimana 
didalamnja duduk para ahli ilmijah Atjeh, guna dapat di- 
simpulkan satu rumus jang baik guna dapat diudjudkan 
pelaksanaannja jang segcra. 

c. Sanlunan terhadap jatim-piatu dan fakir-miskin: Santunan 
terhadap jatim-piatu dan fakir-miskin harus mendjadi 
tanggungan Negara, dan ditentukan dalam suatu bentuk UU 
chusus. 

Keseluruhan apa jang tersebut diatas baru bisa berlaku apabila 
Usul Rcntjana sudah diterima dan diundangkan. 

Mardlati’Ilah, 9 Radjab 1381 H 
17 Deccmber 1961 M 


291 



Lampiran 28 (A) 


RENTJANA 


PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. TAHUN 1961 

tentang: 

UNDANG-UNDANG POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 
ISTIMEWA ATJEH 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

Membatja : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 

1945 fasal 18. 

Mcngingat : 1 . Pernjataan Presiden/Panglima Tcrtinggi dalam 
Dccreet tertanggal 5 Djuli 1959 jang menjatakan 
bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 
mendjiwai UUD tahun 1945 dan adalah me- 
rupakan suatu rangkaian kcsatuan dengan Kon- 
stitusi tersebut, dalam Piagam mana telah di- 
tjantumkan dengan terang sebagai sila jang utama 
bagi Negara Indonesia, ialah Ketuhanan Jang 
Maha Esa dengan kewadjiban mendjalankan 
Sjari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknja; 

2. Bahwa untuk peiaksanaan mendjalankan Sjari’at 
Islam harus ada penentuan hukum dengan djelas 
dan tegas dalam suatu Undang-Undang. 

Menimbang : 1. Bahwa sedjarah pcrtumbuhan dan perkembangan 
Pemerintahan jang bersendikan Sjari’at Islam di 
Atjeh jang dipusakai turun-tcmurun sedjak berbi- 
lang abad jang lalu hingga sekarang djelas dan njata 
hubungan pemclukan dan pelaksanaan Sjari’at 
Islam tclah mendjadi adat dan darah daging bagi 
pemeluk-pemeluknja. 

2. Hasrat dan keinginan mendjalankan Sjari’at Islam 
jang senantiasa hidup terus-menerus ditengah- 
tengah masjarakat Atjeh sebagai mana terbukti 
dari hasil pemilihan umum pada tahun 1955. 


MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : PENETAPAN PRESIDEN TENTANG UNDANG- 
UNDANG POKOK PEMERINTAHAN DAERAH 
ISTIMEWA ATJEH: 


BAB I 
Pasal 1. 

Dalam lingkungan Pemerintahan Daerah Istimewa Atjeh berlaku ke- 
wadjiban mendjalankan Sjari’at Islam. 

Pasal 2. 


Sjari’at Islam ialah: 

a. ’Aqidah, 

b. Nidham. 


BAB II 

Jang dimaksud dengan ’Aqidah. 

Pasal 3. 

Hukum-hukum jang mengcnai keimanan dan per’ibadatan. 

BAB III 

Jang dimaksud dengan Nidham. 

Pasal 4. 

Hukum-hukum jang mengatur hidup dan kehidupan masjarakat 
manusia: 

a. Sosial dan Economie, 

b. Kemakmuran, 

c. Pendidikan, 

d. Santunan terhadap Jatim Piatu dan Fakir Miskin. 

Pasal 5. 

Segala Undang-Undang, peraturan-peraturan dan/atau ketetapan-ke- 
tetapan jang berlaku dan/atau akan dilakukan dalam Daerah Istimewa 
Atjeh harus sesuai dengan Sjari’at Islam. 


293 



BAB IV 
Penutup 
Pasal 6. 

Pcnetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 

Agar supaja tiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengun- 
dangan Penetapan Presiden ini dcngan pencmpatan dalam Lembaran 
Negara. 


Ditetapkan di : Djakarta. 

Pada tanggal : . 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


Diundangkan di : Djakarta. 
Pada tanggal ; . 

Menteri Kehakiman 


(.) 


294 






Lampiran 28 (B) 


RENTJANA 


PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
No. TAHUN 1961 


tcntang 


PERATURAN CHUSUS MENGENAI PEMULIHAN KEAMANAN 
DLAHIR DAN BATHIN DALAM LINGKUNGAN DAERAH 
ISTIMEWA ATJEH 


Mcmpcrhatikan 


Mengingat 


Mcnimbang 


Dckrit Prcsidcn Rl/Panglima Tertinggi tanggal 5 
Djuli 1959. 

Untuk kepentingan pemcliharaan seterusnja dari 
bukan sadja kcamanan dlahir, tctapi djuga dan 
malah tcrutama keamanan bathin scbagaimana 
dihadjatkan olch Pcmcrintah, maka scgala hak- 
hak azazi Rakjat Atjch hcndaklah dipulihkan 
kembali; 

Bahwa agar pcmulihan kcamanan bathin tidak 
dapat terganggu gugat lagi, maka Pcmcrintah 
supaja menempatkan pcrhatian penuh terhadap 
kcrugian harta dan djiwa dalam lingkungan 
kehidupan kekcluargaan Rakjat Atjch; 

MEMUTUSKAN: 


Menetapkan : PENETAPAN PRESIDEN TENTANG PER- 
ATURAN CHUSUS MENGENAI PEMU- 
LIHAN KEAMANAN DLAHIR DAN BATHIN 
DALAM LINGKUNGAN DAERAH ISTI- 
MEWA ATJEH. 


Pasal 1. 

Untuk kcpentingan pemeliharaan kcamanan dlahir dan bathin, maka 
segala hak-hak azazi Rakjat Atjch dipulihkan kcmbali; 


295 


Pasal 2. 


Agar pemulihan keamanan bathin tidak dapat terganggu gugat lagi, 
maka Pemerintah mcnempatkan perhatian pcnuh tcrhadap kerugian 
harta dan djiwa dalam lingkungan kehidupan kekeluargaan Rakjat 
Atjeh; 


Pasal 3. 

Penutup 

Penetapan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. 

Agar supaja tiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan peng- 
undangan Penetapan Presiden ini dengan pcncmpatan dalam Lembaran 
Negara. 


Ditetapkan di ; Djakarta. 

Pada tanggal ; . 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


SOEKARNO 

Diundangkan di : Djakarta 
Pada tanggal ; . 

Mentcri Kehakiman 


(.) 


296 











«u 3 eh*> rsrs-xsut 


MWBUK IIUU ATJKM 

au U5AH1 [ITim.TT ISUK /JJEH 


J«n£ o«oeja=c lr,l naa±U£-caoin£T 

1 * °' a ' 1' nothecaai Itaoballah (a«Ulnl n~[—- 3 u_ 

rat ItaptrtJaJaaai). 

> 2. BalhiiY i.E. (oeUlai P«-.b«ntu). 

i 3. ouitoai (nclaku Pouuruh). 

?aD C>e«t ,1. LetooD Tuilooai. 

2. Kapten. 

3. PeraJJurlt I. 

BJobat.n 1 - 1 . l.S.I.Eopublll Inln Itjoh 

2. Kopaln 3taf m TanUra SapubUk t.i — 

AtJah. 

3. ToaUra psr^aucl. 

bahua jan; taraetut naaa dlatu lni bancr bepertJajaaa ka=l uatut. na- 
ujaupoikan oirat-mrut poctluc kapaie ItanUri ioauanan r.ai / r.i.n 

BJoodaral A.E.ruuaitloa di OjakerU aalalui bolonal K.Jaaln Pancllaa_ 

lapjj/lSKAPbAH ISBA di r.utaradja.- 

Kortllatiilloh. =* ^ 

S ;k.venbor I5ITP. 



298 


Lampiran 30 


Kutaradja 28 December 1961 
Kepada 

Ajahanda Tgk. M. Daud Beureueh 
di 

Tempat 

As. W.W. 

Ajahanda, 

Surat ajahanda telah anakanda terima pada tanggal 26 December 
1961 dengan selamat dengan pcrantaraan sdr. Hasbuliah Daud, sdr. 
Amin Negara dan sdr. Mansjur. Anakanda tclah mengerti dan 
memaklumi isi surat ajahanda dengan mendalam dan anakanda hargai 
akan tudjuanAjita-tjita ajahanda mengcnai Sjari’ah Islam jang harus 
berlaku di Atjeh sesuai dengan dekrit Presiden, jang merupakan djuga 
tjita-tjita kaum muslimin dan muslimat seluruhnja. Mengenai surat 
ajahanda kepada J.M. Djenderal Nasution, sebcnarnja anakanda ingin 
sekali bcrtemu dcngan ajahanda untuk membitjarakan sctjara men- 
dalam sehingga tidak timbul kesalahan faham antara ajahanda dengan 
anakanda. Tctapi sajang sekali disebabkan tcmpat tinggal ajahanda 
sangat djauh sekali dan sukar ditjapai. 

Sebenarnja kepada sdr. Hasballah Daud telah anakanda sampai- 
kan pertamakali pada bulan November, agar tempat tinggal ajahanda 
sudah mulai dipindahkan phase demi phase kctempat jang sudah di- 
tjapai, sehingga memudahkan untuk anakanda menemui ajahanda, 
scperti dengan waktu sekarang ini jang sebenarnja anakanda ingin 
bertemu lagi dcngan ajahanda untuk membitjarakan soal-soal jang ajah- 
anda andjurkan kepada J.M. Djendcral Nasution. 

Karena hal tersebut diataslah maka anakanda terpaksa menjam- 
paikan sekarang soal-soal jang perlu ini, dengan setjara tulisan jang 
anakanda merasa kurang puas untuk mcnjampaikannja, karena tidak 
dapat bertemu dengan ajahanda. Tetapi kepada tiga utusan ajahanda, 
anakanda telah terangkan setjara tulus ichlas persoalannja, jang ajah- 
anda dapat menanjakannja. 

Persoalan-persoalan jang anakanda akan terangkan kepada ajah- 
anda adalah keluar dari hati sanubari anakanda jang sutji dan ichlas dan 
Tuhan Jang Maha Esa mcnjaksikannja, dan benar-benar demi nasib 
daerah dan masjarakat Atjeh, adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan anakanda dengan ajahanda baru-baru ini jang 
memakan waktu 2V, djam diantara 4 mata menimbulkan saling 


299 


pengertian jang mendalam, jang mempunjai arti jang sangat 
besar dalam penjelesaian keamanan daerah Atjeh. 

2. Berdasarkan tersebut 1, anakanda ingin memisahkan antara per- 
djuangan politik jang memerlukan waktu tidak sedikit jaitu 
mengenai Sjari'at Islam, dengan penjelesaian keamanan itu sen- 
diri termasuk penjelesaian sisa-sisa anggota-anggota ajahanda 
jang sekarang berada dengan ajahanda. 

3. Perdjuangan politik jaitu mengenai dekrit Presiden "Kembali ke 
Undang-Undang Dasar 1945" jang didjiwai oleh "Piagam Djakar- 
ta" merupakan tjita-tjita tiap orang Islam, karena persoalan- 
persoaian dalam negeri, belum dapat dilaksanakan diseluruh 
Indonesia. Tetapi untuk daerah Atjch, dengan adanja hasil 
Misi Hardi mengenai keistimewaan dalam agama, peradatan 
dan pendidikan, dan diberikan otonomi jang luas untuk 
mengurusnja scndiri ditambah lagi dengan pesanan J.M. 
Djenderal Nasution bahwa untuk mengisi wadah tersebut se- 
perti jang tclah disampaikan kepada ajahanda perantaraan sdr. 
Hasballah Dawud, diserahkan kepada Panglima beserta pemim- 
pin rakjat Atjeh termasuk ajahanda sendiri. Dengan telah pulih 
keamanan sekarang untuk daerah Atjeh, disana kita dapat 
memulainja kearah penjempumaan Agama, dengan dasar 
hukum jang kuat jaitu penetapan Misi Hardi, otonomi jang 
luas, kekuasaan-kekuasaan jang ada di D.P.R.G.R. Atjeh 
ditambah lagi dengan kekuasaan anakanda sebagai Peperda 
terserahlah kepada kita seluruh pemimpin rakjat Atjeh, 
Panglima, Gubernur, anggota-anggota D.P.R.G.R. Atjeh dan 
djuga dari ajahanda scndiri, untuk melaksanakan dengan 
selekas mungkin Sjari’at Islam untuk Daerah Atjeh. Dalam 
beberapa minggu jang lalupun D.P.R.G.R. Atjeh telah mem- 
bentuk panitia perumus pelaksanaan hasil Misi Hardi. Untuk 
melaksanakan soal-soal tersebut di atas anakanda memerlukan 
ajahanda berdekatan dengan anakanda untuk selalu memberi 
nasehat-nasehat guna pelaksanaannja. 

Anakanda jakin, dengan tjara kegiatan-kegiatan dari 
pemimpin daerah sendiri seperti tersebut diatas akan lebih ba- 
njak berhasil, daripada kita menunggu juridis formil belaka dari 
Pemerintah Pusat, seperti ajahanda kehendaki dengan J.M. 
Djenderal Nasution supaja ada surat keputusan Presiden 
mengenai Sjari’at Islam untuk daerah Atjeh. Perlu anakanda 
gambarkan pula bahwa surat ajahanda kepada J.M. Djenderal 
Nasution dengan Iampiran konsep keputusan Presiden 
mengenai Sjari’at Islam anakanda chawatirkan akan menimbul- 
kan kesalahan paham dari Pemerintah Pusat sebagai berikut: 

- Surat ajahanda, setjara resmi ajahanda tulis dengan nama 



Negara Republik Islam Atjeh jang anakanda rasa akan me- 
njinggung perasaan Pemerintah Pusat R.I. 

Dan djuga anakanda beserta Djenderal Nasution akan ter- 
tampar karenanja, disebabkan anakanda beserta Djenderal 
Nasution telah menjampaikan kepada Pemerintah Pusat, 
bahwa persoalan Atjeh termasuk diri ajahanda telah selesai 
sedjak pembitjaraan anakanda dengan ajahanda baru-baru 
ini. Tetapi tiba-tiba muntjul lagi surat resmi dari ajahanda 
dengan nama Negara Republik Islam Atjeh beserta tjapnja. 
Surat Ajahanda setjara resmi sebagai Negara Islam Atjeh 
akan dirasakan oleh Pemerintah Pusat R.I. sebagai mendikte 
dengan konsep peraturan Presiden jang ajahanda lampirkan. 
Karena kechawatiran tersebut diatas, anakanda dengan hati 
sanubari jang tulus ichlas tidak mengizinkan sdr. Hasballah 
Daud menjampaikannja. 

Anakanda chawatir dengan tjara ini, tudjuan bahwa Sjari at 
Islam sesuai dengan dekrit Presiden, chusus untuk daerah 
Atjeh akan terlambat. Perlu anakanda gambarkan, bahwa 
dengan tjara lain, jaitu dengan kekuasaanjang ada didaerah, 
dengan Misi Hardi, otonomi jang luas, Gubernur, 
D.P.R.G.R. Atjeh, Peperda seperti anakanda sebutkan 
diatas lebih lekas terlaksana. Apa gunanja. walaupun pene- 
tapan Presiden telah dikeluarkan. tetapi daerah Atjeh sendm 
tidak dapat mengisinja dalam praktek. 

Sebenamja sekarang pemimpin-pemimpin rakjat Atjeh sen- 
diri jang harus melaksanakan, karena telah dibenarkan 
dengan adanja dekrit Presiden, Misi Hardi, otonomi jang 
luas, D.P.R.G.R. Atjeh, Gubernur dan Peperda. 

Dengan keterangan-keterangan anakanda setjara tulus 
ichlas dengan hati jang bersih, anakanda mengharap d J a "g a "- 
lah menimbulkan saiah paham dari ajahanda. Tuhan Jang Maha 
Esa menjaksikannja. Sekali lagi dengan lekasnja ajahanda 
berdekatan dengan anakanda, akan banjak tertjapai tjita-tjita 
pelaksanaan Sjari’at Islam untuk daerah Atjeh sesuai dcngan 
dekrit Presiden. Dengan ini pula anakanda mengharap dengan 
sangat bantuan dari ajahanda. 

4. Berhubung dengan keterangan-keterangan tersebut diatas 
bahwa penjelesaian mengenai anggota-anggota ajahanda, be- 
serta Staf ajahanda, tidaklah perlu menunggu penjelesaian tu- 
djuan politik jaitu soal Sjari’at Islam untuk Atjeh. 

Sekali lagi hal tersebut tcrgantung dari ajahanda sendiri 
beserta anakanda dan pemimpin-pemimpin rakjat Atjeh sendiri 
jang harus mulai sekarang memulainja melaksanakan Sjari at 
Islam harus berlaku untuk daerah Atjeh. 

Karena hal tersebut diatas anakanda minta bantuan 


301 


scpenuhnja bagi penjelcsaian sisa-sisa anggota ajahanda selekas 
sehingga mereka dapat diurus selandjutnja menurut 
kebidjaksanaan jang anakanda telah berikan. Sebenarnia 
kepada sdr. Hasballah Daud telah anakanda sampaikan 
dahulu pada bulan November, agar pada achir December ’6I 
sudah selesai penempatan ditempat jang baru 

Tetapi sekarang bulan December telah selesai, namun 
neium ada pelaksanaannja sama sekali. 

Dengan ini anakanda minta bantuan sepenuhnja dari ajahanda, 
dan anakanda jakin dengan pengertian jang sangat mendalam an- 
tara anakanda dan ajahanda pada waktu pertemuan dahulu di- 
samping Tuhan Jang Maha Esa mengctahui-Nja, dapatnja 
ajahanda membantu anakanda dengan mcmberi‘tugas kepada 

berikut 35 UUbC UntUk pcnjelcsaian an 8gota-anggota sebagai 

- Anggota-anggota Pasukan beserta sendjata-sendjatanja 
dibawa ke Langsa untuk penampungan, dan dapat diselesai- 
kan pada achir 31 Januari '62. Hal ini dapat ajahanda bantu 
dalam pelaksanaannja, karena anakanda mcngingini selekas 
mungkin menormaliseer penghidupan mereka kembali 

Mengenai ajahanda serta Stafnja anakanda mohon dengan 
sangat bantuan ajahanda dalam phase pertama pada tanggal 31 
Djanuan 62 sudah berada di Kota Simpang Ulim. 

Kemudian mengcnai kedudukan tempat jang tetap dalam 
phase kcdua, anakanda menunggu berita dari ajahanda, dimana 
ajahanda mcnghendakinja. Setelah ajahanda berada ditempat 
jang tetap, banjak soal-soal jang dapat ajahanda sumbangkan 
pada anakanda dalam melaksanakan tjita-tjita Sjari’at Islam un- 
tuk daerah Atjeh. 

Untuk kegiatan-kegiatan ini anakanda telah meme- 
rintahkan kepada Kodim Atjeh Timur untuk membantu 
melaksanakan pemindahan, perawatan, perumahan dan 
sebagainja, untuk keperluan-keperluan tersebut. 

Demikianlah harapan anakanda kepada ajahanda, dan 
mudah-mudahan Tuhan Jang Maha Esa membantu kita ber- 
sama. 

Djug3 bcrsama ini anakanda lampirkan berkas pembi- 
tjara an Djenderal Nasution dengan sdr. Hasballah Daud ianc 
disaksikan oleh K.S. Overste Njak Adam untuk ajahanda 
memahami lebih sempurna. 

As. W.W. 

WASSALAM 

ANAKANDA 

Ttd. 

=KOLONEL M. JASIN= 



“ s&Ll: ^H*- 




fit. AcUsJ* 


to~iU/X/ 


3 Ajum^jUt 

77vO-U+-. /f& 


$-44. *>■ *J , 

-d*l+ . /2^-M-h. Cifa— a-/ ■ ■ ^4a— -y 

< ^ wu * * VU *~" C ‘‘~~' >A ~~ V ' ‘ 

^UA, d^JM. . 

jLuL A-r l ^/T~"r~r 

/^jgJ ^Luao^?*^-*^- 4±*L~-L Z*f* . *u~~~ 

LJZu M?y- ZtM~±r:> 

-d-t-^y^-*-^- • 


ftzM- 4—.:. 


—- 

'/V fu.oL: TL^-o—j*. ^‘ r -*—f‘>-— i » ‘ ■■ '*o-(a--~ • t< y°7 

-l*-f%M-*U. A&- ‘ 'J~£uf■**—£+•* >> -*“-'' :w 7* _ y‘ < /M 


303 


1„«Bpir»n 111 


<^V. M>. M- . 




/***.*-/ -n-L.' -^jC \, # *yi, 

•-/• -t/*—/-L-L -/*--/-A-//lAA-S &-£/**-{ / W , 2*. , 

^iL-WVti. 4^C>u/ -^. - 

y£——l Aum^'AK^.-1-^IU, /;'*-/*—. 

//<-- l' ■£.' r^'. 

, UAa-AJlLl^.A-ll^. ^ K*LjiscJ 

4c<-*-/« '-LtU-t*-/ yj --jU-* 

A-t-t/ ■c/Ltt. Am£jl 

'^uL • " ' 

^A. A*-d. 


«. *U^u 

*« -/-i/U- Ct-£jL—h- 
-- - _. Zl/ lmCmljLmlJ • 

/•«■', -/-*h . #-/La-. AlA-CL^-/ccC/*-, tSL +~f ~ ~ . 

/c-la^/ Cm’ A-A^Da——- Jj- J • jM* fc * 

5 , »-i JbLA-tC*CiA~i*-S /*u. ct-L-j> -CcJs 

l-Lml^a-c-1 4/ /—Ja ^CCJ-cU-.' ^CjC*, &«&. . V 

JkTy.^ ~-/~-. 


A- 


£^ 7 Z.“~^ —?*-— -*-V* —■ 

*>l*~4-l *c*+. -^l.^ 

^--Cc-Ca/u.' /(--£*-, /<-/<- JlI—/*—, . />/-.jCjl-/- 

/~^L~LJ-CJ_ -V jUj~,yC~L*— 4-jJ*. . 

l/l. ^C-A^-A-/ 4CJ /.Jl-£l<-/ A-A - - ^ 


, £j\m- 


-£+- 




// 


T~' 




Lampiran 32 


PERNJATAAN 
WALI NEGARA/PANGLIMA 
TENTARA DAN TERITORIUM TGK. TJHIK DI TIRO 
TENTARA ISLAM INDONESIA 

1. Mcmbatja kawat Presiden R.P.I. tanggal 16 Agustus 1961 No. 1 
chusus, menjatakan bahwa sebaiknja djalan ialah melapur dan 
kawatnja tanggal 23 Agustus 1961, No. Ist. menjatakan bahwa 
pemerintah R.P. I. kembali ke R.I. diiringi dengan pelaporan resmi- 
nja pada tanggal 25 Agustus 1961 di Padang Sidempuan. 

2. Berdasarkan kepada pelaporan resmi Presiden Republik Persatuan 
Indonesia itu, maka dengan ini, kami WALI NEGARA/PANG- 
LIMA Tentera dan Teritorium Tgk. Tjhik di Tiro Tentara Islam 
Indonesia, merasa perlu mengeluarkan sebuah PERNJATAAN 
sebagai berikut: 

PERNJATAAN 

BAHWA PERDJUANGAN MENEGAKKAN HUKUM SJARPAT 
ISLAM DI ATJEH CHUSUSNJA DAN DI INDONESIA 
UMUMNJA TETAP DILANDJUTKAN SESUAI DENGAN ISI 
DAN DJIWA PROKLAMASI 21 SEPTEMBER 1953. 

3. Demikianlah PERNJATAAN ini dikcluarkan untuk dimaklumi oleh 
segenap lapisan masjarakat Islam di Atjeh chususnja dan diseluruh 
Indonesia umumnja. 

DIKELUARKAN DI : ATJEH DARUSSALAM 

TARIECH : 21 RABIUL AWAL 1381 

1 SEPTEMBER 1961 
DJAM : 8.00 WAKTU ATJEH 

WALI NEGARA 

PANGLIMA TENTARA DAN TERITORIUM TGK 
TJHIK DI TIRO TENTARA ISLAM INDONESIA 

t.t.d. 

(TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH) 


305 



33 

PM*ne «itam, U <*tob.r 1 *H, 


(rut lnl ,k,n " nd * p * ll “" '”« Va k ** 1 *”' -wi- 

. ^ 1 *"**" J***?* *- n * n * h *tl» •»> ■MMirahl mijmn Sirjl»»lm, tapt 1«. 

*** P * r ‘ m * k *" ta ""— *- 

MrSTS^ 

t«"ijra«w™- tro b.rg.louhnn 8 - 8 .io n Vm l! , «hingp, porfo .- 
•tow-J t.r«bnt, holrti (tlknMknn tldnk . 0 . M, reeupu 
h " r ■?*""• >hMrn>. 1w 8 tln«*l dlluor hnnlrtrt M». KoirHT 
® r " , »!_ 1 '* nhm ’ 1 ™1''. *" ""1» «.ndlrl b««irtn « omn* 
’**'" • J ""C >« k »n omtEotn tontom dnn pmktl. tldnk l»m.ndjntn. 

Ulnl him * ! " g P '~ ,,1 "««' 1 d » 1 » n k*«1nMi dmlklnn, dnn «tolnhnl» n.- 

Urf- n.i i.- T , 11 ^ papomngrtn bntln Inng bomt. anjo ■rutpnl knpndn 

5^j£?S.JS« da r.* 1t * rm l m *”«" t«r"rt.l dlntuh k.tnnpw*TOrtrfn- 
b.mrtl dnlm kopongnn plhnk kntlen born.nd. 1 ntn, Innp tnru nnm 

r“ p * d ? I* 1 - ? S a.ptmrtw 1 * 1 . Smpnl dlbowih, mln «nolnk nolnkn- 

mJ.^ln#3SR’«^rr “"•J'? ' 1Vimh hu,ran *■!** »" J " turon ltu. 'hkrtmn 
dJS^mST ""«""Rk»*. «m»* Itu, » 1 . nknn dl»nn*knp 

v? "•m ^ntntldnk dmlklnn dlndlnjn. Snjn dlbom ol.h utumn 

^ldowninn lnl tnl. ■>" Vpt«nb.r l?6l, dlmmo 
S^ST^SlJhdEtlE STT 1 "" TS MV " U - Wtp.mdnh nmwdnl d.n«nn 

>3 '•M,. Hr.Sofruddln Prrrtmn.enm, dn- 

tS r "” tlon thl- "l Aipwtu. 1PA1, ntnn ruwn dnn un- 

tuk «min pondukune dnn »lnt p.rlan*Vnnon T.P.T. 

■urol ** todnr rln « ta »*" »» J<w* tordjndl wme.nr.l dlrl mj. 


h~UT^f 



•klmpil neorrnc 1 nn(! tolnh noiuirlanl ponormupoi hrliii oobnpilnni* 3 ra«! an- 
1 * Bibuttan ittnta», nnkn nojn ilnpnt nmnhmtoi *m nomsnkra »opotn 4 mjn npn Inn* 
■"008101 monknn. 

thlni. poda ltu, ootolnhnjn on.ln dnrl aii-Jjwiln, wndnpnt totoranennJ 1nn« 
loMh lnndjut dnn mktn? Jnr« loblh longtop tontnng tondnnn dlooldtnp -"00*101 
dnn tUullnJoh Itjoh.oortn tondmm mnt dnn.tnnnh nlrnjn uiuraijn, dp.n ootelch 10- 
Jn tjohn roendjelndjah wudlnrnt dnn nnnfn'nt, oopnndjnng Jrag dsnnt dltjnpnl olnn 
ldjtlhnd anjn Jnne tnrtmtnn dnlnn nlnn ojnhhdnh, nnto nchlrnjn, onjn nr--^>oi tapo- 
dn toolnpulnn, hnhm Inblh bomr i»nfn'nt dnri imdlnmtojn, npnblla 'bngta mm- 
tuotan untolc tupon . ■*__»; ^tj 4 • - • . 

r ". i t .- »i r crS"/ u * yt*“»**> 

Solnndjutnjn topndn Sdr.dnol» onjn oudnh ommeitan dongnn llonn, npn7Jon* 
klmn.Jn nungldn dlporlntan oobngnl pendjolaonn nongonnl tonijipolnn onjn itu. Ito- 
dnh?an ntan ■endnpot portii*nn*nn Jnng eungguh? dnrt "bngku djun ndnnjn. 

cJr^Aj* WJllrs 

L-IMJ- 3J *’ <r* t ' r b »> 


Soldanlnh dnhulu, 


Lampiran 34 


STAF PENGUASA PERANG DAERAH 
UNTUK DAERAH ISTIMEWA ATJEH 


= KEPUTUSAN PENGUASA PERANG = 

No. KPTS/PEPERDA-061/3/1962 

TENTANG 

KEBIDJAKSANAAN PELAKSANAAN UNSUR-UNSUR SJARPAT 

AGAMA ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNJA DI DAERAH 
ISTIMEWA ATJEH 

selaku 

PENGUASA PERANG DAERAH UNTUK DAERAH ISTIMEWA 

ATJEH 

MENIMBANG : i. Bahwa keamanan di Daerah Istimewa 

Atjeh jang telah ditjapai pada tanggal 17 
Agustus 1961 memerlukan adanja usaha- 
usaha landjutan untuk mentjapai fase 
normalisasi, konsolidasi dan stabilisasi 
bagi keamanan rakjat sctjara merata 
menudju keamanan lahir dan bathin. 

2. Bahwa sebagai salah satu unsur integrasi 
jang pokok daiam usaha mentjapai 
keamanan lahir dan bathin sebagaimana 
dimaksud diatas, perlu segera mengambil 
tindakan, usaha-usaha, pemikiran-pemi- 
kiran jang luas dan mendalam guna 
mcwudjutkan otonomi jang seluas-luas- 
nja bagi Daerah Istimewa Atjeh, 
terutama dibidang keagamaan jang 
merupakan rcalita jang hidup terus 
menerus ditengah-tengah masjarakat 
Atjeh jang dipusakai turun menurun 
sedjak berabad-abad hingga sekarang ini. 

3. Bahwa guna mengambil langkah-langkah 
kebidjaksanaan untuk lebih mendjamin 
pemeliharaan penyempumaan lahir dan 


308 



MENGINGAT 


MENGINGAT PULA: 


bathin dan pembangunan dalam Daerah 
Istimewa Atjeh dalam rangka otonomi 
jang seluas-luasnja maka Penguasa Pe- 
rang Daerah Istimewa Atjeh perlu segera 
mengusahakan kebidjaksanaan berkenan 
dengan pelaksanaan unsur-unsur Sjari’at 
Agama Islam, hal mana adalah sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar 1945 jang 
didjiwai oleh Piagam Djakarta ter- 
tanggal 22 Djuni 1945 jang merupakan 
rangkaian kesatuan dengan konstitusi 
tcrsebut. 

1 Keputusan Presiden Republik Indonesia 
' No. 315 tahun 1959 tentang pernjataan 
kcadaan Pcrang atas scluruh wilajah 
Negara Republik Indoensia. 

2. Undang-Undang No. 23 tahun 1959 
(PRP) fasal 6 ajat 1. 

3. Keputusan Presiden Rcpublik Indonesia 
No. 114 tahun 1960 tanggal 11 Mei 1960 
tentang Pengangkatan Penguasa Perang 
dan Penentuan Daerah Hukumnja. 

1 Keputusan Perdana Menteri Republik 
Indonesia No. l/Missi/1959 berikut Per- 
njataan Missi Pemerintah Pusat ter- 
tanggal 26 Mei 1959. 

2. Dekrit Presiden Republik Indonesia 
tanggal 5 Djuli 1959. 

3. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat Sementara Republik Indonesia 
No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto 
Politik Republik Indonesia sebagai ga- 
ris-garis besar dari pada Haluan Ncgara. 

4. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan 
Rakjat Sementara Republik Indonesia 
No. II/MPRS/1960, tentang garis-garis 
besar pola pembangunan Nasional 
Scmesta Berentjana bcrikut lampiran- 
lampirannja. 

5. Djalannja Revolusi kita, pedoman 
pelaksanaan Manipol. 

6. Revolusi - Sosialisme Indonesia - Pim- 
pinan Nasional (Resopim). 


309 


MEMPERHATIKAN 


7. Pemjataan Pangdam I pada tanggal 17 
Agustus 1961 bahwa suasana di Daerah 
Istimewa Atjeh telah berubah dari 
DARULHARB (daerah perang) men- 
djadi DARUSSALAM (daerah aman 
dan damai). 

8. TRI Komando Rakjat jang ditjetuskan 
Presidcn/Panglima Besar Pembebasan 
Irian Barat tanggal 19 Desember 1961. 

9. Undang-UndangNo. 24tahun 1956, ten- 
tang pembentukan Daerah Otonomi 
Propinsi Atjeh. 

10. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 jo. 
PenyPres. No. 6 tahun 1959 jo Pen. 
Prcs. No. 5 tahun 1960 tentang Pokok- 
Pokok Pcmerintahan Daerah. 

1. Rapat Staf Penguasa Pcrang Daerah Isti- 
mewa Atjch lcngkap dcngan Badan Pem- 
bantu pada tanggal 3 Pebruari 1962. 

2. Resolusi Dcwan Perwakilan Rakjat 
Daerah Gotong Rojong Daerah Istimewa 
Atjeh tanggal 29 September 1961 No. B- 
7/1/DPRDGRI/1961 tentang Keamanan 
dan Pembangunan. 

3. Resolusi Musjawarah Pemerintah 
Daerah Istimewa Atjeh tanggal 23 
Desember 1961 No. l/MPD/1961 tentang 
pelaksanaan landjutan dari pada surat 
Putusan Pcrdana Menteri Republik Indo- 
nesia No. 1/Missi/l959. 

4. Hasil Karja Komisi Lima jang dibentuk 
oleh Penguasa Perang Daerah Istimewa 
Atjeh dcngan keputusan No. 
PP/KPTS/49/5/1958 tanggal 17 Mei 1958, 
tentang penjelidikan sedalam-dalamnja 
keinginan-keinginan jang timbul didalam 
masjarakat di Daerah Istimewa Atjeh. 

5. Hasil Musjawarah Pemerintah Daerah 
Istimewa Atjeh tanggal 19 sampai dengan 
23 Desember 1961 tentang Pedoman 
Pokok Atjeh Membangun. 

6. Surat Menteri Keamanan Nasional/Ke- 
pala Staf Angkatan Darat tanggal 21 
Nopember 1961. 


310 


MEMUTUSKAN 


MENETAPKAN: PERTAMA 


KEDUA 


Terlaksananja setjara tertib 
dan seksama unsur-unsur Sja- 
ri’at Agama Islam bagi peme- 
luk-pemeluknja di Daerah 
Istimewa Atjeh, dengan meng- 
indahkan peraturan perun- 
dangan Negara. 

Penertiban pelaksanaan arti 
dan maksud ajat pertama 
diatas diserahkan sepenuhnja 
kepada Pemerintah Daerah 
Istimewa Atjeh. 


Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Ke- 
putusan ini akan diadakan perbaikan seperlunja. 

Ditetapkan di Kutaradja 
Pada tanggal 7 April 1962. 

PANGLIMA 

DAERAH MILITER I ATJEH/ISKANDAR MUDA 
selaku 

PENGUASA PERANG DAERAH UNTUK DAERAH ISTIMEWA 

ATJEH 


d.t.o. 

M. JASIN 

KOLONEL INF. NRP. 10025 


311 



Lampiran 35 


Kutaradja, 22 Pebruari 1962 


Kepada 

Jth. Ustaz M. Nur E1 Ibrahimy 
di 

Djakarta 


Assalamu Alaikum w.w. 

Dengan hormat, saja tulis surat ini dengan ringkas bahwa per- 
djalanan saja menemui jang mulia Tgk. Muhd. Daud Beureueh, telah 
selcsai dengan berhasil sebagaimana jang kita harapkan. Alham- 
dullillah beliau dcngan gcmbira menerima sebagai mana jang telah 
Ustaz tjeritakan pada saja di Kutaradja. 

Harapan Pangdam I Iskandar Muda ialah agar beliau dapat 
bersembahjang Ied ke Kutaradja dan sesudah itu dimana beliau senang, 
beliau tinggal. Dan maksud Pangdam djuga tentang konsep jang telah 
dirumuskan dan diparaf, dapat kiranja beliau setudjui diumumkan pada 
tanggal 17 Ramadhan 1381, ini beiiau minta djanganlah diumumkan 
pada tanggal tersebut, karena bulan Ramadlan itu adalah bulan jang tak 
haram berperang dalamnja. Beliau berharap agar diumumkan dalam 
bulan haram dan bulan itu jang telah dekat masanja, adalah Zulka’dah. 
Maka pada waktu diumumkan konscp tersebut masa itulah beliau turun 
ke Kutaradja. Dalam masa antara kini dan menantikan Zulka’dah itu, 
djanganlah kiranja Pangdam merasa kawatir. "Sebagai scorang muslim 
saja djamin tak dikaburkan oleh seorang pun tentang keputusan jang 
telah saja ambil itu,” demikian djaminan beliau. 

Hal inipun telah saja sampaikan kepada Kasdam I Iskandar Muda. 
Ternjata bahwa mereka (Staf-stafnja) pun dapat menerima. Dan 
beberapa amanah lisan, beliau suruh sampaikan kepada Pangdam 
(pribadi). 

Hanja ini jang belum saja sampaikan kepada Pangdam, karena be- 
liau telah ke Djakarta. Kasdam berdjandji dengan saja, Insja Allah 
djika Pangdam telah kembali, akan lekas ia mcmanggil saja ke Meulaboh, 
untuk menjampaikan amanah tersebut. 

Demikianlah setjara ringkas jang dapat saja tulis dalam surat ini, 
semoga Ustaz dapat memakluminja. 

312 



Kemudian hari ini juga saja berangkat pulang ke Meulaboh, maka 
dengan ini saja mengutjapkan, Selamat Hari Raja Iedil Fithri 1381, 
kepada Ustaz bersama seluruh keluarga dan maaf lahir bathin. Semoga 
Aliah memberkati kita bersama. Amin!! 

Demikianlah dahulu sampai kita bertemu kembali. 


Wassalam dari saja, 
ttd. 

(Hasan Hanafiah) 


313 


Lampiran 36 


Kutaradja, 5 Februari 1962 


Kepada Jth. 

Ajahanda Teungku Muhammad Daud Beureueh 
di 

Tempat 


ASSALAMUWLAIKUM W.W. 

1. Terlebih dahulu anakanda mengutjapkan selamat berpuasa pada 
ajahanda Teungku dan keluarga dan mudah-mudahan hendaknja 
berada dalam sehat wal’afiat didapati surat ini. 

2. Bahwa anakanda telah mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan 
jang mendalam dengan Saudara Hasballah Daud dan Ustadz M. Nur 
El Ibrahimy mengenai keadaan dan hal-hal terachir dalam rangka 
surat ajahanda jang terachir pada anakanda, hingga bersama ini 
anakanda dengan setjara ichlas mengirimkan surat keputusan 
penguasa Perang Daerah Istimewa Atjeh tentang: Kebidjaksanaan 
pelaksanaan unsur-unsur SjarPat Agama Islam bagi pemeluk-peme- 
luk di Daerah Istimewa Atjeh, jang akan anakanda keluarkan pada 
waktu jang singkat. 

3. Oleh karena mengingat perlulah scbelumnja anakanda menge- 
luarkan surat keputusan tersebut mendapatkan perhatian seperlunja 
dari ajahanda mengenai surat keputusan dimaksud maka bersama ini 
anakanda harap agar setjepat mungkin kiranja ajahanda 
mengirimkan surat keputusan ini kembali guna segera dapat di- 
keluarkan sebagaimana mestinja. 

4. Dalam pada itu anakanda mengharapkan dapatlah kiranja surat 
keputusan tersebut memenuhi hasrat ajahanda sebagaimana surat 
ajahanda jang terachir pada anakanda dan kiranja akan merupakan 
terbukanja pintu pcnjelcsaian terachir masalah keamanan di Daerah 
Istimewa Atjeh dalam keseluruhannja. 

5. Makanja perlu anakanda mengemukakan djuga bahwa anakanda 
bermaksud akan mengeluarkan surat keputusan tersebut bertepatan 
pada hari jang mulia, Nuzul Qur’an jang akan datang. Sehingga 
dapatlah hendaknja kira-kira sepuluh hari sebelum tanggal tersebut 
surat keputusan ini dapat ajahanda kirimkan kembali kepada anak- 
anda. 


314 


Dalam pada itu ajahanda tcntu telah maklum isi dan maksud surat 
keputusan tersebut jaitu adalah suatu hal jang maximai dapat anak- 
anda pertanggung djawabkan sepenuhnja sebagai Penguasa Perang 
Daerah. 

6. Sekianlah semoga Tuhan memberikan rahmat-Nja kepada kita 
semua, Daerah Istimewa Atjeh chususnja, Indonesia umumnja. 

Wassalam 

Anakanda, 

paraf 


=M. JASIN= 
Kolonel Inf. Nrp. 10032 


315 



Lampiran 37 


MARDLATTLLAH, 12 RAMADHAN 1381 H 
17 PEBRUARI 1962 M 


Kepada 

Jang terhormat ananda Kolonel M. Jasin 
di 

KUTARADJA 


Assalamu’alaikum w.w. 

Bismi’llahi’rrahmaniTrahim 

Surat ananda tertanggal 5 Februari 1962, telah selamat ajahanda 
terima dan telah mendapat perhatian sebagai mana dimaksudkan. 

Adapun mengenai surat keputusan jang ananda kemukakan dari 
pihak ajahanda dapat memahaminja dan boleh ananda terus 
laksanakan. 

Mudah-mudahan Allah ■ akan memberi taufiq dan hidajah-Nja djua 
kepada seluruh rakjat Atjeh jang tjinta kepada Islam, dan demikian pula 
kepada ananda sendiri. 


Wassalam 

Ajahanda, 

ttd. 

(TEUNGKU MUHAMMAD DAUD BEUREUEH) 


316 



Lanplmn 38 



tebur kcm» 

gabmraar ndn 



uo 153/sr tmdl Mlaa 87/38 lal tmlan waUb 

radjm utusan dmrl tpr korung tentam 
rakjat kurung monoronckaa tatM dl Mm 
borkuraoul orancSJkng dntmn* «Url idl klMMI C 
dag klro 2 OHpmt pulnh mator gorobok tac tjotan 
borsondjota ttk ouC audnjm uatuk «Muk ial kut 
kokutaradja ttk aarakm aanjnt a auj 
tnjaarir koloaol aj t— m cahJuroo 
tabdbanld nolotakkan djabatannja ttk hal 
alih oajoor hposlajooao«f aobagal omag Jaac 
aonarlma ohabar lta darl oihak twr tolah 
0**1 n kopada kotiaanja dan ar t/b a*rta 
Wttt tnJoorlT aj«*aoon gaharoo daa tak 
mongingat bonuallhutaa pada inl hari taiak bq» 
njatakaa porsotadjuannja ttk ohabar loblh laad|M 
monjusnl habis 


wk roa 


lutaradja, SB-0-1B46.- 

Dlkatahuii 

A*n.Wk.nasldan Atjohi 

Aaaiataa dosidon t.k., 


dd1W.X«f.a£a 


Unt’ik sullnari sorupa banjinjai 
DJnru rullo r.npeja, ^ 



p.Lba." 

Tt ? » T » » 


317 


DAFTAR KEPUSTAKAAN 


I. Ahmad, Drs. Zakaria. Sekltar Kerajaan Aceh Dalam Tahun 1520-1675. Pencrbit 
Monora, Medan, 1972. 

2 1070 "’ Mr ’ S M ' Kenan Z' Kenan X an darl Masa Lampau. Pradnya Paramita, Jakarta, 

3. Arif, Abdullah. Dl Sekitar Peristiwa Pengkhianat Cttmbok. diterbitkan oleh penea- 

rang sendiri, Kutaraja, 1946. P 6 

4. Anf, Abdullah. Bingkisan Kenang-kenangan Kongres Besar PUSA dan Pemuda PUSA 
diterbitkan oleh Pamtia Raya Kongres Besar PUSA dan Pemuda PUSA, Kutaraja, 

5. Anderson, John. Acheen and the Portson North and Easl of Sumatra. Wm Allen and 
Co„ Leendenhall Street, London, 1940. 

6. Dokumen-dokumen peribadi pengarang dari tahun 1945 sampai tahun 1962. 

7. Encyclopedia Britannlca, voI. 2, 1971. 

8. Gelanggang’s, T.A.H. Rahasia Pemberontakan Atjeh dan Kegagalan Mr. S.M. Amin. 
Pustaka Mumiati, Kutaraja, 1956. 

9. Gould, James Warren. Essex Institule Historical Collections. April 1956 Massa- 
chusetts, USA: 'Sumatra America's Pepperpol'. 

I0 ’ ” ar ' a "', h . ari f n , ABADI ' PEMANDANGAN. KENG PO. KOMPAS dan majalah 
FEMINA, Jakarta. 

11. Hussain, Abdullah. PERISTIWA, Penerbitan Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1965 

12. Impact Internalional Eortnightly. 11-12 Januari 1947, London. 

13. "Insider". Atjeh Sepintas Lalu, Fa Archapada, Jakarta, 1950. 

14. Djamil, M. Joenoes. Riwayat Barisan "F" (Eujiwara Kikan) di Aceh. C. 1944. 

15. Jansen, G.H. Mililant Islam. Pan Books London and Sydney. 

16. Kementerian Penerangan Republik Indonesia. Keterangan dan Jawaban Pemerintah 
Tentang Peristiwa Daud Beureueh. 1953. 

17. Kumpulan Volks Almanak, Balai Pustaka, Jakarta. 

18. Kumpulan peta-peta, Perpustakaan Museum Pusat, Jakarta. 

19. Marsden, William. The History of Sumatera. printed for the author by Mr. Croory 
Black House Court, London, 1811. 

20. Meraxa, Dada. Atjeh 1000 Tahun dan Peristiwa Tengku Daud Beureueh c.s., Pener- 
bit Pustaka Hasmar, Medan. 

21. Panglima Polem, T.M.A. Memoir, Penerbit Alhambra, Banda Aceh. 

22. Pemerintah Daerah Aceh. Remlusi Desember ‘45 di Aceh. 

23. Reid, Anthony. The Blood of the People - Revolution and the End of Traditional 
Rule in Northem Sumatera, Oxford University Press, Kuala Lumpur, 1979. 


318 



24. Safwan, Drs. Mardanas. Pahlawan Nasional Mayjen. Teuku Nyak Arif. Penerbit 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Biografi Pahlawan Nasional, 
1976. 

25. Said, Muhammad. Aceh Sepanjang Abad. diterbitkan oleh pengarang sendiri, Medan 
1961. 

26. Saleh, Hasan. Revolusi Islam lndonesia, Pustaka Djihad, 1956. 

27. Siegel, James T. The Rope of God. University of California Press, Berkely and Los 
Angeles. 

28. Snouck Hurgronje, Christian. The Aljehnese, Translated by A.W.C. Sullivan, 2 vol., 
B.J. Brill, Leiden 1934. 

29. Somer, Jan Marg. De Korle Verklaring. Breda, 1934. 

30. Star Weekly: 'Atjeh Selama Pendudukan Jepang' (berdasarkan buku A.J. Piekaar, 
Atjeh en de Oorlog met Japan), 1949. 

31. Talsya, T. Alibasjah. Sejarah dan Dokumen-dokumen Pemberontakan di Atjeh. Pener- 
bit Kesuma, Jakarta. 

32. Van 't Veer, Paul. De Atjeh Oorlog. N.V. Uitgeverij de Arbeiderspers, Amsterdam, 
1969. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Perang Belanda di 
Aceh oleh Abu Bakar. 

33. Wehl, David. The Birth of Indonesia. George Allen Ltd.. London, 1948. 

34- Winkler Prinns Encyclopedie. Amsterdam Elsevier Brussel. 


319 


INDEKS 


A 

Abbas, Nya’: 182 
Abadi: 13 

Abai, T. Raden Tanoh: 161 
Abdoh, Ibrahim: 181 
Abduh, Ibrahim: 52, 181 
Abdullah, Dr. Taulik: 136 
Abdullah, Tgk. Ahmad: 38. 39. 120 
Abdullah, Ustaz Ahmad: 102 
Abdurrahman: 103, 132 
Abidin, T.H. Zainul: 99, 101-103, 139 
Abidin, Tgk. Zainal: 5, 101 
Abubakar: 32 

'Aceh Sepinias Lalu": 50, 51, 53, 80, 82. 

III, 120, 132, 133, 135, 145, 147 
Aceh 1000 Tahun dan Peristiwa Teungku 
Daud Beureueh cs. 87 
Adami, Osman: 44 
Adri, Saleh: 5 
Afandi, Muhd. Juned: 103 
Affan, Tgk. H.: 168 
AfTendi, Yusuf: 62 
Afrika: 23 
Ahdy: 140 

Ahmad, Hasan: 45, 46 
Ahmady, A.R.: 182 
Ajad, K.: 127 
Akhir, A. Gafur: 52 
Alamsjah, T.T. Djohan: 102 
Ali, Hasan: 5, 52, 91, 96, 103, 163, 167, 
179, 190-196, 203 
Ali T.M.: 161 

Ali, T.P.P. Mohd.: 131, 132 
Ali, Teuku Panglima Polem Mu- 
hammad: 33, 35, 37, 38, 87, 90, 91, 98, 
132-135, 139, 142 


Alisyah: 141 

Almujahid, T. Amir Husin: 5, 45, 105, 
114, 117, 118, 124, 142, 163, 165-169, 
197 

Ambon: 24 
Amelz: 9, 61, 208 
Amerika: 228 

Amerika Latin: 9, 13, 16, 23 
Amin, Abu Bakar: 168 
Amin, Ishak: 163, 168 
Amin, Tgk. Djalil: 180 
Amin, T.M.: 5, 35, 52, 124, 131, 135, 163, 
168 

Amin, Mr. S.M.: 11, 57, 58, 86-88, 90,94, 
96, 121, 124-126, 133, 142, 143, 146, 
147, 157, 158, 161-163, 185, 186, 190- 
192 

Amir, Dr.: 113 
Amuntai: 64 

Angan, K. HanaHah Lambaro: 127 
Anggraini: 221, 227, 235 
Anwar, T. Hamid: 93 
Aoki Eigono: 37, 40 
Arif, Abdullah: 87, 136, 163 
Arif, Teuku Nyak: 33, 35, 89, 91, 93, 97, 
110-115, 116-118, 131-134, 137, 139, 
142, 228 

Asaat, Mr.: 56, 57, 60 
Asia: 34 

Askari, Kolonel: 225 
Asyik, Tgk. Muhd. 123 
ATA (Anti Teror Aceh); 159 
ATC (Aceh Trading Company): 9, 44 
"Aljeh en de Oorlog mel Japan ": 31, 227, 
235 

Aziz, Teungku Usman: 52, 181 


320 





Azwar, T. Hamid: 139 

B 

Bafagih, Asa: 10 
Baitahmal: 146 
Baihaqi, A.K.: 188, 196 
Bakri, Zaini: 52, 57, 181 
Bakti: 108 

Bakar, Said Abu: 32, 33, 36, 38, 162 

Bakongan: 30 

Balwi, Teungku Ali: 52 

Bambi, Uleebalang: 105 

Banda Aceh: 55, 90, 216 

Bandar dua: 108 

Bandung: 156, 227 

Bangkok: 190 

Banjarmasin: 221 

"Banjir darah membasahi Tanah Ren- 
cong": 9 

Barisan cap Bintang: 87, 88 
Barisan cap Sauh: 87, 88 
Barisan cap Tombak: 87, 88 
Barisan Garis Belakang: 131 
Barisan Mujahidin: 45 
Barisan Penjaga Keamanan (BPK): 86- 
88. 94 

Barkah: 183, 

Basyah, Mohd. Amin: 27 
Basyah, T.: 161 
Batee: 108, 167 
Bayu: 40. 

Belanda: 21, 30-36, 39, 41-43, 58, 74, 77- 
82, 88. 89, 94, 101, 107, 110-113, 116, 
126, 130, 132, 136, 137, 141, 142, 224- 
226, 228 

Benteng Cumbok: 105 
Beuracan: 167 
Beurahim, Keuthjik: 99 
Bireuen: 99. 101, 102, 108, 112, 139, 141, 
159 

Bireuen, T. Muhammad: 161 
Beureunun: 70, 86, 101, 103, 234 
BKR (Badan Kcinsyafan Rakyat): 12, 23, 
29, 51, 124, 127, 129, 159-161 
Blang Kejeren: 26 
Blang Malu: 103, 216 
Blang, Tgk. H. Makam Kpg.: 160 
BPI (Barisan Pemuda Indonesia): 99 
Bujang, T.: 139 
Bukit Tinggi: 37, 43, 101, 112 
Bung Hatta lihai Hatta, Muhammad 
Bung Kamo lihal Sukarno 
Bung Tomo: 223 


C 

Calang: 34 
Casus belly: 74, 

Chairmeng: 182 
Colonial status quo: 33, 37 
Columbia University: 13 
"Comite van Ontvangts": 21, 58 
Controleur: 40, 141 
Cot Jeumpa: 9, 10 
Cornel University: 228 
Cumbok: 22, 23, 25, 87, 88, 95-99, 101- 
106, 108, 111, 114, 120, 128, 130-134, 
137, 138, 141, 142, 148 
Cumbok, T. Daud: 86, 89, 94-96, 104, 
105, 119, 120, 137 
Cureh, Husin: 140 
Cut, Banta: 52 

D 

Daerah Modal: 3, 50, 61 
Dai Toa: 119 
Dalam, T. Muda: 105 
Daljono, Mr. Mohd.: 9 
Daoedsjah, T. Tjhik Mohd.: 113, 114, 
121, 139, 159 
Daroi, T. Manyak: 161 
Daud, Hasballah: 90, 96, 103, 163, 179, 
182-184, 188, 200, 201 
Daud, Tgk. M.: 181 
Daud, T.: 139 

Daud, Tgk. Sulaiman: 5, 196 
Dewan Banteng: 171 
Dewan Gajah: 171 
Dewan Garuda: 171 

Dewan Revolusi: 3, 5, 166-169, 171, 179, 
192 

Dcwan Syura: 4 
Djaelani: 131 
Djalil, A.. 163 

Djamil, M. Jocnoes: 33, 34, 36-38, 135 
Din, Keutjhik: 161 

"Di Sekilar Peristiwa Pengkhianal Cum- 
bok": 87, 137 
DI/TII: 3-6, 16, 194, 196 
Devisi Gajah I: 156 
Devisi Rencong: 45, 46 
Devisi Tgk. Tjhik di Paya Bakong: 45 
Divisi Tgk. Tjhik di Tiro: 4, 6. 45, 46, 79, 
124, 165, 169, 202, 208 
Djuanda: 190 
Dolah, T.: 161 

Dua, Tgk. Abdurahman Matang 
Geulumpang: 103 


321 


E 

EITendi, Yusuf: 24 
Ensiklopedi Tslam: 39 
Eropa: 228 

F 

"Fatwa": 160 

Feodal: 39, 70, 80, 105, 109, 114, 118-121, 
124, 136, 142, 159, 226 
Fujiwara Kilcan (Riwayat Barisan "F”): 
32-34, 36-39 


G 

Gading, T. Ali Basyah Trieng: 33 
Gading, Waki: 124 

Gaharu, Sjamaun: 91, 92, 97, 117, 131- 
133, 164, 165, 171 
Gani, Abdul: 158 

Gani, Ayah: 26, 27. 46, 165-167, 169, 197 
Gani, Dr. Adnan Kapau: 46, 82, 222 
Garot: 89, 91, 95-97, 99, 101, 103 
Garuda: 44 
Genewa: 102 
Genocide: 13 
Gentleman agreement: 39 
Geurugo', Muhd. Tahir: 103 
Geurugok: 99. 101, 102, 141 
Gigieng: % 

Glee Gapui: 96, 103 
Green Beret: 23 
Gibb: 39 
Guncho: 40, 119 

GPO (Gabungan Partai-partai dan 
Organisasi-organisasi): 159 
G 30 S/PKI: 63, 128 
Gyugun: 102 

H 

Hajat, A.R.: 52 
Haji, Hasballah: 45, 102 
Haji, Muhammadiah: 102 
Hakim, Abdul: 62, 227 
Hamidah, Tjut: 70, 160 
Hamid, Tgk. Syekh Abdul: 32, 35, 36, 39, 
52, 160 
Hamka: 225 
Hanuah, T.: 139 
Hamzah, Nya’ Na: 182 
HanaHah, Tgk, Hasan: 27, 52, 161, 215 
HanaAah, T.T.: 54, 122, 139 
Harahap, Burhanuddin: 162, 163 
Hardi, Mr.: 168 
Hadri, M. Saleh: 168 
Harun, Sofyan: 225 


Harun, Tgk. B.E.: 5 
Harun, Waki: 123, 124 
Hasan, Daud: 102, 103, 181 
Hasan, Mr. T. Mohd.: 57, 95, 113, 119, 
139 

Hasan, Halim: 52 
Hasan, Nyak: 102, 103 
Hasan, T.A.: 5, 96, 168 
Hasan, T. Tjut: 90, 96, 99. 158 
Hasanuddin, H.: 167, 182, 196 
Hasan: 10 

Hasjim, Tgk. Jusuf: 5 
Hasjmy, A.: 46, 52, 123, 131, 132, 170 
Hasyim, A.R.: 52, 180 
Hatta, Muhammad: 57, 60, 62, 63, 163, 
164, 225 

Heron, Ibrahim: 54, 122 
Heutsz, van: 78 

Hindia Belanda: 39, 46, 105, 119, 120, 
136, 224 
Hongkong: 190 
Houtsma: 39 
Howitzer: 103 

Hurgronje, Snouck: 72-75, 110, 229 

Hussain, Abdullah (cit Lah): 137-139,141 

Husin, Muhd.: 96 

Husin, Petua: 33, 97 

Husin, T. Idris: 139 

Husin, T.H.: 99, 101, 102, 139 

Husni: 158 

Husny, Umar: 123 

I 

Ibrahim: 127, 167 
Ibrahim, H. Abu Bakar: 182, 195 
Ibrahim, Tgk. Syekh: 35 
Ibrahimy, M. Nur El: 52 
Idris, Gazali: 167, 182, 195 
Idris, T.: 168 

Ikatan Pemuda Seulawah: 156 

Ikatan Putera: 156 

Ikrar Lam Teh: 164 

Ilot: 97 

Imeum: 232 

Imperialisme: 79 

India: 43, 226 

Indonesia Air Ways: 44 

Inggris: 13, 34, 73, 116, 117, 167 

Indrapuri: 216, 222 

Indrapuri, Tgk. H. Ahmad Hasballah: 35, 
124 

"Insidcr”: 50-54, 80-83, 111, 120, 132, 
135, 136, 145, 147 
Insja: 182 

Insya, Mohd.: 24, 62 


322 



Irak: 23 
Iran: 23 
Irlandia: 23 

Ishak, Nyak: 99, 102, 103 
Iskandar, Dr. T.: 181 
Ismail, Basri: 158 
Ismail, Ilyas: 140 
Ismail, Dr. Taulik: 136 
Ismail, Tgk.: 99 

Institute of Islamic Studies of Philippine: 
140 

Itam, Tjut: 127 
J 

Jacob, T. Usman: 181 
Jakarta: 12, 13, 21, 22, 26, 54, 121, 122, 
133, 182, 201, 226, 227 
Jalil, Tgk. Abdul: 40 
Jansen, G.H.: 79 

Jasin, M.: 43, 55, 139, 179, 180, 182-184, 
190, 192, 194, 196, 197, 200, 209, 210, 
214-216 

Jangka Buya: 99, 101, 102, 108 
Jawa: 23, 24, 70, 224-226 
Jepang: 3, 24, 27, 31-40, 70, 80-82, 84, 85, 
89-92, 99, 112, 116, 117, 119, 136, 137, 
224, 228 
Jerman: 36 

Jeunieb, T. Ahmad: 37 
Jihad: 41 
Johor: 226 

Jusuf, Husin: 24, 168 
Jusuf, M.: 127, 182 
Jusuf, Tgk. Muhjiddin: 182 
Jusuf, T,: 161 
Jusuf, Husni: 163 

K 

Kalc, Tgk. H. Hasan Krueng: 127, 135, 
157, 160 
Kamil: 159 

Kamil.Nyak Adam: 183, 194-196, 215 

"Kamoi Keumeung pubuetbuet”: 26 

Kartohadikusumo: 10 

Kartosuwiryo: 21, 22, 71, 205 

Karim, Darwis: 157, 158 

Kasim, Tgk. M. ALi: 5 

Kasysyafatul Islam: 8 

Keudah: 160 

Keibuko: 141 

Kelly: 117 

Kempetai: 40, 117 

"Kenang-kenangan dari Masa Lampau 
52, 57, 88, 90, 94, 96, 133, 142 
Keng Po: 13 


Kerajaan Aceh: 30 
Kerajaan Kedah: 32 
Kesatria Pesindo: 45, 46, 97 
Keumangan, Teuku: 75 
Keurekon, Tgk. Sjeh Mud. T. Ali: 127, 
158, 181 
KMB: 53 
KNIL: 87 

Knottenbelt: 116, 117 
Kohler: 77 
Komando Jihad: 235 
Komite Nasional Indonesia Daerah 
Aceh: 96-99, 134, 143, 145 
Komunis: 69, 70, 118, 223 
Kongres Batee Kureng: 4 
Kongres Ulama: 20, 129 
Kroeng Kala: 10 

Konsepsi Prinsipiil Bijaksana: 164 
Krueng Panjoĕ: 99, 101, 102, 141 
KSO: 131, 134 

Kutaraja: 11, 12, 21,33, 42-44, 54, 58, 60, 
73, 74, 93, 97, 98, 103, 116, 117, 124, 
125, 157-159, 162, 164, 168, 180, 224, 
234 

L 

Lagang, T. Ali Um: 25, 127, 135 
Ugeuen, T. Sabi: 33, 139 
Ula: 97 

Uma Inong: 157 
Um Baro: 124, 125 

Um Meulo: 86, 87, 89, 94-96, 99, 102- 
105, 120, 137 
Umsie, T. Ibrahim: 161 
Um Temen: 127 

Ungkat: I, 28, 42, 63, 113, 125, 126, 128, 
225, 234 

Utif, T. Syamaun: 123 

Uweung: 108 

Leman, Pawang: 182 

"les hitam": 21, 22, 29 

Uube, Iljas: 167, 179, 195, 196, 200, 215 

Lhok Seumawe: 40, 215 

Lhok Sukon: 167 

Lhong: 30 

Lie (Mayor): 43 

Lubis, Z.: 181 

Lueng Putu: 94, 95, 99. 102, 103 
Luhak Pidie: 82, 98, 131, 132 


M 

Machudum: 157 
MADNI: 83 
Mahmud, N. Tahir: 182 


323 


Mahmud, Tuanku: 97 
Majelis Islam Tinggi: 101 
Majelis Penimbang: 22, 121, 143, 144, 
146-149 

Majelis Syura: 4, 5 

Ma’Ali, Peutua: 102 

Ma'Ali, T.: 95 

Makam, Tgk. H.: 127,157 

Malaya: 32, 34, 36, 38, 43, 190, 226 

Mali: 103 

Mamat, T. Tjut: 181 
Manan, A.: 183 
Manggis, Rasjid: 222 
Mansur, Dr. Tengku: 42 
Mara: 102 

Markas Umum Daerah Aceh: 97-99, 130- 
132, 135, 139 

Masjid Baitul A'la Lil Mujahiddin: 234 
Masubuchi: 36 
Manyak, T.: 46 

Masyumi: 51, 52, 54-58,60-62,70,71, 156 
Matang Geulumpang: 99, 101, 102, 140 
Medan: 20, 21, 24, 25, 29. 54, 72, 94, 95, 
116, 117, 121, 122, 128, 129, 137, 141, 
157-159, 171, 226, 227, 235 
Medan Area: 42, 43 
Mekah: 179 
Memoir: 87, 90 
Metareum: 95-97 
Meulaboh: 26, 157 
Meunasah Dayah: 215, 216 
Meuraksa, Muhammad: 123 
Meuraxa, Dada: 87 

Meuraxa, Tgk. Abdussalam: 127, 157, 
160, 161 

Meuraxa, T. Djohan: 91, 161 
Meuraxa, Teuku Nek: 77, 78 
Meureudu: 94, 101, 102, 167 
"Militaire bystand”: 156, 157 
Militant Islam: 79 
Mirzham: 188 

Misi Hardi: 5, 168, 171,179, 183, 197, 211 
Mobrig: 11, 21, 24, 62, 156, 157 
Moh, Ling Hong: 52 
Muara Tiga: 108 
Mubin, Nya': 127 
Muhammad, Ali: 27 
Muhsin, Tgk. H.: 123 
Mujahidin: 97, 131, 224 
Mukim-mukim Kale: 108 
Mukmin, Meito: 194, 195 
Muramoto: 90 
MURBA: 61 
"Mustafa": 21, 22, 71 
Muatiara, A. Gani: 5, 99, 102, 168 


Muzakar, Kahar: 203 
N 

Naber: 141 
Namploh, Tgk.: 35 

Nasutron, A.H.: 182, 186-188, 190, 191, 
197 

Nasution, M. Yunan: 52 
Nanggrouĕ: 73, 144, 145 
NASAKOM: 170 

Natsir, Mohd.: 56-60, 208, 209, 226, 227 
Nazir: 24, 63, 70. 127, 128 
NBA/NII: 1-6, 165-169, 202-205 
Neh, Nya': 123 
New York: 13, 16, 43 
NICA (Netherlands Indies Civil Ad- 
ministration): 98, 116, 132, 224 
Njong: 94 
Noor, Ismet: 140 
Normal Islam Bireuen: 139 
NU: 62, 139 
Nur, Mawardi: 52 
Nurul, Sitti: 225 

O 

Obligasi: 42 

Oriep (Polisi Islimewa): 131 
Onderwijs verbod: 84 

P 

Padang: 171 

Padang Sidempuan: 208 
Padang, Tgk. Ahmad: 180 
Padang Tiji: 38, 93, 103, 108 
"Pahlawan Nasionai Mavjen. Teuku Nyak 
Arlf'\ 89, 91, 106, 110 
Pojong, T. Daud Rembong: 33 
Pojong, T. Hasan Geulumpang: 94 
Palar, I.N.: 43 
Palembang: 82, 171 

PAM (Pengawas Aliran Masyarakat): 

137, 138 
Pancasila: 42 
Pandraih: 40 
"Pandu Islam": 21 
Pane, N.D.: 52 
Panglima Cumbok: 105 
Panglima Sagi XXVI Mukim: 78 
Paru: 102 

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa); 13, 
16, 43 

PDRl (Pemerintahan Daerah Republik 
Indonesia): 43 
PDK: 131 

Pemimpin Besar Revolusi: 170 


324 



Pemberontakan Daud Beureueh: I, 7, 9, 
10, 13, 20-22, 25, 26, 28, 29, 33, 40, 53, 
61,70, 122, 129, 136, 148, 156, 159,164, 
179, 210 

Penang: 33, 39, 227 
Penyedar. 72 
Perancis: 23, 84 

Perang Belanda di Aijeh/De Aljeh Oorlog): 
32, 35, 74, 76, 77 

Perang Cumbok lihat Peristiwa Cumbok 
Perang Dunia II: 36, 72 
Perang PasiPik: 31 
Perisliwa: 9, 137 

Peristiwa Berdarah lihal Pemberontakan 
Daud Beureueh 

Peristiwa Cumbok: 21-23, 82, 85, 86, 109, 
110, 121, 128-130, 134, 143, 144, 146, 
147 

Pcristiwa Daud Beureueh lihai Pem- 
berontakan Daud Beureueh 
Peristiwa Sigli: 86, 93 
Pcrkumpulan Sopir Bireuen: 99 
Pernyataan Panjang (Lange Ver- 
kla'ring): 78 

Pernyataan Pendek (Koerte Ver- 
kla'ring): 78 
PERTI: 12, 159, 160 
Pcsindo: 114, 123, 124, 127, 129, 131 
Peureulak: 157 
PCureula’, Raja: 78 

Peureulak, T. Tjhik Muhammad Thaeb: 
139 

Piagam Batee Kureng: 167 
Piagam Jakarta: 183 

Pidie: 35, 86, 90, 92. 95, 96. 101, 102, 105, 
108, 119, 136, 148, 234 
Piekaar, Dr. A.J.: 31, 227, 235 
Picung, Tgk. Ali: 163, 180 
PKI: 61, 118, 131, 134, 159, 160, 170, 171, 
223 

PNI: 61, 97, 109, 131, 134, 159, 160 
"Politionil Actie II”: 21, 58 
"Politiek Verslag Aceh": 136 
Prawiranegara, Salrudin: 23, 26, 27, 50, 
51, 54, 55, 181, 208, 209, 225 
Proklamasi: 1, 2, 41, 69, 113 
PRI (Pemuda Rcpublik Indonesia): 86, 
88-93, 95, 96, 99, 117, 118, 141 
Priyatna: 161 

"Programma van Actie”: 123 
PRRI/PERMESTA: 10,27. 171, 181, 194, 
202-205 
PSI: 56, 61 
PSII: 51, 61, 134 
PTTR: 131, 134 


Pulo Drien: 103 
Pulo Kameng: 97 
Pulot/Leupung: 10 

PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh): 
7, 8, 22-25, 32-41, 51, 53-55, 58-60, 70- 
72, 80, 82, 86, 89, 92-96, 99, 110, 111, 
113, 114, 117, 123, 127, 129, 130, 132- 
135, 142, 145, 148, 224 
Pusat Markas Rakyat: 99 


Q 

Qidah: 188 
Qias: 30 

R 

Radja, Nya': 161 
Rahmany, Tjik Mat: 124, 164 
Rahmany, Saleh: 123 
Raja, K.: 127 
Raliby, Osman: 90 

Rambong, Tgk. Abdul Samad 
Scuneubok: 33 
Rampah: 167, 179 
Raya, Tgk. Saleh Meusigit: 157 
Reid, Anthony: 33. 35-38, 75, 79, 87, 88, 
113, 136, 137, 141 
Reksodihardjo, Sarimin: 57, 63 
Republik Indonesia: 3, 24, 46, 50, 53, 58, 
61, 63, 64, 85, 101, III, 113, 117, 119, 
128, 130, 136, 139, 156, 1%, 214, 215, 

234 

Republik Islam Aceh: 192, 194, 205 
Rcpublik Islam Indonesia: 13, 16 
Rencana Undang-undang Perkawinan: 

235 

Reung, Teuku Nyak Cut Lam: 78 

RevoIusi Cumbok: 124 

Revolusi Islam Indoncsia: 3 

Rimba, Tgk. H. Abdullah Ujong: 105,182 

RIS (Republik Indonesia Serikat); 53, 62 

Risin. Jusuf: 202 

Rizal, T.: 93 

Rusia: 23 


S 

Saad: 141 
Sabang: 116, 121 
Sab, Adurrahman: 140 
Sab, Husin: 91 
Sabi, Nyak: 123 
Sa’dan, H. Ibnu: 181 
Safwan, Drs. Mardanas: 89, 91, 106, 110- 
112 


325 


Saggat, Said Ali Al: 123, 124 
Said Ali Cs.: 28, 122-127 
Said, Moh.: 72 

Said, T. Tjhik Mohd.: 95, 96, 139 

Saicd, Tgk. Sjekh Mohd.: 160 

Sakti: 108 

Salahudin: 167 

Salamudin, O.K.: 52 

Samaindra: 95 

Sampoi Nict: 167 

Saleh, Hasan: 3, 5, 6, 103, 165-169, 197 
Saleh, Jusuf H.: 162 
Saleh, K.: 127 

Samalanga: 99, 101, 102, 141 
Samalanga, Raja: 78 
Samalanga, Habib: 228 
Samidan, T.: 127 
Sani, T.A.: 131 
Sanggeuĕ: 94 

Sang Saka Merah Putih: 131 
Sarakata: 73 
Sarwono: 117, 118 

Sastroamidjojo, Ali: 1,7,9, 10, 16,20, 29, 
40, 55, 84, 111, 112, 136, 143, 146, 148, 
149, 162 
Schact: 39 

Screening Commissie: 158 
Sekutu: 116, 117 

"Sejarah dan Dokumen-dokumen Pem- 
beronlakan di Aceh 87 
Selat Malaka: 74 
Semangal Merdeka : 136 
Serambi Mekah: 26, 30, 56, 227 
Serikat Pendidik Indonesia: 97, 98, 131 
Seruan Kita: 72 
Seulawah Jantan: 105, 120 
Seulawah I: 44 

Seulimeum: 37, 39,93, 101, 103, 105, 224 
Seutimeum, Tgk. Abdul Wahab: 2,35,38, 
39, 52, 101 

Siegel, James: 76, 77, 110, 141, 228, 234 
Sigli: 37-39, 82, 91-93, 95, 96, 103, 141, 
167 

Sigli, Gunco: 90, 96 
Simbolon: 10, 157, 159 
Simpang Ulim: 167, 179, 181 
Singapura: 34, 43, 226 
Singarimbun, Masri: 88, 158 
Singodimedjo, Mr. Kasman: 9 
"sisa-sisa Feodal”: 7,11,20-25, 28,29,51, 
54-56, 59, 69, 70, 121, 122, 124, 127, 
129, 144, 148 
Sitompul: 125 
Sjah, T. Ahmad: 101, 139 
Sjah, T. Muhammad: 131, 139 


Sjam, T. Banta: 93 
Sjuib: 10 
Soepeno: 159 
Sonsho: 39, 119 
Sori Muda: 159 
Spanyol: 78 
Staadswacht: 38 
Slar Weekly: 31, 34 
Subroto, Gatot: 168 
Sudarsono, Dr.: 43 
Sudibjo: 10 
Sudirman: 44 
Sugondo: 158 

Sukamo: 2,3,44,50,64,71, 129,170, 171, 
223, 224 

Sulawesi: 24, 203 
Sumarto, Sutikno Padmo: 97 
Sukabumi: 169 
Sukarso, Suryo: 225 
Sukiman, Dr.: 70, 71 
Sulaiman, T. Pakeh: 90, 92, 161 
Sumatra: 23, 82, 113, 119-121, 140, 224, 
226 

Sunarjo: 22, 29 
Supono, Wiweko: 44 
Surabaya: 227, 235 
Sutan, M. Ali Bagindo: 158 
Sutikno: 158, 161 
Swieten, Van: 77 
Syahid: 30, 41, 65 
Syahkubat: 99 
Syamaun: 99, 102 

T 

Tahir, Muhd.: 99, 102 
Tahir, H.: 99, 103 
Takengon: 10, 42, 112, 114, 126 
Talib: 99 

Tanah Karo: 1, 28, 42, 63. 113, 125, 126, 
128, 225, 234 

Tanah Rencong: 1, 28, 79, 120, 224, 226 

Talsya, T. Ali Basjah: 87 

Taman Pelajar Aceh: 156 

Tangse: 10, 103 

Tangse, Ayah Daud: 103 

Tapanuli: 24, 25, 51, 53, 61, 70, 204 

Taulik, Gaus: 215 

Teunom, Raja: 78 

Teupin Mane: 141 

Teupin Raya: 99, 102, 103 

Thaeb, Dr. Syarif: 139 

Thaeb, Mr. T. Ismail: 139 

Thaeb, T. Hadi: 139 

Thaib, Ismail: 52 

Thailand: 43 


326 



The Atjehnese: 73 

"The Blood of the People": 35, 38, 75, 79, 
88, 113, 136, 137 

"The Rope of God": 76, 141, 228, 234 
Timor-Timur: 24 
Tionghoa: 52 

Tiro, Hasan Muhammad: 13, 15, 16, 140, 
202 

Tiro, Tgk. Zainal Abidin: 180 
Tirtoprodjo, Mr. Soesanto: 50, 54, 56 
Titcu: 96 

TKR (Tcntara Keamanan Rakyat): 89, 
91, 93. 97-99, 103, 114, 130, 131 
TPR (Tentara Perjuangan Rakyat): 105, 
114, 118, 124, 142 
Turki: 23 

U 

Ubit, T.: 103, 139 

Uleebalang: 21, 33, 37-40, 51, 72-83, 85, 
88-91, 94, 95, 97, 101, 102, 105, 107, 
110, 111, 119, 120, 121, 132, 135-138, 
142, 143, 147, 148 
Ulee Lhen: 112 

Umar (Raja Uma): 99. 102, 103 
Umar, Teuku Laksamana: 94, 103 
Umar, Nya': 12, 131, 161 
Umar, Said: 99, 102, 103 
Umar, T. Keumangan: 75, 86 
Undang-undang Dasar 1945: 108, 192 
Uni Indonesia-Belanda: 53 
Unitarisme: 53, 54 
Unoĕ: 105 


Usman: 182 

Usman, Abdul Gani: 52, 165, 168, 181 
Usman, Ismail: 52, 182 
"Utusan Istimewa”: 21 

V 

Veer, Paul Van't: 32, 33, 35, 74, 76-78 
Vietnam: 23, 24 
Vincink: 39 
Volks Raad: 132 

Wahab, Raja: 181 

Wahab, Tengku Abdul: 35, 158-160 
Wakaf: 145, 146 
Walad, A. Muzakir: 182 
Wali, Tgk. H. Muda: 157, 160 
Wan, Goh Moh: 117 
Wajdi, Thaib: 141 

X 

Xarim M.S.: 72, 118 

Y 

Yahya, Teungku Zamzami: 52 
Yakup, Teungku Ismail: 52 
Yunus, Bakhtiar: 52 
Yusuf, Karim: 52 

Yogyakarta: 41, 43, 44, 54, 113, 156, 164, 
224, 226 

Yusuf, Mahyudin: 52 
Z 

Zainudin, Natar: 118 


327 





















